HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendii 


: PK. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


13 SEPTEMBER 2012 


AMANA 


KOMPAS 


HATI NURA 


I RAKYAT 


Harga langganan 
Harga eceran 


TERBIT 32 HALAMA 
NOMOR 075 TAH 
Online: www.komp: 
E-mail: kompas@komp: 
Telepon: Redaksi 


# KLASIKA 
KE-48 


om 
om 


(021) 5847710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 


Rp 78.000,— 
Rp 3500— 


Dules AS untuk Liby: 
Tewas di Benghazi 


TRIPOLI, RABU — Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya 
Christopher Stevens (52) dan tiga anggota staf Kedutaan Besar AS 
tewas saat Konsulat AS di Benghazi diserang pengunjuk ras: 
Selasa (1/9) malam, yang memprotes beredarnya film berisi 
penghujatan terhadap nabi. Beberapajam sebelumnya aksi protes 
juga berkecamuk di Kedubes AS di Kairo, Mesir, tetapi tidak 
menyebabkan jatuhnya korban. 

Stevens tewas ketika dia dan sekelompok 


: pegawai kedutaan menuju Konsulat AS di Beng- 
Serangan atas Mereka hendak mengevakuasi s t 
Personel AS ang massa yang menembakkan 
senjata otomatis serta granat berpenggerak ro 

marg Ket. Stevens, yang fasih berbahasa Arab dan 


Perancis, adalah dubes AS pertama yang ter- 
bunuh dalam tugas semenjak Adoiph Dubs 


Presiden ad interim Libya, yang juga Kepald 
Libya, Mohammed cl-Megarif, meminta maaf kepada AS a 
kejadian tersebut. Deputi Menteri Dalam Negeri Libya W 
al-Sharif menuding pendukung pemimpin tersingkir Libya, 
Moammar Khadafy, di balik aksi penyerangan ini. 
Presiden AS Barack Obama mengecam keras terjadin 
but. "Saya mengecam kc gan pada fasili 
kami di Benghazi yang menyebabkan tewasnya empat 
warga Amerika, termasuk Duta Besar Christopher Stevens, 


Obama dalam pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih. 
K n juga disampaikan Pemerintah Inggris, yang menyebut 


serangan itu "brutal dan tidak berperiker 
mendesak Libya mengadili pelakunya. (AFP/AP/R 


usiaan”. Inggris 
ERS/SHA) 


wWWw.kompas.com 
KOM PAS Ana 


NU me 021- 2567 600 


(1 hotline@kompas.com 


ag 


www.twitter.com/hariankompas 
www.twitter.com/kompasbreaking 


www.facebook.com/kompastb 
: 


ROLEHAN 


(Hingga Rabu Pukul 22.00 WIB) 


Total 
Fa 1. DKI JAKARTA 223 M 58 
2. JAWA BARAT 2 7 20 57 
Perak 3. JAWA TIMUR 17 20 19 56 
4. RIAU 1 88 28 
Perunggu 5. JAWA TENGAH 10 8 18 31 


Berlanjut ke halaman 29 


" 


DKI Menyodok 
ke Puncak Klasemen 


PEKANBARU, KOMPAS — Kontingen DKI Jak: 
terakhir kali j a umum pada PON 
puncak klasemen perolehan medali sementa 
Rabu (12/9). DKI mengumpulkan 21 emas 
perunggu. Pemimpin klasemen sebelumnya, . 
setingkat ke posisi kedua dengan 20 emas, 
perunggu. 

Sepanjang Rabu, DKI merebut 18 tambahan emas 
tersebar di berbagai cabang. Di atletik, emas, anta 
disumbang pelari kawakan Dedeh Erawati di nomor lari gawang 
100 meter putri dan Rose Herlinda di lontar 
martil, Lumbung emas DKI Jakarta juga berada 
di cabang renang sirip dengan merebut 4 dari 
total 9 emas hari itu. 

- | Dari cabang atletik di Stadion Kaharudin 
asution, Pekanbaru, juga muncul sprinter mu 
| ka baru yang menjua i 
100 met: 
Tenggar: 


ta, yang 
menyodok ke 
PON Riau 2012, 
3 perak, dan 14 


17 perak, dan 20 


dengan waktu 1041 
detik, di ari NTB, dengan 1048 
detik. Sprinter Papua juara SEA Games 2011, 
Franklin Burumi, meraih perunggu dengan to- 
rehan waktu 10,57 detik ni PON pertama 
untuk sa 
tetapi saya tetap per 
Pada nomor 100 meter putri, emas 
"Timur, Serafi Anelis Unami, dengan 11.90 detik. Medali pe 
bagi Jatim melalui Tri Setyo Utami (11,97 detik). Perunggu d 
Nurul Imaniar dari NTB (12 detik). Serafi menjadi juara meski 
persiapannya diganggu sakit demam berdarah dan kebocoran 
usus yang memaksa dia berbaring di rumah sakit hampir dua 
bulan. "Sebenarnya saya tidak ada target. Mungkin medali emas 
ini justru karena saya pasrah dengan kondi .” ujarnya. 
Meski melorot satu posisi, Jabar berpesta di kolam renang 
kemarin. Di Aguatic Center, Rumbai, Pekanbaru, Jabar menjaring 
6 emas dari tujuh nomor yang diperlombakan. Hanya 1 Gede 
Siman Sudartawa yang mencegah Jabar menyapu bersih emas 
sekaligus menyelamatkan muka tuan rumah Riau. Di kolam 


( PENA 
UU 
BACA JUGA 
-30 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pengusaha Hartati Murdaya kelu. 
an Pembina F 


Rabu (12/9). Mantan anggota De 


LN ag. 


i gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), J! 
ai Demokrat tersebut ditahan KPK se 


d rta, 


i menjalani 


pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu dalam izin 


lahan perkebunan sawit. 


KPK Menahan Hartati Murday: 


JAKARTA, KOMP/ 
diperiksa sebagai tersangka oleh 
tim penyidik Komisi Pemberan 
tasan Korupsi selama lebih ku 
rang delapan jam, pengusaha Siti 
Hartati Murdaya akhirnya dita- 
han, Rabu (12/9). Dengan menge 
a baju tahanan KPK berwa 
na putih dan berkursi roda, Har: 
tati yang terisak dibawa ke Ru 
mah Tahanan Negara Kelas 
Timur Cabang KPK. Ia 
selama 20 hari 
KPK Johan Budi 
saat jumpa pers mengatakan, pe 
nahanan Hartati merupakan ba 
gian dari penyidi "Penyidik 
KPK memiliki alasan obyektif 
dan subyektif untuk menahan 
yang bersangkutan," katanya. 

Sebelumnya, KPK mem 
kan kondisi kesehatan Hartati 
apakah bisa ditahan atau tidak, 
Ini mengingat Hartati sebelum- 
nya mengaku sakit dan datang ke 
KPK menggunakan kursi roda. 
"Ternyata, berdasarkan hasil pe 
meriksaan dokter, terhadap yang 
bersangkutan bisa dilakukan pe 
nahanan," kata Johan. 

Seusai diper sambil ter- 
ti mengatakan bahwa 
dia tidak bersalah karena tidak 
pernah memerintahkan membe 
rikan uang kepada Bupati Buol 
Amran B Satalipu, Ia mengaku di- 
khianati bawahannya yang men- 
catut namanya sehingga seolah- 
olah penyuapan itu atas perin- 
tahnya. 


Saya tidak sedih mntuk di 
sendiri, tetapi saya begitu s 
memikirkan begitu banyak orang 
yang hidupnya bergantung ke- 
pada saya,” kata Hartati. 
Penasihat hukum Hartati, Pat 
cin, mengatakan, KPK tidak 
seharusnya menahan Hartati ka- 
rena kliennya korban pemerasan 
Amran. Hartati juga sedang sakit. 
"Penahanan bukan dilakukan 
berdasarkan pertimbangan se 
suai undang-undang, melainkan 
hanya tradisi bahwa tersangka 
KPK harus ditahan,” kata Patra. 
Karena tidak merasa bersalah, 


Dua petinggi PT Hardaya 
Inti Plantations, perusahaan 
milik Hartati, ditangkap KPK 


Hartati 
dicekal 


Kp 
Bagan. Ditemukan 
( KASUS Indi 
. perintah 
panggilan MAI Hartati untuk 
KPK dengan / 
alasan sakit 
pang 


memberikan 
uang kepada 
Ditetapkan 
tersangka 


Bupati Buol 


Dua kali diperiksa 


seb. sebagai saksi 


Bantahan Pihak Hartati Murdaya 


9 
dikasih Rp1 Ll, tetapi bukan saya 
yang kasih. 

Hartati Murdaya (27 Juli) 


Patra M Zein, Pengacara Hartati Murdaya 
(7 Agustus) 


Jejak karier 

“ Anggota MPR Utusan Golongan (1999-2004) 

“ Bergabung dalam tim sukses SBY (Pilpres 2004 dan 2009) 

“ Mundur dari Dawan Pembina Partai Demokrat (13 Agustus 2012) 


Kompas" /YOG/ YOH, Diolah dari Per NgvAN 


Hartati tidak mau menandata- 
ngani berita acara pemeri 
dan berita penahanan. 


rikan uang Rp 8 miliar kepada 
Amran, melainkan juga Hartati 
selaku Direktur a PT HIP, 
Direktur PT HIP Totok Lestiyo, 
dan Financial Control PT HIP 
Arim. Uang tersebut dimaksud 
kan agar Amran sebagai Bupati 
Buol menerbitkan surat-surat 
yang berhubungan dengan peng- 
ajuan izin usaha perkebunan dan 
guna usaha atas tanah si 


Bukti cukup 

Johan mengatakan, KPK me. 
yakini bahwa Hartati merupakan 
pihak yang menyuap. "KPK tentu 
memiliki alat bukti yang cukup 
untuk menyatakan ini merupa- 
kan kasus suap,” katanya. 

Peran aktif Hartati dalam me 
nyuap Amran disebut dalam dak 
waan jaksa KPK terhadap Yani 
Anshori di Pengadilan Tindak Pi- 
dana Korupsi Jakarta beberapa 
hari lalu. General Manager Sup 1 : 
porting PT Hardaya Inti Planta- 93 | "Pemeriksaan Hartati 
tions (HIP) itu ditangkap KPK (ame) | Murdaya Poor 
seusai menyuap Amran. Name?” | di vod.kompas.com/ 

Dakwaan jaksa menyebutkan, periksahartati 
bukan hanya Yani yang membe- BACA JUGA HAL 3 


Hartati di Buol. (FAJ) 


Lihat Video Terkait 


300 REASONS TO LOVE IT 


O chrysler.co.id 


Industri 
Hilir Telat 
Digarap 


Dikaji, Pasar Komoditas Regional 


JAKARTA, KOMPAS — Perekonomian yang 
bergantung pada komoditas primer tak bisa 


diandalkan terus-menerus. Harga yang anjlok saat 


ini menjadi pelajaran agar daerah penghasil 


komoditas mengubah orientasi. Salah satu cara yang 


bisa dilakukan adalah mempercepat industri hilir 


atau pengolahan komoditas primer di daerah. 


Pengamat ekonomi dari Uni 
versitas Brawijaya, Ma lang, Prof 
Ahmad Er 
ekonomi dari 


onomi dari 
$ palembang, 
Markoni Badri: yang dimintai 
pendapat di tempat terpisah, Ra- 
bu (12/9), menga anjloknya 
sejumlah — komoditas 
rus membu. 
semua 


pihak bahwa komodi 
tas | 


mer bisa di- 


mengatakan, pe 
merintah daerah dan pengusaha 
terlambat membawa komoditas 
primer ke industri pengolahan. 
s primer itu cepat 
k, waktu panen bersamaan, 
dan tidak ada nilai tambah, Begi 
tu masuk ke industri, komoditas 
an tahan lama, produksi tak 
perlu serent ada nilai tam- 
bah," katanya.” 

Dalam konteks ekonomi, ba 


han mentah dibawa ke pengolah 
an yang menimbulkan efek ber- 
da. 

yya yakin karakteristik tena- 
a kita masih mampu untuk 
uki industri pengolahan 
an ini tak butuh tenaga 
a dengan keahlian yang ting 
gi. Hal ini yang dilakukan T! 
land dan beberapa negara 1 


itu, un 
mengendalikan 
an sumber 
n yang tak 


terbarukan, — seperti 
batubara dan aneka 
« tambang — perizinan 


mesti ditarik ke pusat. 
Dengan demikian, ada kalkulasi 
lebih matang yang bukan hanya 
soal kebutuhan untuk menda- 
patkan pemasukan, melainkan 
juga perhitungan aspek lingkung- 
annya, 

Menurut 

penurunan ha 
sudah berlangsung 


Baswir, 


Revrisond 


(Bersambung ke hal 15 kol 5-7) 


Mendung Menggantung 
di Perkebunan 


Oleh MOHAMMAD HILMI FAIG dan IRMA TAMBUNAN 


udah hampir sebulan ter 

Gawi keresahan meliputi 
Damiri. Petani karet di De: 

sa Baru, Kecamatan Mestong, 

Kabupaten Batanghari, Jambi, 

ini mengikuti tren harga karet 

s turun. Kekhawatiran 

ika jatuhnya harga 

an serupa em 

Ih karet nya- 


00 per kilogram. Banyak 
ni tersangkut kredit macet 
karena tak mampu membayar 
angsuran kredit kendaraan ber- 
motor, Banyak pula yang ter- 
jerat utang baru karena peng- 
hasilan tak mencukupi kebutuh 
an sehari-hari. 
Menurut Damiri, ker 
kali ini dialami petani bukan ha- 
nya karena harga getah yang 
terus turun. Volume produk: 
nya pun anjlok hingga 45 persen 
selama musim kema ini. 
Isi harga, getah Damiri 
hanya berharga Rp 9.000 per kg 
setelah turun terus dari sebe- 
lumnya yang mencapai Rp 
000. Produksi getah kini ha- 
nya 60 kg per pekan. Volume 
panen ini menurun drasti 
bandingkan dengan kondi: 
aca normal, panen mampu 
mencapai 100 kg getah kering. 
”Daun banyak berguguran dan 
tetesan getah karet jadi berku 
rang. Tanaman mengeri 
ujarnya. 
Dalam lahan sel ,5 hek- 
tar, Damiri mestiny mem- 
peroleh Rp 2 juta per pekan. 
Penghasilan dia kini jatuh men- 
jadi Rp 540000. Padahal, Dami 
ri masih harus mengelu. 
biaya untuk membayar tenag: 
panen. "Penghasilan kali ini 
amat pas-pasan. Kalau sampai 


penurunan harga karet berlan 
jut, kami tidak tahu lagi harus 


Luar Kota, Kabupaten Muaro 
Jambi, Jambi, Supriyati memi 
ng karet berusia se 
kitar 7 tahun. Dia biasanya 
memperoleh panen 5 kg getah 
per hari, Namun, pada musim 
kemarau ini dia hanya menda 
ta-rata 3 kg per hari. 

Sekretaris Gabungan Pengu 
saha Karet Indonesia Provinsi 
Jambi M Hatta mengatakan, pe- 
tani adalah satu-satunya faktor 
yang tak terlindungi oleh apa 
pun, Ketika harga karet dunia 
turun, pengusaha otomatis ikut 
menurunkan harga beli getah ke 
petani, Artinya, petanilah yang 
menjadi korban dari kondisi kri- 
sis ekonomi global. 

Petani tidak punya pilihan 
untuk bertahan hidup 
tetap menjual kepada p 
atau pabrik dalam kondi 
berapa pun rendahnya. 

Terlebih lagi, sebagian besar 
keadaan petani di Jambi 
adalah petani kecil yang umum 
nya tidak memiliki lahan luas 
dan tidak memiliki cukup peng- 
hasilan dan tabungan, "Seberapa 
pun rendahnya harga karet, pe 
tani tetap akan menjual karena 
butuh makan untuk se 
anya petani bermo 
menahan ge- 
y jual, sampai har- 
ga kembali naik” ujar Hatta. 

Saat ini, luasan perkebunan 
karet rakyat di Jambi mencapai 
650.000 hektar dengan produksi 
265.000 ton. Jumlah petani di 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


SEE IT FIRST AA 


INDONESIA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2012 
20-30 SEPTEMBER 2012, HALL B JIEXPO KEMAYORAN 


IMPORTED FROM 


DETROIT 


HUK 


UM 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN 


Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar tiba di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk memberikan 
keterangan di hadapan Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (12/9). 


Penjelasan Bermakna 


Pertemuan 9 Oktober 2008 Tak Bicarakan Century 


JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan terbatas antara 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah 
pejabat tinggi negara pada 9 Oktober 2008 diyakini 
tidak membicarakan kasus Bank Century. 


Namun, pertemuan yang juga 
dihadiri mantan Ketua Komi 
Pemberantasan Korupsi Anta: 
ini diduga bermakna bi 
kebijakan pemberian da 
na talangan Rp 6,7 triliun untuk 
Bank Century. 

Demikian disampaikan anggo- 
ta Tim Pengawas DPR untuk 
Penuntasan Kasus Bank Century, 
Hendrawan Supratikno, dalam 
rapat dengar pendapat umum de- 
ngan Antasari pada Rabu (12/9) 
di Jakarta. Mantan Wakil Pre- 
siden Jusuf Kalla rencananya ju- 
ga diundang dalam acara yang 
dipimpin Wakil Ketua DPR Pra- 
mono Anung ini. Namun, Kalla 
belum dapat hadir hingga Tim- 
was DPR dijawalkan mendengar- 
kan keterangannya pada 19 Sep- 
tember 2012. 

Kepada Timwas DPR, Antasari 
mengatakan, dalam pertemuan 
pada 9 Oktober itu Presiden me- 
nyampaikan pikirannya untuk 
mengatasi krisis ekonomi. Untuk 
itu diperlukan langkah konkret 
meski belum adaaturannya hing- 
ga dibutuhkan pendapat penegak 
hukum. Kasus Bank Century 


sama sekali tidak dibahas dalam 
rapat itu. 

Setelah rapat tersebut, Guber- 
nur Bank Indonesia (BI) Boe- 
diono datang ke kantor KPK. 
Kepada Antasari yang menemu- 
inya, Boediono juga tak mem- 
bicarakan kasus Bank Century, 
tetapi menyampaikan rencana 
menyuntikkan dana Rp 4,7 tri- 
liun untuk Bank Indover, An- 
tasari meminta rencana itu di- 
batalkan karena Bank Indover 
sudah lama kesulitan likuiditas 
hingga bebannya akan berat jika 
tetap diselamatkan, 

Hendrawan mengatakan, per- 
temuan 9 Oktober itu bermakna 
penting karena diikuti sejumlah 
kebijakan. Misalnya, pada 15 Ok- 
tober 2008, keluar Peraturan Pc 
merintah Pengganti Undang-Un- 
dang (Perppu) Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Jaring Pengaman 
Sistem Keuangan, Di hari yang 
sama ketika Perppu itu keluar, 
Robert Tantul 
tu pemegang saham Bank Cen- 
tury tiba-tiba muncul di Bank 
Indon: untuk — menanda- 
tangani surat komitmen penye- 


lamatan Bank Century. 

Sementara itu, Ketua DPR 
yang juga Wakil Ketua Dewan 
Pembina Partai Demokrat M: 
zuki Alie menyatakan, tugas Tim- 
was DPR adalah mengawasi pro- 
ses hukum kasus Bank Century. 
Dengan demikian, langkah tim 
itu memanggil Antasari tidak se- 
suai dengan tugasnya. 


Yopie bicara 

Kemarin di kantor Wapres, Ja- 
karta, Juru Bicara Wakil Presiden 
Yopie Hidayat mengatakan, un- 
tuk mengambil langkah-langkah 
bailout Bank Indover yang me- 
rupakan anak usaha BT memang 
perlu meminta izin DPR. Karena 
itu, Gubernur BI saat itu, Bo- 
ediono, memutuskan berkonsul- 
tasi dengan ketua KPK saat itu, 
Antasari Azhar. "Pak Boediono 
aku Gubernur BT melakukan 
langkah-langkah sesuai prosedur, 
termasuk berkonsultasi dengan 
Pak Antasari sebagai Ketua 
KPK,” kata Yopie, 

Konsultasi itu untuk memas- 
tikan langkah yang diambil sesuai 
prosedur, antara lain yang ter- 
penting mengecek apakah kepu- 
tusan di level komisi atau ke- 
di sidang pleno yang 
kuti BI. "Pada akhirnya 

sannya seperti itu dan di- 
ikuti oleh 
menyetuj 


Mengenai Bank Century, me- 
nurut Yopie, tidak ada ketentuan 
yang mengharuskan BI ataupun 
Komite Stabilitas Sistem Keu- 
angan meminta izin terlebih da- 
hulu kepada DPR sebelum me- 
lakukan bailout. Karena itu, tidak 
diperlukan konsultasi kepada 
Antasari, 


Suara istana 

Sementara pihak Istana Ke- 
presidenan siap memberikan re- 
kaman dan transkrip lengkap 
pat kabinet 9 Oktober 2008 
DPR memintanya secara res 
"Kalau ada surat permintaan res- 
mi dari DPR, kami siap meme- 
nuhi dan memberikan rekaman 
maupun notulensi rapat itu. Ba- 
gaimanapun itu dokumen negara 
sekaligus sejarah proses peng- 
n keputusan, Pemerintah 
'a mencari jalan keluar 
terbaik bagi kond a yang 
saat itu menghadapi kri Se- 
sungguhnya tidak ada yang ra- 
hasia dalam rapat itu,” kata Juru 
Bicara Kepresidenan Julian Al- 
drin Pasha, kemarin, 


(WHYATO/NWO) 


Lihat Video Terkait 
"Antasari di Panwas 
Century” 

di vod.kompas.com/ 
antasaricentury 


BANK CENTURY 


Antasari: Sampaikan Salam Hormat Saya 


1 ampaikan salam hormat 
saya kepada Ketua Dewan 
Pembina... Saya masih di 

Tangerang,” kata mantan Ketua 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

Antasari Azhar saat rapat de- 

ngar pendapat umum dengan 

Tim Pengawas Dewan Perwakil- 

an Rakyat untuk Penuntasan 

Kasus Bank Century, Rabu 

(12/9) di kompleks Parlemen, 

Senayan, Jakarta. 

Pernyai itu disampaikan 
Antasari ketika diberi kesem- 
patan berbicara oleh Wakil Ke- 
tua Dewan Perwakilan Rakyat 
Pramono Anung sesaat sebelum 
rapat ditutup pukul 13.10, 

Mendengar pernyataan itu, 
seorang anggota Timwas me- 
nyeletuk, "Dewan Pembina yang 


Antasari yang mengarahkan 
pandangannya ke deretan tem- 
pat duduk anggota Timwas dari 
Fraksi Partai Demokrat lang- 
sung menjawab, "Kan sudah ta- 
hu ucapan saya mengarah ke 
mana”, Ketua Dewan Pembina 
Partai Demokrat adalah Susilo 
Bambang Yudhoyono, 

Di acara itu, Antasari juga 
mengaku tersentak saat dipang- 
il "yang terhormat Pak Anta- 

Pasalnya, selama ini dia 
mengaku sering dipanggil warga 
binaan, 

Sejak empat tahun terakhir, 
memang menjadi war- 
an di Lembaga Pema- 

8 gerang, Banten. 
Hal ini setelah dia dihukum 18 
tahun penjara karena dinyata- 
kan terbukti terlibat dalam 
pembunuhan berencana terha- 
dap Direktur PT Putra Rajawali 
Banjaran Nasrudin Zulkarnaen 
pada Maret 2009. 

Sampai saat ini, kasus itu ma- 
sih menimbulkan sejumlah per- 
tanyaan, Misalnya tentang pe- 
luru yang mengenai kepala Nas- 
rudin hingga isi ancaman An- 

thadap Nasrudin yang 
mpaikan lewat la- 


yanan pesan singkat (SMS). 

Kasus itu menjadi semakin 
menarik karena mengakhiri "ke- 
gemilangan” Antasari dalam 
memimpin KPK sejak Desem- 
ber 2007. Ketika di KPK, pria 
kelahiran 18 Maret 1953 ini di- 
nilai berani menyentuh inti 
kanker korupsi di Indonesia. 

Antasari berani memproses 
hukum anggota DPR yang ma- 
sih aktif, jaksa aktif, mantan ke- 
pala kepolisian RT, hingga peng- 
usaha yang diduga memiliki ja- 
ringan kuat dengan orang-orang 
penting di negeri ini seperti Ar- 
talyta Suryani. Mantan Deputi 
Gubernur Bank Indonesia (BI) 
Aulia Pohan yang juga besan 
Presiden Yudhoyono juga dipro- 
ses hukum karena per) alir- 
an dana Rp 100 miliar dari Ya- 
yasan Pengembangan Perban- 
kan Indonesia dan BI. 


3 


Kan sudah tahu 
Ucapan saya mengarah 
ke mana. 

Antasari Azhar 


Kegemilangan Antasari terse- 
but menutup sejumlah keraguan 
sejumlah pihak terhadapnya ke- 
a pertama kali terpilih me- 
mimpin KPK. Keraguan yang 
terasa wajar karena dia mulai 
dikenal masyarakat karena ke- 
gagalannya mengeksekusi Tom- 
my Soeharto begitu putusan 
Mahkamah Agung turun. Kega- 
galan tersebut membuat Anta- 
s itu Kepala Ke- 
akarta Selatan 
mengulur-ulur 
waktu eksekusi. 


UPAYA MEMBONGKAR KASUS CENTURY 


Lembaga 


Upaya/Rekomendasi 


Meski telah dipenjara, pesona 
Antasari belum usai. Timwas 
DPR untuk Penun Kasus 
Bank Century tetap memutus- 
kan meminta keterangannya 
terkait rapat yang dipimpin Pre- 
siden Yudhoyono pada 9 Ok- 
tober 2008. Padahal, dia telah 
menyatakan, dalam rapat terse- 
but tidak keluar kata Bank Cen- 
tury, 

Sekretariat Gabungan Partai 
Politik Pendukung Pemerintah- 
an Presiden Yudhoyono bahkan 
harus berkumpul pada Selasa 
malam untuk "menyambut? ke- 
datangan Antasari di DPR. Ko- 
alisi yang terdiri dari Partai De- 
mokrat, Partai Golkar, Partai 
Keadilan Sejahtera, Partai Ama- 
nat Nasional, Partai Persatuan 
Pembangunan, dan Partai Ke- 
bangkitan Bangsa ini dibentuk 
sesaat setelah DPR menyatakan, 
ada dugaan pelanggaran dalam 
pemberian dana talangan untuk 
Bank Century. 

”Baru kali ini ada rapat 
Setgab untuk persiapan rapat 
hari ini,” kata Bambang Soe- 
satyo, anggota Timwas DPR dari 
Fraksi Partai Golka 

Pernyataan Bambang Soe- 
satyo tersebut membuat anggota 
Timwas dari Fraksi Partai De- 
mokrat, Sutan Bathoegana, me- 
minta agar yang dibicarakan di 
rapat hanya hal-hal yang ber- 
hubungan, 

Setelah empat tahun di pen- 
jara, penampilan Antasari tak 
banyak berubah dibandingkan 
ketika memimpin KPK. Penam- 
pilannya tetap rapi dengan ba- 
hasa tubuh yang selalu terkon- 
trol, Suaranya masih tenang dan 
terkesan penuh perhitungan. 

Minimnya perubahan di diri 
Antasari mungkin sejalan de- 
ngan praktik politik dan hukum 
di Indonesia yang juga relatif 
tetap. Seperti salamnya untuk 
ketua dewan pembina, multitaf- 
sir dan menimbulkan banyak ta- 
nya. (M HERNOWO) 


@ Membentuk pansus hak angket kasus Bank Century (1/12/2009) 
@ Memutuskan opsi C (dana talangan Bank Century dan penyalurannya 
diduga ada penyimpangan sehingga diserahkan ke proses hukum) (3/3/2010) 


@ Membentuk tim pengawas kasus Bank Century (27/4/2010) 
@ Memutuskan audit forensik dana talangan Bank Century (6/4/2011) 


@ Meminta penjelasan mantan Ketua KPK Antasari Azhar terkait 
Bank Century (12/9/2012) 


Pertemuan Kejagung, 
KPK, Kepolisian, dan 
Tim Pengawas DPR 
Koordinasi Tim 
Pengawas DPR 

dan KPK 

KPK 


@ Memeriksa Deputi Gubernur BI Budi Mulya terkait kasus Bank Century (20/10/2011) 


dak ditemukan indikasi korupsi di kasus Bank Century (87672010) 


@Ada dugaan persekongkolan di Bank Indonesia (6/7/2011) 


@ Berjanji menyelesaikan kasus Bank Century paling lambat akhir 2012 (15/2/2012) 


“BPK 


dinilai salah (28/11/2011) 
SA transaksi-transaksi tidak wajar selama proses "bailout" Bank Century 


(23/12/2011) 


@ Kebijakan yang diambil KSSK dalam pengucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century 


Sumber: Litbang "Kompas"/YOH, diolah dari pemberitaan "Kompas'" 


ANDI 


KILAS 
POLITIK 
HUKUM 


Penanganan Kasus 
Korupsi di Gorontalo 


Penanganan tiga kasus korupsi 
di Gorontalo yang diperkirakan 
menyebabkan kerugian miliaran 
rupiah menunggu hasil audit 
dari Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) serta Badan Pengawasan 
lan Pembangunan 

iga kasus itu adalah 
penggunaan sisa dana APBD 
2001 Provinsi Gorontalo senilai 
Rp 54 miliar, pembangunan 
Bandar Udara Djalaluddin 2010 
senilai Rp 25 miliar, serta 
korupsi pengadaan alat ket 
an 2004 senilai Rp 2 miliar. 
”Berkas-berkas penyidikan keti- 
ga kasus itu sebenarnya sudah 
lengkap. Yang kurang hanya me- 
nunggu hasil audit dari BPK dan 
BPKP Provinsi Gorontalo untuk 
memastikan besar kerugian ke- 
uangan negara yang dikorupsi,” 
ujar Kepala Kejaksaan Tinggi 
Gorontalo Godang Riadi Siregar, 
Rabu (12/9), di Gorontalo. Go- 
dang menambahkan, hasil audit 
yang tak kunjung keluar terse- 
but menyebabkan penanganan 
kasus korupsi itu belum dapat 
segera dilimpahkan ke pengadil- 
an. Pihaknya juga tidak dapat 
memastikan kapan hasil audit 
itu rampung. (APO) 


sehat- 


SBY Saksikan Konser 
”Tembang Harmoni” 


Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono, yang didampingi Ny 
Ani Yudhoyono, Rabu malam 
(42/9), menyaksikan konser 
"Multimedia Tembang Harmo- 
ni” di Hall D Jakarta Interna- 
tional Expo, Kemayoran. Konser 
itu menyuguhkan lagu-lagu kar- 
ya Presiden Yudhoyono yang di- 
nyanyikan sejumlah artis, di an- 
taranya lagu berjudul "Untuk 
Bumi Kita” dan "Kembali". 
(WHY) 


Kunjungan Sekjen PBNU 


& 
KOMPAS/BADITYA HELAHUMI 


Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Marsudi Syuhud berkunjung ke 
Kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Rabu (12/9). PBNU akan mengadakan Musyawarah Nasional dan 
Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 14-17 September. 


PEMBERANTASAN KORUPSI 
Kedepankan Pidana Pencucian Uang 


JAKARTA, KOMPAS — Da- 
lam memberantas korupsi, pe- 
negak hukum dinilai masih be- 
lum memiliki kemauan kuat un- 
tuk menggunakan Undang-Un- 
dang Nomor 8 Tahun 2010 ten- 
tang Pencegahan dan Pemberan- 
tasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Padahal, lewat undang-un- 
dang ini, korupsi politik yang 
menghantui Indonesia dapat di- 
bersihkan hingga ke akar-akar- 
nya. 

"Ini soal will (kemauan) yang 
harus selalu kita dorong” ujar 
Wakil Koordinator Indonesia 
Corruption Watch Ade Irawan, 
Rabu (2/9), di Jakarta. 

Ia menilai, korupsi yang kini 
marak di Indonesia merupakan 
korupsi politik yang motifnya 
pertama-tama tidak untuk mem- 
perkaya diri sendiri, tetapi untuk 
"memberi setoran” kepada partai 
politik. Oleh karena itu, Ade me- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nyayangkan jika penanganan hu- 
kum kasus yang meli- 
batkan poli akhirnya hanya 
berhenti pada politisi tersebut. 

"Keinginan untuk eksis di par- 
pol menjadi faktor pendorong 
dilakukannya korupsi,” ujar Ade. 

Pemberantasan korupsi poli- 
tik, menurut Ade, baru akan tun- 
tas kalau penanganan hukum 
yang dilakukan — menjangkau 
hingga ke pihak-pihak yang 
mem-back up si politisi yang 
menjadi tersangka. Hal ini dapat 
diwujudkan jika UU Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pi- 
dana Pencucian Uang dikedepan- 
kan. Bahkan, ia melihat, dengan 
menggunakan undang-undang 
tersebut, bukan tidak mungkin 
parpol juga akan ikut dikenai 
sanksi. 

Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan M 


Yusuf, Selasa lalu, mengatakan, 
jumlah temuan transaksi keu- 
angan mencurigakan terus me- 
ningkat. Hingga Juli 2012, ra- 
ata transaksi keuangan men- 
curigakan selama tahun 2012 
mencapai 2.054 transaksi per 
bulan. Jumlah tersebut mening- 
kat dibandingkan dengan tahun 
2010 yang rata-rata 1445 tran- 
saksi per bulan dan tahun 2011 
yang rata-rata 1.685 transaksi per 
bulan. 

Sementara itu, jumlah perkara 
tindak pidana pencucian uang 
yang masuk ke Mahkamah 
Agung masih relatif sedikit atau 
tak sampai 2 persen jika diban- 
dingkan dengan perkara korupsi. 
Hal ini setidaknya terlihat dalam 
keadaan perkara pidana khusus 
di Mahkamah Agung pada 2010 
dan 2011, seperti terungkap da- 
lam Laporan Tahunan Mahka- 
mah Agung 2011. (ANA/FAJ) 


VERIFIKASI 


KPU Minta Parpol Tidak Cederai Pemilu 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Pemilihan Umum akan ber- 
upaya cermat, transparan, dan 
akurat memverifikasi dokumen 
persyaratan peserta Pemilihan 
Umum 2014. Partai politik di- 
minta membantu dengan me- 
ngerahkan sumber dayanya un- 
tuk memenuhi persyaratan do- 
kumen yang ditetapkan KPU, 
Anggota KPU, Juri Ardia 
saat proses verifika 
trasi, Rabu (12/90) di Jakarta, 
mengatakan, "Janganlah kita 
mencederai persiapan pesta de- 
mokrasi. Persiapan pemilu bukan 
hanya berada di tangan KPU, 
tetapi lebih membutuhkan du- 
kungan dan komitmen parpol.” 
Menurut Juri, dukungan par- 
pol hendaknya bukan berupa 
mempersiapkan sumber daya 
untuk menggugat KPU. Kalau se- 


rius ingin lolos, semua di tangan 
parpol. Kalau sumber daya par- 
pol sungguh dikerahkan untuk 
memenuhi kekurangan doku- 
men persyaratan, KPU sebagai 
akan meloloskan. "Fairplay 
ja,” kata Juri, 

Saat ini, petugas KPU masih 
memyerifikasi data parpol yang 
masuk hingga 29 September, 


Jelaskan alasan gugur 

Di tempat terpisah, Direktur 
Eksekutif Lingkar Madani untuk 
Indonesia Ahmad Fauzi Ray 
Rangkuti mengemukakan, KPU 
perlu menjelaskan kembali soal 
proses verifikasi parpol untuk 
menepis dugaan perlakuan tidak 
adil. Ray melihat adanya dua- 
lisme perlakuan sehingga 12 par- 
pol dari 46 parpol yang men- 
daftar gugur. 


”Kita benar-benar merinduk- 
an KPU yang melayani hasrat 
pa pun warga negara, 
memperlakukan mereka secara 
adil dan sama, tanpa keinginan 
mempersulit atau mungkin me- 
mudah-mudahkan,” ujar Ray. 

Sementara itu, kemungkinan 
adanya kecurangan dan mani- 
pulasi parpol agar lolos sebagai 
peserta Pemilu 2014 menjadi 
tantangan bagi KPU. Peneliti dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 
donesia Syamsuddin Haris me- 
ngemukakan, KPU harus men- 
desain mekanisme atau sistem 
untuk bisa mendeteksi kecurang- 
an atau manipulasi itu. 

"Kalau ikut pemilu sudah 
melakukan manipulasi, bagaima- 
na mengelola negara? Pasti tidak 
akan benar,” katanya. 

(OSA/LOK/DIK) 


KEPEMIMPINAN 


Penentuan Haluan Negara Lebih Penting 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nentuan haluan penyelenggaraan 
negara dan kriteria pemimpin 
dinilai lebih penting ketimbang 
mencari calon pemimpin alter- 
natif. 

Demikian dikatakan Wakil Se- 
kretaris Jenderal Partai Demo- 
krasi Indonesia Perjuangan Has- 
to Kristiyanto, di Jakarta, Rabu 
2/9). 

”Kolektivitas pemimpin nasio- 
nal yang kuat mewujudkan ci- 
ta-cita Proklamasi Kemerdekaan 
lebih kita perlukan daripada pe- 
mimpin yang muncul berdasar- 
kan popularitas dan sangat in- 
dividualistis,” ujarnya. 

Sementara itu, peneliti sosial 
politik dan pengamat politik, 
Burhanudin Muhtadi, mengata- 
kan, justru sekarang ini saatnya 
dilancarkan kampanye terus-me- 


nerus tentang pencarian figur: 
gur calon pemimpin yang di- 
harapkan rakyat. 

Kalau tidak, menurut Burha- 
nudin Muhtadi, rakyat hanya 
akan disodori sejumlah figur ca- 
lon pemimpin yang membuat 
rakyat semakin frustrasi untuk 
ikut dalam pemilihan. 

”Kalau ini terjadi, yang dirugi- 
kan bukan hanya rakyat banyak 
yang mendambakan calon pe- 
'mimpin yang banyak diharapkan 
rakyat, tetapi juga partai politik 
yang ada di Indonesia,” ujarnya. 


Terkecoh citra 


Dalam Dialog Nasional “Men- 
cari Pemimpin yang Mampu Me- 
wujudkan Cita-cita Indonesia” 
yang digelar Ikatan Alumni Per- 
gerakan Mahasiswa Islam Indo- 
nesia di Jakarta, kemarin, Wakil 


Ketua DPD Laode Ida berharap 
masyarakat tidak mudah terke- 
coh oleh pencitraan sosok pe- 
mimpin. Masyarakat diharapkan 
selektif sehingga dapat memper- 
oleh pemimpin yang mampu me- 
wujudkan cita-cita bersama, 

Hajriyanto Y Thohari yang 
menjadi pembicara mengingat- 
kan perlunya mencari pemimpin 
nasional yang memahami sejarah 
dan memegang nilai-nilai atau 
kesepakatan pendiri bangsa. 

"Regenerasi harus didorong 
agar melahirkan generasi baru 
pemimpin yang mampu meng- 
antarkan bangsa kita berkem- 
bang, tetapi tetap berpijak pada 
sejarah kebangsaan. Kita harus 
mencari pemimpin nasional yang 
dapat mewujudkan kesejahtera- 
an rakyat dan keadilan sosial,” 
katanya. (WHY/IAM) 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS/LUCK) 


Terdakwa Miranda Goeltom mendengarkan jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap 
dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (12/9). Mantan Deputi Gubernur Senior 


w 


Bank Indonesia tersebut dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta dalam kasus suap 


terhadap anggota DPR dalam pemilihan dirinya sebagai DGS Bank Indonesia tahun 2004. 


Miranda Tidak Terima 


Kesaksian Nunun Yakinkan Jaksa untuk Tuntut Miranda 4 Tahun 


JAKARTA, KOMPAS — Jaksa penuntut umum 
Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa 
Miranda Swaray Goeltom dengan hukuman penjara 
empat tahun dikurangi masa tahanan dan denda 

Rp 150 juta, subsider kurungan empat bulan. 


Tuntutan tersebut mengejut- 
kan pihak Miranda karena me- 
reka menganggap fakta-fakta di 
persidangan banyak yang meri- 
ngankannya. 

Dalam sidang tuntutan di 
Pengadilan — Tindak — Pidana 
Korupsi Jakarta, Rabu (12/9), tim 
jaksa penuntut umum yang di- 
ketuai Supardi berkeyakinan, Mi- 
randa terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak 
pidana korupsi secara ber- 
sama-sama. 

Sebelumnya, Miranda ber- 
sama-sama Nunun Nurbacti atau 
masing-masing bertindak sendiri 
didakwa memberi cek perjalanan 
Bank Internasional Indonesia se- 
nilai Rp 20,8 miliar melalui Ari 
Malangjudo ke anggota DPR 
1999-2004. Cek perjalanan itu 
bagian dari Rp 24 miliar, total 


480 cek perjalanan yang meng- 
alir ke para pol Nunun sen- 
diri sudah menjadi terpidana de- 
ngan vonis dua tahun enam bu- 
lan penjara. 

Salah satu fakta persidangan 
yang meyakinkan jaksa adalah 
kesaksian Nunun terkait perte- 
muan anggota DPR dengan Mi- 
randa. Pertemuan itu untuk me- 
loloskan Miranda dalam uji ke- 
layakan dan kepatutan calon De- 
puti Gubernur Senior Bank In- 
donesia 2004. 

Pada pertemuan itu, kata Nu- 
nun, pernah ada yang menga- 
takan, ”Ini bukan proyek thank 
you”. Namun, Nunun tidak ingat 
siapa yang mengatakannya. Saat 
itu anggota DPR yang hadir ad: 
lah Hamka Yandhu, Paskah Su- 
zetta, dan Endin Soefihara. Per- 
temuan dan perkataan "Ini bu- 


kan proyek thank you" itu di- 
bantah oleh Miranda dan anggota 
DPR yang disebutkan Nunun, 

Hal-hal yang memberatkan 
Miranda, kata Supardi, yakni per- 
buatan terdakwa merusak sen- 
di-sendi tata pemerintahan yang 
menyangkut DPR dan juga ter- 
dakwa tidak berterus terang, 
”Hal-hal yang meringankan, ter- 
dakwa belum pernah dihukum, 
kooperatif, dan sopan di per- 
sidangan,” katanya. 
Tidak malu 

Seusai sidang, Miranda yang 
dalam sidang sebelumnya selalu 
terlihat tegar dan santa i ini 
tampak emosional. Tidak seperti 
nya yang selalu efisien de- 
ngan kata-kata ketika ditanya 
wartawan, kali ini ia banyak ber- 
komentar lug: 

"Kalian dengar sendiri sidang 
tadi kan, itu banyak bohongnya. 
Ibu Lini, pengurus rumah tang- 
ganya Ibu Nunun, enggak pernah 
menyebut melihat saya ber- 
sama-sama dengan yang lain- 
nya,” kata Miranda, 

Miranda menganggap, fak- 
ta-fakta di persidangan tidak di- 


perhatikan dengan baik oleh jak- 
sa. Jaksa mengabaikan ketera- 
ngan saksi ahli tentang perte- 
muan di luar mekanisme sidang 
yang menurut saksi ahli meru- 
pakan hal wajar dan tidak me- 
langgar etika politik ataupun tata 
tertib DPR. 

"Ini bukan saya yang malu, 
yang malu yang nuntut. Kalian 
Isa dengar, jadi kalian bisa jadi 
jaksa dan hakimnya sendiri, pan- 
tas enggak dengan fakta-fakta 
persidangan seperti itu di- 
tuntut empat tahun,” katanya. 

Keluarga yang menunggu Mi- 
randa di ruang tunggu persidang- 
an juga emosional. "Tidak malu 
menjadi KPK mereka korupsi 
fakta, fakta dalam persidangan 
tidak diperhatikan dengan ob- 
yektif,” kata salah seorang ang- 
gota keluarga Miranda, 

Biasanya, begitu sampai di ru- 
ang tunggu persidangan, Miran- 
da tak mau berkomentar kepada 
wartawan, Namun, kali ini ia 
terus mempertanyakan tuntutan 
jaksa. "Boleh saja menuntut, 
tetapi perhatikan fakta persi- 
dangan,” katanya sambil menu- 
tup pintu ruang tunggu. (AMR) 


KASUS HARTATI 


”Ku Yakin Sampai di Sana” 


ekat dengan Istan: : 
Ds Soeharto, Siti Hartati 
Murdaya Poo tes 
di era Susilo Bambang Yudho- 
yono. Yudhoyono adalah harap- 
an yang diperjuangkannya ber- 
sama Achmad Mubarok s 
tahun 2001 dan dikampanyekan 
secara terbuka dengan dukung- 
an penuh di Pemilu 2009. 
Setelah kemenangan Yudho- 
yono, Hartati yang sebelumnya 
menolak berpolitik mau diang- 
kat jadi anggota Dewan Pem- 
bina Partai Demokrat dan ang- 
gota Komite Ekonomi Nasional. 
Meski minta mundur, Hartati 
masih terdaftar di antara 31 
anggota dewan pembina yang 
diketuai Yudhoyono. 
Rabu (12/9) malam, be 
an dengan persiapan akhir kon- 
ser "Multimedia Tembang Har- 
moni" di Hall D Jakarta Inter- 
national Expo, Kemayoran, yang 
dihadiri Yudhoyono dan istri 
Hartati ditahan Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi. Setidaknya 
untuk 20 hari ke depan, Hartati 
mendekam di tahanan KPK. Di 
sana sudah menunggu mantan 
Wakil Sekretaris Jenderal Partai 
Demokrat Angelina Sondakh. 
Sejak ditetapkan sebagai ter- 
sangka oleh KPK, Hart: 
disebut majalah Forb 
50 perempuan pengu 
berpengaruh ini m 
tahan, Pengacara Hartati kirim 
surat ke KPK agar kliennya tak 
ditahan selama jadi tersangka. 


Menguasai tanah 

Kasus yang menjerat anggota 
tetap "tim hore” Yudhoyono ini 
bermula dari keinginan mengu- 
asai lebih banyak 
kebunan di Kabupa 
lawesi Tengah. Sejak 1994, me- 
lalui perusahaan perkebunan sa- 
wit miliknya, PT Hardaya Inti 

lantations (HTTP) punya izin lo- 
sluas 75.090 hektar di Bu- 
ol. PT HIP adalah anak per- 
usahaan PT Cipta Cakra Mur- 
daya (CCM), perusahaan Hartati 
lainnya. Tahun 1996, dari izin 
lokasi PT HIP seluas 75.090 
hektar tersebut, 22.780,76 hek- 
tar di antaranya mendapatkan 
hak guna usaha (HGU). Sisanya, 
52.309,24 hektar, belum. 

Pada 1999, PT HIP menga- 
jukan HGU ke BPN untuk lahan 
33.083 hektar dari 52.309.24 
hektar yang belum dapat HGU. 
Pengajuan tak bisa diproses. 


Berdasarkan Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN No 
2 Tahun 1999, satu grup per- 
usahaan hanya dibolehkan pu- 
nya HGU di satu provinsi mak- 
si 000 hektar. Akibatnya, 
i 52.309,24 hektar yang 
antongi PT CCM tak berl 
Padahal, 4.500 hektar dari lahan 
itu oleh PT HIP ditanami sawit. 
Mengakali aturan itu, tahun 
2011 PT HIP mengajukan per- 
mohonan izin loka 
seluas 4.500 hektar yang sudah 
terlanjur ditanami sawit terse- 
but kepada Bupati Buol Amran 
Batalipu dengan mengatasna- 
makan PT Sebuku Inti Planta- 
tion, anak perusahaan PT CCM. 
Karena izin lokasi tidak juga ke- 
luar, 15 April 2012 diadakan per- 
temuan di ruang tamu VIP Ja- 
karta International Expo, Kema- 
yoran, antar ti, Gondo 
Sudjono Notohadi Susilo, Totok 
Lestiyo, Arim, dan Amran. 
Menindaklanjuti pertemuan 
tersebut, pada 11 Juni 2012 
kembali diadakan pertemuan. 
Kali ini pertemuan digelar di 


Hotel Grand Hyatt Jakarta dan 
dihadiri Hartati, Totok, Gondo, 
Arim, dan Amran. Disepakati, 

Hartati 


kan memberi uang Rp 
" kepada Amran, Penye- 
han Rp 1 miliar melalui Arim 
dan Rp 2 miliar melalui Gondo. 

Uang Rp 8 miliar tak hanya 
untuk mengurus lahan miliknya. 
Dalam surat dakwaan jaksa ter- 
lap Gondo, disebut Hartati 
dan Totok memerintahkan agar 
Amran mengirim surat kepada 
Kepala BPN supaya tidak me- 
nerbitkan HGU kepada PT So- 
nokeling Buana. PT Sonokeling 
Buana dimiliki putra pengusaha 
Artalyta Suryani. 

Deputi Riset dan Kampanye 
Konsorsium Pembaruan Agraria 
Iwan Nurdin mengatal 
nyuapan lazi 
mendapatkan izin lokasi, izin 
usaha, hingga penerbitan HGU, 
"Korupsi ini sebenarnya salah 
satu hulu konflik pertanahan, 
khususnya penyalahgunaan we- 
wenang pejabat publik,” ujarnya. 

Semalam, t Hartati berada 
di ruang tahanan KPK, di Ja- 
karta International Expo, Kema- 
yoran, sedang dilantunkan lagu 
wajib kampanye 2009 ciptaan 
Yudhoyono oleh Rio Ferbrian 
dan Linda Sitinjak. Judulnya, 
”Ku Yakin Sampai di Sana”. 
(WHY/BIL/INU) 


ZIARAH & WISATA BULAN MARIA & NATAL 


RITZ HOLYLAND MESIR» PETRA DUBAI- 
11,20 KT 4 NOW | 1, 9,20, 21 DES Ram Oo 
RITZ HOLY EROPA LOURDES-12N: 

10, 20 KT 7,8 MOV) 12, 23 DES Ro 

RITZ HOLY EROPA LOURDES: 

10, 20 KT 7, 8 WOV/ 18, 2 DES | Romo (Katal di Vatikan) 


RITZ HOLY FATIMA LOURDES BARCELONA-1IM 


MOKT 22 DES | Romo (Kata di Fatima) 
RITZ EUROPE LOURDES LEISURE-13H 
1 0KT 2) DESI BONUS: EURO DISNEY (Natal Vatikan 


E“LAZY" WAY OF 
FOREX TRADING 


Seminar yang akan membuka mata anda 
sebagai awal perjalanan anda menjadi 
seorang trader dengan cara cerdas, 


waktu minimal dan profit maksimal. 


Topik: Naked Trading ala Secundo Lee, Market 
Outlook dan Pilar menjadi seorang trader 


Tanggal dan Lokasi : 


Selasa, 11 Sept : Hotel Harris Bandung 
" Sesi 1: Pk.14-16, Sesi 2: Pk.18-20 
Jumat, 14 Sept : Hotel Ciputra Jakarta 
" Sesi 1: Pk.14-16, Sesi 2: Pk.18-20 
RJ Kemayoran C19A 

k.10-12, Sesi 2: Pk.14-16 


Sabtu, 15 Ser 


“ YA ? 
Penbar adah Secunde La, peni 
Lana Te Lan? Mar Komen aga 
Ta Ag pa 
olah pena poal 
Arka akarettapatrreni 


ate para radar pena arpa 
Prolesmonal 


SMS: DAFTAR TANGGAL,SESI,EMAIL,NAI| 


Jusuf 0818 716 017, Rinda 0817 960 6163, Ferdian 0818 0888 1122 
besmartsoluticns. 


Iittp/Iindonesia: 


com, e-mail jusut@trpod com: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


www.bankmandiri.co.id 


gunakan mandiri debit di luar negeri 


mandiri 


mama 


menangkan kemewahannya 


mandiri debit 


Saatnya hasrat belanja Anda berhadiah kejutan mewah. Kumpulkan poin undian dengan melakukan transaksi tarik tunai 
dan belanja di luar negeri dengan kurs murah menggunakan mandiri debit minimal (ekuivalen) Rp2.000.000,-. 


Poin akan diundi untuk mendapatkan hadiah-hadiah" berikut ini: 
Hadiah utama : 1 tas Birkin dari Hermes 


Hadiah ke-2 
Hadiah ke-3 


tas dari Chanel 
15 tas dari Louis Vuitton 


“Warna dan model ditentukan oleh Bank Mandiri 


Periode: 1 September 2012 - 28 Februari 2013 


Transaksi dimanapun, mandiri saja 


Sesuai surat jin promosi dari Kementrian Sosial No.882/PPSDBS-SPP/08/2012 


Syarat dan ketentuan berlaku 


Mandiri Fiesta 


3 


@mandirifiesta 


9 


mandiri call 14000 


atau (021) 5299-7777 


mandin 


mandih mandi 


Visa 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


4 KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


Grameoia Majatan 


Bg 
&@ KOMPAS GRAMEDIA 
Delivering Ideas 


| Fotografi Cantik 
Oran 
gutan, Spp- 
Halal Triadi nya Mahal Pria Perlu 


1/82 


IMB Sootomber 2012 


intis 


kaga 
3 


Jawa) 


ANDROID 


COMMUNITY 
#ISAMMU 


SMART & INSPIRING 


" MULTIMEDIA » MULTICHANNEL “ MULTIPLATFORM s 


www.intisari-online.com K3 Majalah Intisari 14 @lntisariOnline 


Dapat diperoleh di Agen Majalah dan Toko Buku terdekat. 
Info berlangganan: Telp. (021) 530 6263 
Email: subscribedcc.kompasgramedia.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


BIROKRASI 


Penetapan Kebutuhan 
Pegawai Tanpa Dasar 


JAKARTA, KOMPAS — Badan 
Pemeriksa Keuangan menemu- 
kan beberapa masalah dalam pe- 
nerimaan calon pegawai negeri 
pil. Pertimbangan teknis Badan 
epegawaian Negara tidak selalu 
diperhatikan dalam penentuan 
kebutuhan tenaga kerja. Kemen- 
terian Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
juga tidak mem parameter 
dalam analisis usulan formasi. 

Hal ini disimpulkan BPK se- 
telah memeriksa kinerja instansi 
pemerintah dalam perekrutan 
calon pegawai negeri sipil 
2009-2010, Instansi dalam pro- 
yek awal pemeriksaan kinerja itu 
adalah Kementerian PAN dan 
RB, BPN, dan empat instansi con- 
toh, yaitu Kementerian Kebu- 
dayaan dan Pariwisata (saat ini 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif), Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, Pemerin- 
tah Kabupaten Kutai Kartane- 
gara, dan Pemkot Bekasi. 

Anggota BPK, Agung Firman 
Sampurna, Rabu (2/9) di Ja- 
karta, menjelaskan, masalah lain 
dalam penerimaan CPNS adalah 
ketidakjelasan kebutuhan pega- 
i ifikasinya. Meski 
diperlukan 
untuk menentukan — formasi 
CPNS yang dibutuhkan, aturan 
ini tidak dilaksanakan. Pertim- 
bangan teknis dari Badan Ke- 
pegawaian Negara (BKN) juga 
diabaikan. Database PNS di pe- 
merintah daerah pun tidak cocok 
dengan yang ada di BKN, Lebih 
lagi, formasi juga bisa diubah 
Kementerian PAN dan RB tanpa 
dasar yang jelas. 

Akibat perekrutan CPNS yang 
bermasalah, pegawai yang ter- 
sedia tidak sesuai baik dari s 
kuantitas maupun kualitas. Pe- 
gawai juga tidak terdistribusi de- 
ngan baik. Anggaran belanja pe- 
gawai meningkat karena negara 
harus membayar gaji PNS yang 
tidak dibutuhkan itu selama ber- 
tahun-tahun. 
un 2006, ketika jumlah 
PNS 229 orang, belanja pe- 
gawai di pusat mencapai Rp 73,25 
triliun dan di daerah Rp 102,33 
triliun, Tiga tahun berikutnya, 
jumlah PNS melonjak menjadi 
4.524.205 orang. Anggaran yang 
digunakan untuk menggaji PNS 


pusat pun melonjak menjadi 
Rp 12767 triliun dan di daerah 
Rp 18099 triliun. 


Lanjutkan pemeriksaan 


Setelah moratorium perekrut- 
an CPNS 2011, September 2012 
pengadaan PNS dilakukan kem- 
bali. Karena itu, BPK akan me- 
lanjutkan pemeriksaan kinerja. 
Menurut Kepala Auditorat ITA 
BPK Isman Rudi, pada peng- 
adaan CPNS 2012 ini, BPK akan 
memeriksa proses di lima ke- 
menterian besar, yaitu Kemen- 
terian Pendidikan dan Kebuda- 
yaan, Kementerian Agama, Ke- 
menterian Dalam Negeri, Ke- 
menterian Sosial, dan Kemen- 
terian Keuangan, Selain itu, pe- 
meriksaan kinerja juga dilakukan 
di 30 pemerintah daerah. 

Dari pemeriksaan kinerja, 
BPK akan memberikan reko- 
mendasi kepada pemerintah ter- 
utama Kementerian PAN dan RB 
terkait perbaikan sistem pene- 
rimaan pegawai. Bila ditemukan 
tindak pidana korupsi dalam 
perekrutan CPNS, BPK juga akan 
melanjutkannya dengan audit in- 
vestigasi. 

Sementara itu, Panitia Nasi 
onal Tes Kompetensi D: 
CPNS meyakini, pengumuman 
il ujian tertulis tetap 17 Sep- 
tember di situs 'www.men- 
pan.go.id. Selain hasil ujian se- 
luruh peserta dan nilainya, akan 
diumumkan juga passing grade. 
Dengan ini, peserta mengetahui 


"Sejauh ini, semua on $ 
Per 10 September, jumlah LJK 
(lembar jawaban komputer) yang 
diterima panitia sebanyak 80.597 
lembar dari 18 kementerian/lem- 
baga dan 21 pemerintah daerah," 
ujar Deputi SDM Aparatur Ke- 
men PAN dan RB Ramli Naibaho 
kemarin di Jakarta. 

Ujian tertulis kompetensi da- 
sar dalam perekrutan CPNS 
telah masa moratorium dilaku- 
kan 8 September 2012. Untuk 
beberapa instansi, peserta yang 
lulus kompete "masih h: 
rus mengikuti tes kompetensi « 
perti untuk formasi guru serta 
PNS di Kementerian Luar Negeri 
dan Kementerian Keuangan. 
(INA) 


Sentuh Kalangan Radikal 


Bangun Dialog dan Pendekatan Keilmuan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Deradikalisasi oleh 
pemerintah selama ini 
kerap dinilai salah 
sasaran karena berkutat 
di kalangan kelompok 
keagamaan yang 
moderat. Program ini 
arus didorong untuk 
ebih menyentuh 
kalangan radikal yang 
potensial menjadi 
teroris, terutama dengan 
membangun dialog serta 
esadaran pentingnya 
chidupan damai. 


Harapan itu dikatakan anggota 
Komisi I Dewan Perwakilan Rak- 
yat, Effendy Choirie, Rabu (12/9) 
di Jakarta. Program deradikali- 
sasi atau upaya menangkal pe- 
ngerasan paham keagamaan se- 
lama ini kerap dikembangkan di 
lingkungan Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah, dua organisasi 
besar yang moderat dan anti- 
ke sam, 

"Belum ada tim khusus yang 
masuk kepada kalangan kelom- 
pok radikal atau diduga berpo- 
tensi radikal,” kata Effendi sam- 
bil menyebut beberapa contoh 
pesantren. 

Direktur Moderate Muslim 
Society Zuhairi Misrawi di Yog- 
yakarta mengatakan, skala po- 
tensi intoleransi di Indonesia 
at ini meningkat. Muncul feno- 
mena pemahaman agama sebagai 
identitas soliter yang kemudian 
disakralkan sebagai instrumen 
kel 1, Pemahaman tersebut 
melahirkan kelompok-kelompok 
yang menggunakan nama agama 
untuk melakukan kekerasan ke- 
pada penganut lain dengan ha- 
rapan mendapatkan 

Menurut Zuhairi, ini semua 
terjadi karena negara melakukan 
pembiaran terhadap para pelaku 
keke n. Bahkan, pada ka- 
sus-kasus tertentu justru para 
korban kekerasan yang meng- 
alami tekanan. 


Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar menunjukkan barang bukti si' 
t gelar barang bukti di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/9). Dalam kesempatan itu ditunjukkan beragam alat bukti tindak terorisme 


ap! 


seperti senjata api rakitan, senjata tajam, bahan bom rakitan, buku, dan DVD, 


Berdasarkan 
Wahid Ti 


penelitian The 
ute Jakarta, selama 
Januari-Juni 2012 tercatat 53 ka- 
sus pelanggaran kemerdekaan 
beragama atau sekitar sembilan 
tindakan per bulan. Jumlah ini 
naik dibandingkan periode yang 
sama tahun 2011 yang tiap bu- 
lannya tujuh tindakan. 
Sementara kasus intoleransi 
sepanjang Januari-Juni 2012 
mencapai 52 tindakan atau se- 
kitar sembilan tindakan per bu- 
lan, Tahun lalu jumlahnya ra- 
ata 15 tindakan per bulan. 
Dalam potret tahun 2012 ter- 
lihat minimnya pemahaman apa- 
rat di tingkat lokal terkait isu: 
kemerdekaan beragama dan in- 
parat justru paling ba- 
nyak melakukan pelanggaran," 
kata peneliti The Wahid Institute 


Jakarta, Alamsyah M Dja'far, 

Dalam penelitian The Wahid 
Institute Jakarta, aparat yang pa- 
ling banyak melakukan pelang- 
garan adalah kepolisian (27 ti 
dakan), pemkab/pemkot (25 ti 
dakan), Satpol PP (17 tindakan), 
dan tentara (5 tindakan). Diban- 
ding tahun lalu, tingkat pelang- 
garan tentara cenderung turun, 

“Dari sisi korban, kelompok 
yang paling rentan dan bayak 
mengalami tindakan pelanggaran 
dan intoleransi adalah kelompok 
minoritas, " katanya. 


Perkuat program 


Menurut Effendi, Badan N: 
sional Penanggulangan Terori 
me harus memperkuat program 
deradikalisasi di kelompok-ke- 
lompok radikal itu, Bangun di- 


alog dan pendekatan keilmuan 
untuk mencairkan ideologi ke- 
kerasan, Untuk itu diperlukan 
ulama ahli agama yang mampu 
berdialog dan mematahkan ar- 
gumentasi yang membenarkan 
tindakan radikal dan teror, 
"Langkah itu perlu terus di- 
lakukan, selain memotongjaring- 
an mereka dengan sumber pen- 
danaan dan dukungan kelompok 
teroris internasional," katanya. 
Menurut Wakil Ketua Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia 
Asrorun Nfam Sholeh, perlu jug: 
memutus mata rami 
jaringan teroris, Salah 
ranya melalui pemantauan dan 
penyelamatan anak-anak yang 
terpapar ideologi kekerasan oleh 
jaringan teroris. Tindakan itu di- 
mungkinkan oleh negara dan ke- 


KOMPAS /WAWAN H PHABOWO 


aan kejahatan teroris berupa senjata 


luarga sesuai Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 


Mr X tewas 


Sementara itu, Polri terus ber- 
upaya mengungkap jaringan ter- 
orisme yang beraksi akhir-akhir 
ini. Kemarin, salah satu tersang- 
ka yang diidentifikasi sebagai Mr 
X tewas akibat luka parah ter- 
kena ledakan di Beji, Depok. Dari 
hasil pemeriksaan DNA dengan 
keluarga, Mr X tersebut adalah 
Wahyu Ristanto, 

Kemarin, orang yang diduga 
Yusuf Rizaldi menyerahkan diri 
di kantor polisi di Langkat, Su- 
matera Utara. Yusuf diduga ter- 
libat dalam menyediakan tempat 
untuk jaringan teroris, seperti di 
Beji. WAM/ABK/ILO/FER) 


HAKIM ”AD HOC” TIPIKOR 


MA Bisa Melanggar Prinsip Hukum 


JAKARTA, KOMPAS — Mah- 
kamah Agung berpotensi me- 
langgar hak asasi manusia se- 
kaligus melanggar hukum bila 
mengeliminasi hakim-hakim ad 
hoc tindak pidana korup 
calon hakim ad hoc tipikor hanya 
karena pernah membela kasus 
korupsi. MA seharusnya berpikir 
konstruktif dan komprehensif 
dengan tak memukul rata ad- 
vokat yang pernah membela ka- 
sus korupsi sebagai orang ber- 
masalah. 

"Bagaimana bisa MA me 
kan tindakan seperti itu. Pi 
utama di dalam hukum sudah 
dilanggar, MA harus tetap me- 
meriksa orang yang bersangkut- 
an apakah selama advokat yang 
bersangkutan melakukan hal-hal 
yang berbau korupsi,” kata man- 
tan Sekretaris Jenderal Perhim- 
punan — Advokat — Indonesia 
Harry Ponto, Rabu (12/9) di Ja- 
karta, 

Sebelumnya, Juru Bicara MA 
yang juga Ketua Muda Pidana 
Khusus MA Djoko Sarwoko 
mengatakan tidak keberatan de- 
ngan gagasan regionalisasi peng- 
adilan tipikor, MA juga tidak ke- 
beratan merasionalisasi hakim 


" 
3 


( 
24 


Seorang advokat tidak 
bisa diidentikkan 
dengan perkara yang 
sedang ditanganinya. 
Adnan Buyung Nasution 


ad hoc tipikor yang sudah ada 
dengan cara seleksi ulang, 
Orang-orang yang dinilai tidak 
layak dan juga pernah membela 
kasus korupsi akan dieliminasi. 
(Kompas, 12/9). 

Menurut Harry, tidak mema- 
sukkan advokat yang pernah 
membela terdakwa kasus korupsi 
sebagai pilihan dalam menjaring 
hakim ad hoe tipikor menun- 
jukkan MA bersikap apriori. MA 
melanggar asas setiap oran, 
tidak dapat dinyatakan bers 
sampai terbukti di pengadilan. 
Setiap orang berhak mendapat 
pembelaan atau bantuan hukum 


ketika menjalani proses hukum. 
Advokat senior Adnan Buyung 
Nasution mengingatkan, seorang 
advokat tidak bisa diidentikkan 
dengan perkara yang sedang di- 
tanganinya. Hal ini diatur dalam 
Undang-undang Nomor 18 Ta- 
hun 2003 tentang Advokat. "Cara 
pikir yang mengaitkan advokat 
dengan perkara yang pernah di- 
tangani itu berbahaya” ujar 
mantan anggota Dewan Pertim- 
bangan Presiden itu, Selasa. 
Namun, Buyung setuju bahwa 
pengadilan tipikor tidak harus 
berada di setiap kabupaten/kota 
jika memang jumlah hakimnya 
kurang, Jika memang tak mudah 
menemukan orang yang kredibel 
untuk menjadi hakim di peng- 
adilan tipikor, baik hakim karier 
maupun hakim ad hoc, bisa saja 
dibentuk majelis hakim yang ber- 
keliling ke berbagai daerah untuk 
mengadili kasus korupsi, 
Anggota Badan Pekerja Indo- 
nesia Corruption Watch, Emer- 
son Yuntho, mengatakan, MA 
memang harus mewaspadai ha- 
kim ad hoc tipikor ataupun calon 
hakim ad hoc yang berasal dari 
advokat dan pegawai pengadilan 
seperti panitera. (ANA/TRA) 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Kepolisian RI mempersilakan 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
untuk memeriksa mantan Wakil 
Kepala Korps Lalu Lintas Polri 
Brigadir Jenderal (Pol) Didik 


Purnomo di Rumah Tahanan 
Markas Komando Brimob Ke- 
lapa Dua, Depok, Jawa Barat. 
Namun, KPK belum menentuk- 
an sikap untuk memeriksa ter- 
sangka kasus dugaan korupsi 
pengadaan alat simulasi berken- 
dara ujian surat izin mengemudi 
di Korps Lalu Lintas tersebut. 

Wakil Ketua KPK Busyro Mu- 
goddas, Rabu (12/9) di Yogya- 
karta, mengatakan, dirinya di- 
telepon Kepala Badan Reserse 
Kriminal Polri Komisaris Jen- 
deral Sutarman pada Selasa siang 
lalu. Pembicaraan telepon de- 
ngan Sutarman salah satunya 
membahas soal pemeriksaan ter- 
hadap Didik. 

?Nah, lalu saya sampaikan 
(pembicaraan telepon dengan 
Sutarman) itu ke Pak Warih (Wa- 
rih Sadono, Direktur Penindakan 
KPK), supaya diteruskan ke sat- 


| SIMULATOR 


gas kasus ini untuk menanga- 
ninya,” kata Busyro. 

Kepada pers di Jakarta, ke- 
marin, Sutarman, mengatakan, 
Polri mempersilakan KPK me- 
meriksa Didik sebagai saksi un- 
tuk tersangka Inspektur Jenderal 
Djoko Susilo dalam kasus dugaan 
korupsi di Korlantas yang di- 
tangani KPK. 

Didik merupakan satu dari tiga 
orang yang terlibat kasus ter- 
sebut dan ditetapkan sebagai ter- 
sangka baik oleh KPK maupun 
Polri. Dua orang lainnya adalah 
rekanan pengadaan, yakni Su- 
santo Budi dan Sukotjo Bam- 
bang. Ketiga orang ini ditetapkan 
sebagai tersangka oleh KPK. 

Namun, belakangan ketiganya 
juga ditetapkan sebagai tersangka 
oleh Mabes Polri. Didik dan Budi 
langsung ditahan Polri, semen- 
tara Sukotjo masih berada di 
Lembaga Pemasyarakatan Kebon 
Waru, Bandung, dalam perkara 
lain yang terkait kasus ini, 

Oleh karena itu, menurut Su- 
tarman, KPK tidak bisa meme- 
riksa Didik sebagai tersangka da- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sikap 


lam kasus dugaan korupsi di Kor- 
lantas karena Didik telah dite- 
tapkan sebagai tersangka kasus 
yang sama oleh Polri dan sudah 
diperiksa penyidik Bareskrim 
Polri. "Orang tidak boleh dike- 
nakan hukuman dua kali seperti 
itu,” katanya. 

Sutarman menjelaskan, dalam 
penanganan — kasus — dugaan 
korupsi di Korlantas Polri, pim- 
pinan KPK dan Polri sudah se- 
pakat — dalam pertemuan 
koordinasi pada 31 Juli 2012. Da- 
lam pertemuan itu disepakati 
KPK memeriksa tersangka Djoko 
Susilo, sedangkan tersangka lain 
diperiksa Bareskrim Polri. 

Karena itu, penyidik Bares- 
krim Polri kemudian meneta 
kan lima tersangka, yaitu Brigjen 
(Pol) Didik Purnomo, AKBP Ted- 
dy Rismawan, Kompol Legimo, 
dan dua orang dari pihak pe- 
megang kontrak, yaitu Budi Su- 
santo dan Sukotjo Bambang. 

Menurut Busyro, untuk Budi 
dan Sukotjo belum ada pembi- 
caraan lebih lanjut dengan Polri 
soal pemeriksaannya. (BIL/FER) 


&) 


Dasa 


it's about 


STRATEGIC 


LUXURY 


COMFORTABLE 


MARKETING LOUNGE 


Pa Pa ma nasa ag| 


one PLACE for INVESTMENT... 


Ina selected location in West Jakarta, 


AGUNG PODOMORO LAND proudly present 


Metro Park Residence. 


Watch our Profile in: 
ONE FINE DAY, on 21 September 2012 at Metro TV at 8.30 P.M. - 9 P.M. 


Central Park Mall - Lower Ground 123-124 
PODOMORAO CITY - Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28 
Jakarta 11470 Indonesia 


021-496 1 


ANGSURAN 


Rp. 3 
JUTAAN 
1 0 /BULAN 


A HOME residence in the CITY, among prestigious areas and surrounded by 
premium properties. 
Only 5 minutes from Puri Indah Mall and Central Park Mall. 

KEBON JERUK and PURI Toll Access to Airport and Jakarta Outer Ring Road. 


1000 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Ironisme Puncak Indonesia 


eriahnya pembukaan Pekan 
Olahraga Nasional 2012 yang 
masih menyisakan sekian 
persoalan menampilkan 
ironisme puncak Indonesia. 


Durasi lima menit pidato Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono ironis dibandingkan 30 menit pidato Bupati 
Rusli Zainal, Keyakinan "siap" pemerintah berbeda dengan 
kenyataan sekian arena (venue) yang belum selesai. Per- 
siapan PON 2012 sudah diputus tahun 2006, tetapi pem- 
bangunan baru dikebut lima bulan terakhir. 

Sejumlah fakta kontradiktif lainnya membenarkan stig- 
ma buruk kita. Kita tidak pernah melakukan pekerjaan 
rumah secara terencana, terstruktur, dan bertahap. Ditam- 
bah dugaan dana pembangunan fasilitas PON 2012 "ber- 
masalah”, pesta olahraga nasional 4 tahun sekali sejak 1948 
ini barangkali yang paling mengundang kecemasan dan 
iguan, 
me itu bukan pada prestasi puncak para atlet— 
ara tak langsung bisa terimbas pada kendurnya se- 
mangat menelurkan prestasi tingkat internasional—tetapi 
terutama pada pembangunan sarana dan prasarana. 

Harapan Presiden SBY agar olahraga lebih diperhatikan 
selain politik, ekonomi, sosial, dan budaya ibarat seruan di 
padang pasir. Tidak ada gaung dan tidak nyambung. Di 
lapangan yang terjadi sportivitas jati diri olahraga di- 
campakkan. Rekayasa yang biasa dimainkan di dunia 
Ihraga masuk ke sektor yang menjunjung tinggi 


yang bermain (homo ludens- Huiringa), 
pelengkap manusia yang bekerja (homo faber) dan manusia 
yang bisa tertawa (homo ridens), terdegradasi habis. Yang 
terjadi pemanfaatan kesempatan untuk kepentingan se- 
saat, pun di wilayah keolahragaan. 

PON 2012 ibarat fotokopi kondisi keindonesiaan yang 
aktual, Tronisme di segala bidang, bahkan puncak dari 
berbagai fakta ironis negeri ini, Berbagai kelebihan Indo- 
menjadi tanpa arti berhadapan dengan serakah yang 
menisbikan segala undang-undang, peraturan, fatsun po- 
litik, dan tata krama. 

Adakah prestasi spektakuler yangakan dihasilkan dalam 
PON 2012 Atlet memang bisa terbebas dari pengaruh 
perpolitikan praktis, ironisme-ironisme yang dominan di 
negeri ini, Mereka sportif berjuang menorehkan prestasi 
terbaik. Kata Presiden SBY, Indonesia yang maju adalah 
Indonesia yang menunjukkan prestasi di bidang olahraga. 

Lagi-lagi penegasan itu ibarat "menulis dalam air” saat 
lahan untuk berprestasi tak kondusif mendukung, Kita 
percaya, para atlet akan berusaha berprestasi. Bebaskan 
kegiatan olahraga dari kepentingan lain, seperti menem- 
patkannya sebagai dongkrak prestise daerah, demi pen- 
citraan untuk kedudukan, atau menggaruk uang proyek. 

Hal terakhir, menggaruk uang proyek PON-—ini punya 
bobot kesalahan dobel, Tidak hanya mengambil yang bukan 
haknya, tetapi juga mendegradasikan bobot dunia sporti- 
vitas, arena manusia bermain, 

PON 2012 memang puncak ironisme Indonesia, tetapi 
belitan jeratnya bisa dipotong dengan "sekali ini, mari kita 
tempatkan olahraga sebagai arena manusia bermain”. 


Selesaikan Sengketa secara Damai 
eperti yang diduga, saat Jepang 
mengumumkan membeli 
sejumlah pulau yang masih 
dipersengketakan dengan China, 
hubungan keduanya memanas. 


AN 


Kk 


Menanggapi pengumuman itu, China marah besar dan 
segera mengirimkan kapal patroli ke perairan Laut China 
Timur, yang merupakan lokasi gugus kepulauan yang oleh 
Jepang dinamakan Senkaku. China menamakan gugus 
kepulauan itu Diayou. 

Namun, Jepang berupaya meredam kemarahan China 
itu dengan melakukan komunikasi melalui saluran diplo- 
matik. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Osamu Fujimura 
mengatakan, "Kami tidak mau masalah Senkaku meme- 
ngaruhi seluruh hubungan China-Jepang. Sangat penting 
menghindari kesalahpahaman dan perkembangan yang 


Sikap Jepang itu perlu disambut baik. Bagaimanapun, 
China dan Jepang adalah dua raksasa ekonomi Asia. 
Permusuhan di antara kedua raksasa ekonomi itu pasti 
akan membawa dampak yang buruk bagi Asia, bahkan juga 
bagi dunia. 

Presiden Hu Jintao mengatakan, "Pembelian itu ilegal.” 
Sementara Perdana Menteri Wen Jiabao menegaskan, "Tak 
akan membiarkan sejengkal pun tanah Diayou lepas. 
Kepulauan itu bagian melekat pada China.” Sementara itu, 
walaupun Jepang memilih saluran diplomatik, jelas Jepang 
menganggap Senkaku sebagai wilayahnya. 

Jepang menggabungkan gugus Kepulauan Senkaku ke 
Prefektur Okinawa, 14 Januari 1895, Penggabungan itu 
dilakukan Jepang setelah mengonfirmasi bahwa kepulauan 
itu tak berada di bawah penguasaan Dinasti @ing (China). 

Sekitar tahun 1900, pengusaha Jepang, Ke 
mencoba berbisnis tanaman di sejumlah pulau di gugus 
kepulauan itu dengan membawa 200 pekerja. Tahun 1940, 
bisnisnya gagal dan sejumlah pulau itu dibiarkan terbeng- 
kalai. 

China selama ini mengabaikan kepulauan itu dan selama 
itu pula secara status guo berada di bawah kekuasaan 
Jepang. Menyusul kekalahan Jepang dari Amerika Serikat 
dalam Perang Pasifik tahun 1945, gugus kepulauan itu 
berada di bawah kekuasaan AS. 

Tahun 1969, Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan 
Timur Jauh (ECAFE) mengidentifikasi adanya potensi 
cadangan minyak dan gas di sekitar Senkaku. Tahun 1971, 
AAS mengembalikan Senkaku kepada Jepang, Pada saat yang 
sama, China dan Taiwan secara resmi mengajukan klaim 
atas gugus kepulauan itu. Tahun 1972, ahli waris Koga 
Tatsushiro menjual beberapa pulau itu kepada keluarga 
Kurihara, yang kemudian, pekan lalu, menjualnya kepada 
Pemerintah Jepang. 

Kita berharap, baik Jepang maupun China dapat me- 
nahan diri dan menyelesaikan persengketaan tersebut 
melalui dialog dan cara-cara yang damai. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Wakil Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima: 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimiad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Terorisme dan Deteksi Dini 


Oleh SUSANINGTYAS NEFO H KERTOPATI 


angkaian penangkapan 

dan penyergapan pelaku 

teroris, serta ditemukan- 
nya senjata dan bahan bakar un- 
tuk merakit bom di Solo dan se- 
jumlah tempat lainnya di Jakarta 
dan Depok, menjadi sinyalemen 
keberadaan terorisme di Indone- 
sia belum benar-benar hilang. 


Pasca-tewasnya gembong teroris paling 
dicari, Azahari dan Noordin M Top, te- 
rorisme di Indonesia sempat mati suri. 
Hampir tak ada aksi teror sekelas aksi yang 
dilakukan oleh kedua pelaku teror paling 
dicari tersebut saat masih bebas beraktivi- 
tas, Setelah itu memang ada sejumlah aksi 
penyerangan kantor polisi dan peram- 
pokan di sejumlah kota di luar Jawa, tetapi 
kemudian bisa terdeteksi dan dilokalisasi. 

Penembakan pos polisi dan aksi teror di 
Solo menegaskan bahwa jari 
me di Indonesia masih jadi ancaman fak- 
tual, Hal ini tecermin dari terbongkarnya 
sejumlah jaringan di Jakarta dan Depok, 
yang terkait satu dengan yang lain. Kondisi 
ini jadi sinyalemen bahwa program de- 
si yang digagas oleh Badan Na- 
sional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
belum mampu mengakselerasi hakikat to- 
leransi dan penghargaan kepada sesama, 

Deradikalisasi harus didasari dengan 
pencarian embrio masalah yang jadi pe- 
nyebab/pemicu teror tersebut. Seyogianya 
harus ada kesepakatan antara badan-ba- 
dan intelijen, obyek deradikalisasi yang 
mana harus diprioritaskan sehingga dapat 
diatas Ira maksimal. 

Kegagalan program deradikalisasi di- 
sebabkan embrio terorisme tak hanya ber- 
pangkal pada gerakan ideologi agama ter- 
tentu. Juga rasa keadilan dan ke: 
teraan yang di 
secara obyektif jadi permasalahan dalam 
pemberantasan terorisme di Indonesia. 

Radikalisasi terbentuk sebagai bagian 
dari respon: $ ketidakadilan dan makin 
melebarnya kesenjangan sosial di ma- 
syarakat. Bahwa kemudian agama jad 
alasan dalam menj ikan ketidak- 
puasan dan kebencian, ini bagian dari 
bingkai kegagalan negara dalam menja- 
lankan perannya, Di sinilah, dalam bahasa 
Bruce Hoffiman (1999), terorisme dianggap 
kolaborasi antara kegagalan negara dalam 
menjalankan fungsinya dan frustr 
syarakat atas kondisi yang dihadapi. 

Karena itu, menjadikan pesantren yang 
disinyalir tempat persemaian gerakan te- 
rorisme di Indonesia sebagai target dari 
program tersebut tidak memberikan efek 


jera yang 
efektif. Sebab 
hanya bersifat par- 


sial dan sektoral. Pa- 
dahal, pemberantasan 
terorisme akan efektif 
bila dilakukan secara 
integral, termasuk 
mendalami domain kesejahteraan 
masyarakat. 

Oleh sebab itu, akan lebih mem- 
berikan efek berbeda bila me- 
maksimalkan — Polri — dalam 
memberikan informasi dan 
pengawasan secara efektif da- 
lam bentuk program perpo- 
lisian masyarakat (polmas) 
dan peran pembinaan 
masyarakat (binmas). 
Selain itu, keterlibatan 
TNI sebagai tentara pe- 
juang dan tentara rakyat 
yang terintegral dalam memaksimalkan 
dialog dan komunikasi dengan masyarakat 
sangat penting. Sebagaimana diketahui, 
pasca- Orde Baru, komando teritorial da- 
lam bentuk Bintara Pembina Desa (Ba- 
binsa) tidak secara optimal dimanfaatkan 
dalam memberikan pemahaman dan in- 
formasi kepada masyarakat akan pen- 
tingnya menjaga stabilitas keamanan wi- 
layah. 


Deteksi dini 


Dalam konteks tersebut di atas, maka 
pemberantasan terorisme di Indonesia 
harus menyeluruh, melibatkan segenap 
potensi bangsa. Karena itu, keberadaan 
UU No 15/2003 tentang Antiteror harus 
direvisi agar dapat menjadi payung hukum 
bagi potensi pendeteksian dini oleh para 
aktor keamanan dan pelibatan masyarakat 
secara integral, Sementara keberadaan in- 
telijen, baik dari Polri, militer, maupun 
komunitas intelijen lainnya, hanya me- 
rupakan komponen yang bekerja dalam 
ranah informasi untuk penyelidikan. Pa- 
dahal, secara institusi, Badan Intelijen 
mengoordinatori in- 
intelijen lainnya memiliki fungsi 
sangat strategis dalam mendeteksi di 


dari pergerakan terorisme di Indonesia, 

Pada UU No 17/2011 tentang Intelijen 
Negara ditegaskan bahwa intelijen me- 
miliki kewenangan penyelidikan dan de- 
teksi dini berkaitan dengan sejumlah po- 
tensi gangguan yang akan ditimbulkan 
dari aktivitas terorisme di Indonesia. Se- 
mentara Densus 88 Antiteror bersama- 
sama BNPT, sebagai komponen utama 
dalam pemberantasan terorisme di Indo- 
nesia, seharusnya lebih mengedepankan 


pendekatan pre-emtif dan 
preventif dalam menj 

lankan peran dan fung- 
sinya. Dengan demikian, 
gangguan nyata dan an- 
caman faktual dapat se- 
cara efektif diminimalisasi 
dan terukur dalam pembe- 
rantasannya, Intinya, pen- 
cegahan menjadi suatu ke- 


ayaan, 
Kritik mendasar terkait 


kinerja Densus 88 Anti- 
teror adalah bahwa hampir setiap me- 
nangani teror hanya bertumpu pada ke- 
terkaitan aksi teror itu dengan jaringan 
terorisme yang ada selama ini, Padahal, 
meski menggunakan cara-cara teror, be- 
lum tentu mereka bagian dari gerakan 
terorisme yang sudah terdeteksi. Bisa saja 
itu hanya merupakan gerakan klandestin 
(bawah tanah) yang sama sekali tak terkait 
jejaring terorisme berlabel agama yang 
selama ini diwacanakan, 

Berkenaan konteks tersebut, dalam me- 
nangani teror, Densus 88 Antiteror harus 
mencari variabel penyebab seluas-luasnya 
agar dapat secara komprehensif tertangani 
dengan baik. Namun, bila memang aksi 
teror memiliki jejaring satu dengan yang 
lain, Densus 88 bersama intelijen harus 
tetap mengutamakan pendekatan pre-em- 
tif dan preventif guna mengentaskan 
masalah tersebut. Ini pentingnya intelijen 
memiliki kemampuan improvisasi dalam 
penetrasinya di lapangan. 


Komunikasi dan koordinasi 


Potensi gangguan dan ancaman faktual 
sebagaimana yang terjadi di Solo, kemu- 
dian di Depok dan Jakarta, secara luas 
dapat dilihat sebagai pesan untuk lebih 
menyadarkan seluruh komponen gsa 
agar selalu waspada dalam memosisikan 
dirinya sebagai bagian dari upaya pembe- 
rantasan terorisme di Indonesia, Pada 
konteks ini, deteksi dini dan pengawasan 
terkait aktivitas masyarakat secara luas 
menjadi penting dilakukan. 

Salah satu bentuk aktivitas deteksi dini 
yang terintegrasi adalah bagaimana setiap 
si dan masyarakat dapat menjalan- 
kam fungsinya secara efektif. Polri, mi 
nya, akan lebih memahami dinamika ma- 


syarakat bila komunikasi dialogis 
dengan masyarakat dapat terbangun 
secara simultan dalam bentuk program 
polmas ataupun fungsi-fungsi binmas 
lainnya, yang juga dapat bekerja sama 
dengan TNI melalui fungsi teritorialnya. 

Sementara untuk BIN dan komunitas 
intelijen lainnya, deteksi dini dapat dilaku- 
kan dalam bentuk penggalangan dan pe- 
netrasi. Selain informasi yang didapat di- 
teruskan kepada institusi keamanan lain, 
upaya penggalangan dan penetrasi intelijen 
harus juga dilakukan sebagai bagian dari 
langkah preventif. Sebab, selama ini in- 
formasi dan temuan intelijen terkait ke- 
mungkinan gangguan dan ancaman faktual 
tidak secara serius ditanggapi oleh pe- 
mangku kepentingan. Tak mengherankan 
apabila konflik di masyarakat dan aksi teror 
masih kerap terjadi dan cenderung tidak 
terkendali. Padahal, bila informasi dari 
intelijen ini disikapi serius, langkah pre- 
ventif dalam bentuk penggalangan dan 
penetrasi dapat meminimalisasi kemung- 
kinan gangguan dan ancaman tersebut. 

Ada tiga alasan mengapa deteksi dini 
terintegral atas seluruh potensi ancaman 
faktual dan gangguan keamanan dari ak- 
tivitas terorisme penting dilakukan. 
ma, membangun kepercayaan antarinsti 
tusi dalam menjalankan peran dan fungs 
masing-masing, Kepercayaan menjadi fak 
tor penting dalam mengondusifkan situasi. 
Tanpa kepercayaan satu dengan yang lain- 
nya, efektivitas pemberantasan terorisme 
tidak dapat berjalan. 

Kedua, mengefektifkan fungsi komuni- 
tas intelijen daerah sebagai titik temu 
antarinstitusi. Menguatnya ego sektoral 
menjadi salah satu permasalahan tidak 
efektifnya komunitas intelijen daerah, se- 
lain memang kualitas SDM-nya yang ma- 
sih perlu ditingkatkan. 

Ketiga, mengikis faktor psikologis an- 
tarinstitusi. Bukan cerita baru apabila ada 
permasalahan psikologis antarinstitusi 
pasca-Orde Baru: antara Polri dan TNI. 
Dalam sejumlah kasus, masalah ini kerap 
menjadi penghambat koordinasi 
efektif dalam pemberantasan teror 

Namun, upaya untuk mendeteksi sedini 
mungkin potensi gangguan kelompok te- 
rorisme hanya dapat dilakukan bila antar- 
institusi keamanan dan mas 
akan pentingnya membangun komunikasi 
dan koordinasi secara efektif. Dengan se- 
dikit meredakan ego sektoral, upaya itu 
akan jadi sinyalemen positif dalam upaya 
pemberantasan terorisme di Indonesia, 

SUSANINGTYAS NEFO 

H KERTOPATI 

Pemerhati Intelijen: Anggota Komisi T 
dari Fraksi Partai Hanura 


aat ini sedang dicari 
rumusan kebijakan 


impor kedelai yang 
dapat mendorong pening- 
katan produksi dalam ne- 
geri. Berdasarkan penga- 
laman, ada beberapa ke- 
mungkinan kebijakan 
yang dapat digunakan. 


Program intensifikasi produk- 
si komoditas kedelai dilakukan 
mulai tahun 1973 lewat program 
Bimbingan Massal (Bimas) dan 
Intensifikasi Massal (Inmas) pa- 
lawija. Pada waktu itu Departe- 
men Pertanian mengingatkan 
Bulog untuk membatasi impor 
palawija agar tidak memukul 
produksi petani. Maka, langkah 
Bulog saat itu hanya mengawasi 
impornya. 

Selanjutnya tahun 1978 dise- 
pakati harga dasar kedelai dan 
jagung. Soedarsono Hadisapoe- 
tro—Menteri Pertanian saat 
itu—mengajukan rumusan de- 
ngan rasio harga gabah : jagung : 
kedelai #1: 1: 2,5. 

Tahun 1979/1980 berlangsung 
program intensifikasi dan eks- 
tensifikasi dengan penanaman 
kedelai secara besar-besaran. Se- 
lain itu juga dilakukan Program 
Intensifikasi Khusus (Insus) de- 
ngan perlakuan khusus pada 
Program Bimas dan untuk da- 
erah baru ada Operasi Khusus 
(Opsus). Tahun 1980 Bulog di- 
minta mengendalikan impor ke- 
delai secara penuh. 

Sebagai tindak lanjut kewe- 
nangan Bulog, maka penjualan 
kedelai hanya untuk pengguna- 
nya, yaitu Koperasi Perajin Tahu 
dan Tempe Indonesia (Kopti). 
Daerah penyaluran juga dibatasi 
untuk daerah bukan sentra pro- 
duksi kedelai. Untuk menjaga 
agar harga kedelai tetap baik, 
Bulog hanya mengimpor 70-80 
persen dari kebutuhan. 

Semua program simultan un- 
tuk kedelai tersebut memberi ha- 
sil cukup menggembirakan. Areal 
panen berkembang dari 745000 
hektar tahun 1973, naik menjadi 
2,5 kali lipat pada tahun 1992. 
Produksi juga meningkat menja- 
di 1,8 juta ton tahun 1992 diban- 
dingkan tahap awal Bimas/Inmas 
yang hanya 541.000 ton atau naik 
3,5 kali. Kunci keberhasilan pe- 
ningkatan produksi ini adalah ke- 


Kebijakan Impor Pro-petani 


seriusan pemerintah dalam prog- 
ram peningkatan produl du- 
kungan petani dan masyarakat, 
Selain itu juga ada insentif harga 
melalui pembatasan impor ke- 
delai yang ketat dan insentif non- 
harga berupa Program Bimas/In- 
mas dilengkapi dengan Program 
Insus dan Opsus. 


Pengalaman kebijakan 

Untuk menjaga agar harga 
tetap merangsang petani berpro- 
duksi ada berbagai cara: penge- 
naan bea masuk, pembatasan inm- 
por, dan impor hanya oleh lem- 
baga yang ditunjuk pemerintah. 
Dari pengalaman, yang paling 
efektif untuk menjaga harga ke- 
delai adalah model ketiga meski 
tampaknya sekarang kurang di- 
sukai, 

Kebijakan pengenaan bea ma- 
suk digunakan sejak tahun 2000 
sampai sekarang. Semula kedelai 
kena bea masuk 10 persen, tetapi 
dengan adanya krisis harga ke- 
delai tahun 2008 bea masuk im- 
por kedelai diturunkan menjadi 
5 persen. Bea masuk impor ini 
diturunkan lagi menjadi O persen 
tahun 2012 gara-gara perajin ta- 
hu dan tempe mogok berproduk- 
si. Dalam kenyataannya, model 
ini gagal menjalankan misi me- 
rangsang petani meningkatkan 
produksi. Produksi kedelai dalam 
negeri hancur, tinggal 600.000- 
800.000 ton. 

Kebijakan impor kedelai di- 
batasi dengan kuota. Model ini 
dikembangkan tahun 1973 sam- 
pai 1979. Bulog bertugas meng- 
awasi impor kedelai. Untuk me- 
mudahkan pengawasan, importir 
kedelai dihimpun dalam asosiasi 
importir kedelai. Asosiasi me- 
lapor ke Bulog tentang jumlah 
kedelai yang diimpor. 

Ternyata importir kedelai 
mengimpor lebih besar dari yang 
dilaporkan. Akhirnya untuk 
mengawasi jumlah yang diimpor, 
importir hanya dapat membuka 
letter of credit (L/C) pada bank 
yang ditunjuk oleh Bulog. Per- 
kembangan selanjutnya sesuai 
dengan ketentuan pada saat itu: 
setelah diberlakukan harga dasar 
kedelai, Bulog ditugaskan men- 
jadi importir tunggal kedelai. 

Kebijakan terakhir adalah 
pemberlakuan harga dasar de- 
ngan kombinasi hak eksklusif im- 
por pada lembaga yang ditunjuk 
dan pembatasan impor. Memang 


Oleh SAPUAN GAFAR 


kebijakan ini paling efektif men- 
jaga harga yang ideal untuk pe- 
tani, Dengan keseriusan peme- 
rintah meningkatkan produksi, 
produksi kedelai sampai pada 
tingkat yang paling tinggi sepan- 
jang sejarah perkedelaian. K: 
rena harga pasar selalu di atas 
harga dasar, mulai tahun 1988 
harga di kedelai dihapus. 

Untuk menilai efektivitas ke- 
bijakan impor terhadap pemben- 
tukan harga kedelai sebagai dasar 
evaluasi digunakan rasio harga 
beras dan kedelai di tingkat gro- 
sir. Kebijakan impor dengan pe- 
ngenaan bea masuk yang berlaku 
dari tahun 2000 sampai seka- 
rang, ternyata rasionya selalu di 
bawah 1,3 bahkan pada 2006 
mendekati 1, Yang lebih mem- 
prihatinkan lagi tahun 2007 ra- 
sionya di bawah 1. Artinya, harga 
kedelai lebih murah dibanding- 
kan harga beras. 

Saat berlakunya kebijakan Bu- 
log sebagai importir tunggal yang 
dibarengi pembatasan jumlah 
impor, 1980-1997, angka rasionya 
dapat dipertahankan di atas 14 
bahkan pada 1992 mencapai 1,5. 
Artinya, apabila dihitung dalam 
bentuk gabah, rasionya mencapai 
2,2-24, mendekati rumusan ideal 
Prof Soedarsono. 

Kebijakan impor kedelai de- 
ngan cara pengawasan impor 
yang berlaku tahun 1973-1979 
angka rasionya rata-rata 1,31, 
bahkan tahun 1979 angka ra- 
sionya hanya 1,08. 


Kebijakan pro-petani 

Dari pengalaman, kebijakan 
impor kedelai eksklusif dengan 
menunjuk lembaga pemerintah 
atau BUMN tertentu memang 
paling efektif menjaga harga dan 
produksi. Namun, cara ini harus 
dibarengi dengan program pe- 
merintah secara besar-besaran 
untuk mendongkrak produksi 
kedelai, terutama untuk dae- 
rah-daerah baru, 

Saat ini diperkirakan kendala 
yang dihadapi sebenarnya sangat 
klasik, yaitu terbatasnya anggar- 
an untuk intensifikasi dan eks- 
tensifikasi kedelai. Oleh karena 
itu, disarankan pengaturan ke- 
bijakan dengan asumsi terdapat 
keterbatasan anggaran pemerin- 
tah untuk peningkatan produksi 
kedelai sebagai berikut. 

Kebijakan model pertama, ada 
kuota impor kedelai disertai ke- 


ban importir untuk mem- 
bantu petani. Berdasarkan keten- 
tuan, perusahaan mempunyai 
tanggungjawab membantu 
masyarakat sekitar. Ketentuan 
inilah yang dipakai sebagai dasar 
mewajibkan para importir ke- 
delai membantu petani, 

Tentang bentuk bantuan dan 
cara membantu, secara teknis da- 
pat dibicarakan dengan importir 
dan berlangsung bertahap. Yang 
penting adalah ada kesediaan un- 
tuk membantu petani. Kuota se- 
perti hanya impor gula akan 
membuat harga tetap merang- 
sang petani menanam kedelai, 

Kebijakan model kedua, impor 
kedelai dikaitkan dengan kese- 
diaan importir untuk menyerap 
produksi lokal atau yang dikenal 
dengan ”busep” atau bukti serap, 
Model ini pernah dilakukan pada 
industri pengolahan susu untuk 
menyerap susu dari peternak 
sapi. Kebijakan yang sama, impor 
kedelai dapat dilakukan kalau 
importir menunjukkan bukti te- 
lah membeli kedelai produksi pe- 
tani. Hal ini secara teknis dapat 
dibicarakan dengan importir, be- 
rapa ketentuan harga untuk 
membeli kedelai dalam negeri, 
berapa perbandingan antara pro- 
duksi lokal dan impor serta ba- 
gaimana verifikasinya. Yang pen- 
ting di sini adalah kesediaan un- 
tuk menyerap produksi yang di- 
kaitkan dengan izin impor, 

Yang jelas, kedua kebijakan 
tersebut diperkirakan akan men- 
dapat reaksi dari mereka yang 
selama ini menikmati "manisnya 
madu" dari bebasnya impor ke- 
delai. Mereka akan ”melawan” 
kebijakan tersebut dengan ber- 
bagai cara, termasuk memenga- 
ruhi perajin tahu dan tempe. Un- 
tuk itu, diperlukan pemutus ke- 
bijakan yang berani melawan 
arus yang semuanya demi keber- 
pihakan kepada petani. 

Rakyat juga menunggu kebe- 
ranian gubernur daerah produksi 
kedelai untuk menolak kedelai 
impor masuk ke daerahnya, apa- 
bila importir tidak mau menye- 
rap kedelai lokal dengan harga 
yang disepakati oleh daerah. 

Perlu ditambahkan pengatur- 
an impor kedelai hanya meru- 
pakan salah satu faktor pendo- 
rong bangkitnya produksi dalam 
negeri. Selain itu juga diperlukan 
keseriusan pemerintah pusat dan 
daerah untuk bertekad mening- 


katkan produksi kedelai. Mudah- 
mudahan asumsi keterbatasan 
anggaran untuk peningkatan 
produksi kedelai tersebut salah 
dan semoga pemerintah lebih 
percaya diri menghadapi tekanan 
dari luar, 

Saya berharap tulisan ini me- 
nyegarkan ingatan kita terhadap 
apa yang pernah kita lakukan dan 
menjadi masukan untuk peru- 
musan kebijakan. 

SAPUAN GAFAR 
Pengamat Pertanian 
dan Mantan Karyawan Bulog 


POJOK 


PON 2012 dibuka 
dengan belum selesai- 
nya sejumlah sarana. 
Ironisnya sportivitas 
gaya pencitraan! 


. 


Di atas Rusia, jumlah 
perokok Indonesia 
tertinggi di dunia. 
Pencapaian ini tentu 
bukan prestasi, Pak! 


“ 


Sejumlah daerah mulai 
dilanda kekeringan. 
Musim hujan banjir, 
kemarau kebakaran... 
celaka amat! 


“ 


Korupsi meraja di 
tengah tekad besar 
“berantas korupsi”. 
Modus korupsinya 
superkreatif: meng- 
gangsir anggaran! 


mg 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


BBG sebagai Pengganti BBM 


Oleh ARI SUMARNO 


rgensi pemanfaat- 
U an bahan bakar 
dari gas bumi un- 


tuk menggantikan bahan 
bakar minyak kembali 
mengemuka, terutama di 
tengah kecenderungan 
naiknya harga minyak 
mentah dan perdebatan 
kenaikan harga BBM, 


Bahan bakar gas (BBG) di- 
percaya mampu jadi alternatif 
pengganti BBM untuk kendaraan 
bermotor. Bahkan, pemerintah 
bermaksud membuat program 
kilat penggunaan BBG berbentuk 
compressed natural gas (CNG), 
dengan menyediakan converter 
kit, membangun infrastruktur 
distribusi dan melaksanakan uji 
coba. Logika dasarnya: cadangan 
sumber daya alam gas di dalam 
negeri masih jauh lebih besar 
daripada minyak dan harganya 
lebih murah daripada BBM. 

Mes| cara akademik benar, 
perlu dikaji dalam menjamin ke: 
berlangsungannya, juga seberapa 
cepat kita dapat merealisasikan- 
nya. Perlu dipahami, karakter fi- 
sik BBG berbeda dengan BBM. 
Selain sulit disimpan setelah di- 
keluarkan dari dalam bumi, 
transportasi curah BBG hanya 
dapat dilakukan melalui pipa 
atau dicairkan dalam bentuk /i- 
guefted natural gas (LNG), yang 
kemudian dialirkan kepada kon- 
sumen dalam bentuk gas kembali 
melalui pipa. 

Memang betul BBG dapat di- 
kirim melalui tabung CNG, tetapi 
hanya dalam volume teri 
Biayanya pun lebih tinggi. Di 
bandingkan BBM, keterjangkau- 
an BBG sangat dibatasi oleh ke- 
tersediaan sistem jaringan pipa 
distribusinya. 

Dengan demikian, bisnis BBG 
kurang kompetitif dan tidak se 
fleksibel BBM. Ia juga lebih kaku 
daripada elpiji yang lebih mudah 
disimpan dan didistribusikan. Ja- 
di, pemanfaatan gas bumi untuk 
bahan bakar atau bahan baku 
industri perlu waktu dan me- 
merlukan koordinasi mata rantai 
yang panjang, mulai dari pro- 
dusen,  pengangkut/distributor, 
penjual, sampai konsumen. 

Diperlukan investasi infra- 
struktur besar dan persiapan 
yang panjang. Itu pun masih ha- 
rus dicari alternatif penggantinya 
bila terjadi gangguan pasokan. 

Kekurangpahaman itu tampak 
dalam kerancuan pola pikir para 
pembuat kebijakan yang seakan- 


akan melihat pemanfa- 
atan gas bumi dapat di- 
lakukan secara instan, De- 
ngan latar belakang di atas, je- 
laslah pemanfaatan BBG perlu 
konsep, perencanaan, program, 
dan strategi implementasi yang 
komprehensif serta matang. 


BBG untuk kendaraan 


BBG dalam bentuk CNG un- 
tuk kendaraan bermotor meru- 
pakan pemanfaatan gas bumi 
yang paling memerlukan waktu. 
Untuk pengembangan ataupun 
pertumbuhan pemakaiannya bu- 
tuh infrastruktur di dua sisi: pe- 
nyalur dan konsumen. Keduanya 
butuh investasi yang besar. Selain 
dibutuhkan tempat pengisian 
kembali (refil!/SPBBG) yang mu- 
dah terjangkau, konsumen perlu 
memodifikasi mesinnya dengan 
membeli peralatan khusus. 

Konsumen juga harus rela 
mengorbankan performa mesin, 
di samping daya angkut penum- 
pang atau barang berkurang dan 
daya jangkau lebih pendek. Di- 
tambah lagi keraguan konsumen 
akan aspek keselamatan, meng- 
ingat tabung CNG memiliki te- 
kanan sangat tinggi (200-275 at- 
mosfer/bar), 35 kali lebih tinggi 
daripada tabung LPG, Walaupun 
statistik menunjukkan risiko ta- 
bung CNG tidak lebih tinggi di- 
bandingkan tangki bensin. 

Konsekuensi tersebut dapat di- 
galaman Iran, Pakis- 
tan, Argentina, Brasil, dan India. 
Di Argentina, misalnya, terdapat 
hampir 2 juta kendai dengan 
1.800-an tempat pengisian (SPB- 
BG). Di situ terlihat perlu SPPBG 
dalam jumlah besar dengan rasio 
1:1000 kendaraan. 

Harga yang jauh lebih rendah 
saja ternyata tak cukup menarik 
untuk memindahkan konsumen 
beralih ke BBG, Bahkan, di Ame- 
rika Serikat—yang sudah mem- 
perkenalkan CNG sejak 1940-an, 
populasi pemakainya sekarang 
hanya 120000 kendaraan (dari 


(UP 


DIDI aw 


total sekitar 400 juta kendaraan). 
Padahal, harga CNG hanya 30-40 
persen dari harga BBM dan para 
pemakainya diberi diskon pajak 
sangat menarik atas harga kenda- 
raannya. Maka, tak mengheran- 
kan bila negara-negara utama 
yang mendorong CNG selalu me- 
lakukan "pemaksaan" melalui re- 
gulasi, ditambah insentif khusus 
bagi kendaraan umum, Infra- 
struktur distribusinya pun dib 
ngun pemerintah, ditambah in- 
sentif besar bagi distributornya. 

Bagaimana kita? Kita telah 
mencobanya pada awal 1990-an, 
tetapi pemakaiannya tak berkem- 
bang, lalu surut. Dari 18 SPBBG 
yang pernah dibangun di Jakarta, 
Surabaya, dan Cirebon, saat ini 
tinggal 25 persen yang masih ber- 
operasi. Mengapa ini terjadi? Se- 
kali lagi, perencanaan, arah, tu- 
juan, dan konsistensi programnya 
tak jelas, Populasi kenda 
makai terus turun. Ta 
dulu diberi insentif bila pakai 
BBG, pada waktu peremajaan 
kendaraan, insentifnya "hilang" 
begitu saja. Juga kontinuitas 
suplai gasnya bermasalah. 

Maka, pemakaian BBG bagi 
kendaraan bermotor perlu p 
rencanaan, program, dan stratt 
implementasi yang matang. Dari 
pengambil kebijakan pun perlu 
kepemimpinan yang kuat. Peng- 
alaman dalam kebijakan BBG di 
masa lalu, pengalaman negara 
lain, dan keberhasilan kita pada 
program konversi minyak tanah 
ke elpiji sudah merupakan acuan 
yang lebih dari cukup. Uji coba 
sudah tidak diperlukan lagi. 

Namun, yang pasti, upaya 
mendorong pemakaian BBG per- 


REDAKSI YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Biaya Surat Keterangan 
Ahli Waris Tawar-menawar 


ada 2 Agustus 2012, ibu saya mengurus pem- 
p buatan surat keterangan ahli waris untuk 

balik nama dan bukan untuk dijual, di Ke- 
lurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, 
Jawa Barat. Oleh seorang petugas (laki-laki) ke- 
lurahan, ia dikenai biaya Rp 350.000. 


Biaya tersebut sudah ditawar. Sebelumnya ibu dimintai 
Rp 400.000. Di kecamatan pun ibu saya dimintai biaya Rp 
200.000 oleh petugas perempuan di sana, Itu pun setelah 
proses tawar-menawar pula. Yang tidak masuk akal, menga- 
pa biayanya bisa tawar-menawar? Kepada Wali Kota Depok 
Nur Mahmudi Ismail, saya ingin bertanya: apakah biaya 
tersebut memang sudah ada peraturannya? 

Apakah biaya tersebut termasuk pungutan liar? Bagi saya 
dan keluarga, untuk mengeluarkan biaya Rp 850.000 di- 
tambah Rp 200.000 itu sangat berat. Apalagi ibu saya hanya 
janda pensiunan dan saya hanya karyawan biasa. Bayangkan! 
Hanya membuat surat keterangan ahli waris biayanya begitu 
mahal. Padahal, hanya mengetik plus tanda tangan pejabat 


terkait: lurah dan camat! 
Semoga aparat birokrasi di 


Kelurahan Abadijaya, Ke- 


camatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dapat ber- 
benah diri. Janganlah membebani masyarakat kecil dengan 


berbagai biaya tidak resmi. 


SANUSI 


Jalan Sinabung 2, Abadijaya, Sukmajaya, 


Pelayanan 
Astraworld 
Tak Nyaman 


Waspada kalau memerlukan 
jasa pelayanan Astraworld, khu- 
susnya Astraworld Bandung, ke- 
tika kendaraan Anda mogok di 
jalan. Saya punya pengalaman 
yang memalukan atas pelayanan 
mereka. Pada 9 Juli 2012, sekitar 
pukul 03.00 WIB, kendaraan sa- 
ya (Toyota Rush) mengalami 
gangguan mendadak: mesin ma- 
ti! Kejadian di sekitar Km 5 
Jagorawi menuju Jakarta. Pa- 
dahal, dua hari sebelumnya (7 
Juli 2012) baru menjalani pera- 
watan rutin 80.000 kilometer di 
Auto 2000 Cibiru, Bandung. 
Saya rutin perawatan di Auto 


Depok 2 Timur, Kota Depok 


2000 Cibiru, Bandung, maka sa- 
ya menghubungi telepon (022) 
7802000 sekitar pukul 04:00 
WIB, Namun, oleh petugas di- 
sarankan kontak Astraworld 
Bandung (022) 2007100. Pada 
pukul 0404 WIB saya pun 
menghubungi Astraworld Ban- 
dung, diterima oleh Bapak MH. 
Ia menanyakan nomor telepon 
saya yang bisa dihubungi dan 
saya berikan 08132222xxxx. Pe- 
tugas tersebut berjanji akan se- 
gera menghubungi saya. 
Namun, yang terjadi, As- 
traworld membiarkan saya tan- 
pa pernah dihubungi meski saya 
terdaftar sebagai anggota As- 
traworld. Sampai pukul 1700 
WIB, pihak Astraworld tak per- 
nah menghubungi. Saya hubungi 
kembali pukul 17.30 WIB. Oleh 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


petugas penerima diteruskan 
kepada petugas yang sebelum- 
nya berjanji akan menghubungi 
saya, Namun, itu tak pernah 
terhubung, Jadi, moto mereka: 
”Aman dan nyaman di jalan bc 
sama Astraworld”, apakah m 
layak untuk dikumandangkan? 
HERLAN SOEMAXONO 
Jalan Tinju Nomor 3, 
Arcamanik, Bandung 


Kontraktor 
Konsorsium 


Berdampingan 

Surat di Kompas (25/8), "Ja- 
lan Layang Antasari Tanpa Ja- 
ring Pengaman”, yang disam- 
paikan oleh Bapak Ogy Triwan 
dapat dijelaskan sebagai berikut, 
Di lokasi proyek Jalan Layang 
Non-Tol Antasari Blok M, Ja- 
karta Selatan, pembangunannya 
dilaksanakan dalam lima paket 
lokasi yang dikerjakan oleh lima 
kontraktor/konsorsium — yang 
berdampingan. 

Kami pelaksana dari FIK-NK 
JO yang disebutkan dalam surat 
itu telah mencoba menghubungi 
Bapak Ogy Triwan untuk konfir- 
masi lokasi kejadian, Namun, ka- 
mi belum menerima balasan su- 
rat elektronik dari yang bersang- 
kutan. Dari lokasi yang dikeluh- 
kan itu bukan di lokasi pekerjaan 
yang kami laksanakan. 

Mungkin yang bersangkutan 
menemukan/melihat plang pro- 
yek HK-NK JO, dikira seluruh 
proyek Antasari dikerjakan oleh 
HK-NK JO. Sebenarnya plang 
dimaksud baru awal pekerjaan 
kami di paket Brawijaya, Jakarta 
Selatan. 

Bila memang terjadi di lokasi 
kami, segera kami melakukan 
tindakan perbaikan semaksimal 
mungkin atas kerusakan yang 
terjadi. Kami mohon maaf dan 
melakukan tindakan pencegah- 
an agar tidak terulang pada pro- 
ses pekerjaan selanjutnya. Hal 
ini sudah ditetapkan dalam pro- 
sedur mutu di perusahaan ka- 
mi. 


IT WAYAN MANDIA 

Project Manager HK-NK JO 
Proyek Jalan Layang Non-Tol 
Antasari-Blok M 

Paket Taman Brawijaya 


lu waktu panjang. Jangan ber- 
harap jadi solusi instan pengganti 
BBM bersubsidi. 

Dari segi harga pun jangan 
berharap harga gas bisa sangat 
murah seperti di AS. Gas bumi 
kita ke depan akan makin tinggi 
harganya karena lokasi sumber 
daya alamnya berada di daerah 
terpencil, struktur geologi yang 
sulit dan komposisi gasnya ku- 
rang baik sehingga biaya pro- 
duksi dan transportasi ke pusat 
konsumsi akan relatif tinggi. 
Meskipun harga gas bumi masih 
akan lebih rendah daripada harga 
keekonomian BBM. 


Bagaimana ke depan? 

Kalau kita serius ingin men- 
dorong BBG sebagai pengganti 
BBM, perlu dibuat rencana induk 
pemakaian gas yang menyeluruh, 
berikut peta jalan program dan 
strategi implementasinya, ditam- 
bah kepemimpinan yang kon- 
sisten. Semua itu perlu dikemas 
dalam kerangka diversifikasi 
energi, khususnya dari BBM ke 
BBG. Harus dipahami pula sifat 
gas bumi berikut struktur bis- 
nisnya yang membutuhkan in- 
frastruktur yang sangat ekstensif 
dengan biaya besar dan waktu 
yang panjang. 

Mengisolasi suatu rencana pe- 
makaian BBG/CNG untuk ken- 
daraan bermotor sebagai prog- 
ram tersendiri akan sangat ma- 
hal. Kebutuhan untuk penyedia- 
an infrastruktur distribusi akan 
sangat besar dan tidak mungkin 
hanya ditugaskan pada BUMN 
(Pertamina dan PGN). Program 
ini harus dikemas dalam suatu 
rencana induk program diver- 
sifikasi energi. Program ini akan 
cocok bila merupakan salah satu 
subprogram yang sekaligus un- 
tuk distribusi gas bumi ke rumah 
tangga dan gas kota (cily gas), 
yang dapat menggantikan elpiji 
yang masih perlu diimpor. 

Rencana pemakaian BBG un- 
tuk kendaraan bermotor sebagai 
upaya bahan bakar alternatif bagi 
BBM bersubsidi tidak akan ber- 
hasil dalam waktu singkat. Apa 
yang terlihat akan dilakukan, 
berupa program kilat dan uji co- 
ba, hanya akan membuang waktu 
dan sumber daya finansial saja. 

ARI SOEMARNO 

Mantan Direktur Utama Per- 

tamina: Kini Konsultan Migas 


Akademi Komunitas Jangan 
Menjadi Akademi Fantasi 


Oleh JC TUKIMAN TARUNA 


pa yang paling "ori- 
Aja dari Undang 
Undang Pendidi- 


dikan Tinggi—yang belum 
ada nomornya—dan telah 
disahkan DPR 13 Juli? 


Salah satunya adalah disepa- 
katinya sebuah bentuk perguru- 
an tinggi baru, yakni Akademi 
Komunitas yang dibedakan dari 
Akademi (Pasal 59). Maka, se- 
karang bentuk perguruan tinggi 
tidak hanya universitas, institut, 
sekolah tinggi, politeknik, dan 
akademi, tetapi ditambah aka- 
demi komunitas. 

Menurut — Undang-Undang 
Pendidikan Tinggi (UUPT), aka- 
demi komunitas adalah pergu- 
ruan tinggi yang menyelengga- 
rakan pendidikan vokasi seting- 
kat diploma satu dan/atau di- 
ploma dua dalam satu atau be- 
berapa cabang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi tertentu, ber- 
basis keunggulan lokal atau un- 
tuk memenuhi kebutuhan khu- 
sus (Pasal 59 Ayat 7). 

Apa bedanya dengan akademi? 
Batasan yang diberikan oleh UU 
PT nyaris sama, Namun, kata 
kunci Akademi Komunitas (AK) 
terletak pada (a) setingkat di- 
ploma satu atau dua, (b) berbasis 
keunggulan lokal, dan (9 untuk 
memenuhi kebutuhan khusus. 

Pemerintah akan segera men- 
dirikan 20 AK percontohan 
(Kompas, 27/8/2012), dengan ha- 
rapan ke depan di setiap ka- 
bupaten/kota terdapat AK negeri 
ataupun swasta untuk mening- 
katkan daya saing tenaga kerja 
Indonesia. Prioritas pendirian 
AK adalah daerah penyedia tena- 
ga kerja dan daerah dengan sum- 
ber daya alam melimpah. 


Kontradiksi 


Akademi komunitas sesuai 
UUPT adalah jenis pendidikan 
tinggi vokasi (Pasal 16), bukan 
jenis pendidikan akademik atau- 
pun profesi (Pasal 15 dan Pasal 
17). Tugasnya melaksanakan 
pendidikan tinggi program di- 
ploma dengan menyiapkan ma- 
hasiswa untuk pekerjaan dengan 
keahlian terapan tertentu. 


Penegasan pada Pasal 16 di- 
perjelas Pasal 21 yang menye- 
butkan bahwa program diploma 
merupakan pendidikan vokasi 
untuk mengembangkan kete- 
rampilan dan penalaran dalam 
penerapan ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi. Tegasnya, 
program diploma ini menyiapkan 
mahasiswa menjadi praktisi te- 
rampil untuk masuk dunia kerja 
sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 16 dan Pasal 21 me- 
ngandung substansi yang kon- 
tradiktif bila dibandingkan Pasal 
59. Batasan AK pada Pasal 59 (7) 
sudah sangat realistis dan ope- 
rasional, tetapi Pasal 16 dan 21 
tidak menegaskan makna pen- 
ting AK. Saya melihat, gagasan 
tentang AK tiba-tiba saja muncul 
ketika dibahas bentuk perguruan 
tinggi pada Bab TV. 

Seperti diketahui, Pasal 16 dan 
Pasal 21 ada di bawah Bab IT 
tentang Penyelenggaraan Pendi- 
dikan Tinggi dan Bab TV berjudul 
Perguruan Tinggi. Anehnya, Bab 
III UU PT ini mencantumkan 
judul Penjaminan Mutu. Maka 
lengkaplah kontradiksi itu meng- 
ingat tidak runutnya penalaran 
yang dibangun lewat bab-babnya, 
Seolah-olah yang terkait dengan 
penjaminan mutu hanyalah pe- 
nyelenggaraan pendidikan tinggi, 
sedangkan perguruan tinggi tidak 
dituntut apa pun berkaitan de- 
ngan penjaminan mutu. 


Keunggulan lokal 
Wapres Boediono 
”Pendi n Kunci Pembangun- 
an” (Kompas, 27/8/2012 hal 6) 
sangat inspiratif. Boediono me- 
nekankan perlunya melakukan 
sesuatu yang substantif bagi pen- 
didikan kita dengan membekali 
mahasiswa tentang delapan ke- 
mampuan, yakni kemampuan 
berkomunikasi, berpikir jernih 
dan kritis, mempertimbangkan 
segi moral permasalahan, men- 
jadi warga negara yang efektif, 
mencoba mengerti dan toleran 
terhadap pandangan yang ber- 
beda, hidup dalam masyarakat 
yang mengglobal, memiliki minat 
luas mengenai hidup, serta ke- 
siapan untuk bekerja. 

Dalam konteks AK sesuatu 


yang substantif (dan orisinal), 
menurut pendapat saya, tentulah 
terletak pada upaya menggali dan 
mengembangkan secara ilmiah 
keunggulan lokal yang dimiliki 
setiap daerah. 

Pergulatan menemukan ke- 
unggulan lokal membutuhkan 
waktu panjang, Kalau tergesa-ge- 
sa, yang akan terjadi adalah me- 
niru belaka substansi yang telah 
dirumuskan oleh suatu daerah. 
Sebutlah, misalnya, keunggulan 
lokal membatik atau ukir-ukiran 
daerah tertentu, sangat besar ke- 
mungkinannya akan menjadi ke- 
unggulan lokal daerah lain de- 
ngan dalih "batik kami berbe- 
da/khas”, atau bahkan menuduh 
"batik kami paling asli, yang lain 
meniru kami”. 

Keunggulan lokal harus me- 
nunjukkan sesuatu yang khas ba- 
ik sebagai substansi ataupun pro- 
duk. Oleh karena itu, sesuatu 
yang khas di komunitas kecil di 
suatu wilayah, dapat dikaji men- 
dalam sehingga nantinya dapat 
menjadi ikon daerah tersebut. 

Arah ke depan AK sebaiknya 
tidak ditekankan pada fantasi 
tentang kesiapan tenaga kerja In- 
donesia untuk bersaing di pasar 
global, tetapi untuk menciptakan 
pencinta-pencinta — keunggulan 
lokal sehingga kelak mereka itu- 
lah yang akan memelihara, me- 
ngembangkan, dan meneruskan 
kebanggaan lokal lewat produk 
seni, budaya, makanan, hasil per- 
tanian, dan seterusnya yang di- 
kembangkan melalui AK, 

Rasanya sudah sangat mema- 
dai kalau dua kemampuan ter- 
akhir—kemampuan memiliki mi- 
nat luas mengenai hidup dan 
kemampuan memiliki kesiapan 
untuk bekerja—dipakai sebagai 
pemacu dan pemicu di AK yang 
akan didirikan di sejumlah dae- 
rah. Jauhkan mahasiswa AK dari 
fan ntasi yang tidak real 
ebaliknya tanamkan sek 
apa pun yang substansial bagi 
bangsa dan negara ini. 

JC TUKIMAN TARUNA 
Dosen Pasi 1 

Mata Kuliah Analisis Organisasi 
Pendidikan: Ketua Dewan Pe- 
nyantun Unika Soegijapranata 
Semarang 


£ 


Formutax 


« Singtel 


Marina Bay Street Circuit 


Singapore, 
21-23 September 2012 


Touch My Togetherness 
Makin Fun Dengan BRI Touch 


Dapatkan special price & cicilan BRING 0,9996 untuk pembelian tiket.F1 Singapore 


kategori "Zone 4 Walkabouts 3 Days Pass". Berlaku untuk Kartu Kredit VISA,BRI Touch dan Kartu Kredit BRIMasterCard. | 
Program berlaku hingga 20 September 2012 di BRI Travel Service atau outlet Avia Tour yang berpartisipasi. | 
Hubungi Call Center BRI Travel Service : (021) 5758555 atau Avia Tour : (021) 422 3838, 422 3888 


“syarat & ketentuan berlaku 


AVIATOUR 


YOUR TRAVEL SOLUTION 


laleleitiv Intoiw 


www.bri.co.id 
Maa Lana 


britouch.bri.co.id 


(Limited Tickets! 
BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


2012 FORMULA 1 


SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX 


8 KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


KILAS LUAR NEGERI 


Bom Menarget Presiden Baru, Tiga Tentara Tewas 


Dua ledakan besar yang mengincar presiden terpilih Somalia, 
Hassan Sheikh Mohamud, terjadi di dekat gerbang kediaman 
sementara presiden, Rabu (12/9), di Mogadishu, Tiga tentara 
tewas, yakni satu tentara Uganda dari pasukan Uni Afrika dan 
dua tentara lokal Somalia. Mohamud, dosen berusia 56 tahun, 
yang dipilih sebagai presiden oleh parlemen, Senin (10/9), 
selamat dari ledakan bom. Pada hari Senin, dia berhasil meng- 
alahkan calon petahana, Presiden Sharif Sheik Ahmed, setelah 
meraih suara mayoritas parlemen, yakni 190 suara, sedangkan 
rivalnya meraih 79 suara. Rakyat Somalia bersukaria menyam- 
but kemenangan Mohamud meski kalangan diplomat asing 
kurang begitu mengenalnya. Beberapa jam setelah terpilihnya 
Mohamud, kelompok Al Shebab, sayap Al Gaeda yang paling 
kuat di Tanduk Afrika, dengan tegas menolaknya, Terkait dua 
ledakan bom, Rabu, itu, Al Shebab mengaku bertanggung jawab 
karena menganggap Mohamud sebagai musuh. Somalia ter- 
masuk salah satu negara gagal dan tidak mempunyai pe- 
merintah pusat sejak tahun 1991. Pemilihan ini didukung PBB 
untuk membentuk pemerintahan yang kuat. (AP/AFP/CAL) 


Obama Tak Bisa Bertemu Netanyahu 


Pemerintah Israel a (11/9), mengklaim Presiden Amerika 
Serikat Barack Obama tak mau bertemu Perdana Menteri 
Israel Benjamin Netanyahu dalam kunjungan ke AS akhir 
September ini. Netanyahu yang akan mengikuti Sidang Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, 24 September, me- 
minta bertemu Obama, Dia mengusulkan melakukan perj 
lanan ke Washington untuk membahas berbagai isu, termasuk Para petugas pemadam kebakaran Pakistan berupaya memadamkan api yang membakar pabrik tekstil di Kar 
soal pengembangan nuklir Iran, tetapi Obama tak bisa ber- api dan puluhan lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut. 

temu,” Iwal Obama ketat dan tidak ada ke- 
mungkinan mereka bisa bertemu,” kata pejabat Israel itu. 


Penolakan Obama itu terjadi di tengah meningkatnya ke- @ @ 
tegangan soal cara untuk mengekang program nuklir Iran yang 
kontroversial. Israel menilai AS lemah dalam menjatuhkan 


sanksi ekonomi atas Tran, yang diharapkan dapat menghen- 
tikan program senjata nuklirnya. Untuk mendinginkan na, 
Washington mengatakan, Obama sudah menelepon Netanyahu i i i 

Selasa malam, Gedung Putih mengatakan, kedua pemimpin Ratusan Pekerja Terpanggang di Ruangan Tanpa Pintu Darurat 
sepakat untuk melanjutkan "konsultasi yang lebih erat” me- 


APP/ASIP HASSAN 


chi, Selasa (1/9) malam. Hampir 300 orang tewas terperangkap 


ngenai ambisi nuklir Iran. (AP/AFP/REUTERS/CAL) KARACHI, RABU Sedikitnya 314 orang tewas ri agak sumpek, seperti kotak — dua untuk menyelamatkan di: Ini merupakan kebakaran ter- 
islam iua ebsiar asihemastawdibabrik s s tanpa ventilasi. sem mengalami patah kaki buruk di Pakistan selama be- 
Galamm'dua xehakaran, masingmasing Ci paDriK Besar A Fa- a terjatuh saat melompat. — berapa dekade terakhir, Pada « 

Banjir Kembali Landa Thailand tekstil di kota Karachi dan pabrik sepatu di Lahore, — roogi menjelaskan, — petugas kitnya 64 pekerja lain juga 2009 terjadi kebakaran se- 


am kebal 


Aeon Woro dls sbakaran di Karachi Pemai masih ber- terluka ketika mencoba menye- rupa yang menimpa belasan 
Pakistan, Selasa (11/9) malam. Kebakaran di Karachi pay) anter Kisa api Jawatan dh rumah kayu.di 

ng, sedangi ran di hingga Rabu pagi. Sedikitnya 40 Polisi belum dapat memasti- Karacl 
n air mencapai satu meter, Sejauh ini dilaporkan, Lahore merenggut.nyawa 25 orang mobil pemadam kebakaran di- kan penyebab kebal 
ga tewas terendam banjir, Ribuan warga Thailand sanore Merenggul nyawa co Orang. kerahkan untuk memadamkan rik yang mempek 
ungai api. orang itu. Bebe 


s 


Thailand kembali dilanda banjir bi 
banjir t 
ketinggi 
empat wa 
bagian utara meninggalkan rumahnya setelah melihat 


: Hingga Rabu (12/9), 
lah melanda beberapa provinsi di Thailand dengan menewaskan 289 o 


kan kebak: 


Separuh di tara Tanah 


an 450 anak. 
Perdagangan tekstil merup 


meluap akibat hujan lebat. Toko-toko di Sukhothai, sekitar 430 Kebakaran di pabrik tekstil di Mohammad Saleem (82), pe- ligus korban jug menge- kan sektor penting bagi per 
kilometer dari ibu kota Bangkok, dibentengi dengan karung Karachi terjadi beberapa jam s : kerja, menjelaskan, saat itu dia — tahuinya. nomian Pakistan. Berdasarkan 
ini mengingatkan pada banjir tahun lalu yang telah kebakaran di pabrik sepatu Seluruh — tubuh — mereka sedang lembur bergama ratusan data bank sentral, industri tekstil 


Pemilik diperiksa menyumbang 74 persen produk 


menca inggian lima meter dan menewa 
800 warga. Saat itu, banjir melanda 17 provinsi. Banjir tersebut 
mengganggu sejumlah industri, terutama industri elektronik 

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Thailand tahun lalu hanya menjelasl 
Oj persen. Saat ini, para pengelola kawasan industri telah ban te 


membentengi diri dengan mengeruk kanal-kanal di sekeliling pabrik tekstil i 


skan sedikitnya di Lahore, di perbatasan Indi hangus,” ujar dokter Rumah Sa- rekannya. Tiba-tiba dia melihat 
a Petugas Pemadam Ke- kit Sipil Karachi, Abdus $ lantai dipenuhi api dan a Rauf Siddigi, Menteri Perin- domestik bruto Pakistan tahun 
hiFlhteshamSalim —— Petugas telah mengevakuasi angan menjadi sangat panas. Sa-  dustrian bagian selatan Provi 201. 

sebagian besar kor- jasad para korban, Namun, jum- leem sempat terjatuh dan me-  Sindh yang beribu kota Karachi, — Industri tekstil juga mampu 
dalam kebakaran di lah korban sangat mungkin ber- rasakan lantai ruangan sangatpa- menjelaskan, pihaknya meme- — mempekerjakan 38 persen tena- 
n lemas tambah, ” h mencari rintahkan pemeriksaan terhadap ektor manufaktur, Pada 


kawasan mereka, op Suraswadi dari Komisi Man: menghirup a cun sebe- korban lainnya,” kata Ehtesham. Dia dan rekan-rekannya ke- pemilik pabrik. Pemeriksaan itu — tahun yang sama, industri tekstil 
jemen / Thailand mei an, tanggul Sungai lum akhirnya terbakar, Mereka Petugas pemadam kebakaran  mudian membongkar terali dan terkait penyebab kebakaranserta ' menyumbang 55,6 persen dari 


Yom perlu perbaikan, tetapi pemerintah tidak melakukan se- terjebak di dalam ruang basement menyisir seluruh bangunan. Me- memecah kaca jendela. Mereka 
telah banjir tahun 2011, (REUTERS/MHF) dan tak dapat menyelamatkan nurut Ehtesham, bangunan pab- lalu melompat dari jendela lantai 


arena tidak menye- — total ekspor Pakistan 
an pintu darurat, (AFP/RF 


RS/MHF) 


Hak 


Gedong Diimbau Sediakan Cadangan Pangan WNI 


TOKYO, KOMPAS — Panel lik lain terhenti akibat gempa st Japan Railway Co | BATAM, KOMPAS — Polisi — Minggu sore, mereka menda- — tengah mengidentifikas 
khusus mitigasi bencana yangdi- —— Kantor Kabinet Pemerintah menyiapkan — te- | Malaysia dikabarkan menembak an Mahno bersama empat jenazah tersebut. Tidak 
bentuk Pemerintah Jepang Jepang mengatakan, jika gempa | rowongan penghubung anta w 4 Indonesia di Ma- y, Osnan, dan Hamid tewas ada satu pun tanda pengenal 
menganjurkan semua perusaha- besar terjadi tepat di bawah Tok- - siun kereta api dan ruanglain di | laysia hingga tewas, Keluarga karena ditembak polisi. Adapun — yang mereka bawa. Adapun salah 


NA 


ewas di Malaysia 


tiga dari 


an di Tokyo menyiapkan cadang- yo, guncangannya akan berdam- Pan 200 stasiun dalam j korban mengatakan, korban ada- kabar penembakan Diden dite- satu jenazah telah diantar ke 

an pangan dan air minum yang pak padak: Panduan ini dibuat Tokyo Station sepanja lah empat warga Batam, Kepu- abu, rumah keluarganya. 

cukup bagi k "- tama, dan Chiba setelah sekitar 5,15juta — lomoter sebagai tempat perlin- | tauan Riau, dan seorang berasal dadi Istri Jony, Devi Trista (28), 

tahan hidup selama tiga hari pe- an dengan Tokyo, Sebanyak 989 1 1 dungan yang mampu menam- Madura, Jawa Timur, Na- Hospital Raja Permaisuri Bai- mengatakan, mereka juga sudah 

4 : 1 orang terjebak di 3 14 . 4 3 

nuh, Langkah ini diperlukan se- orang diperkirakan terjebak di ! pung hingga 602000 orang. mun, Kementerian Luar Negeri non, Tpoh. mendapat foto para korban. Ber- 

waktu-waktu terjadi gempa he- kantor atau tempat bekerja jika kawasan metropolis Panduan itu juga mengatur | RT mengatakan, korban berjum- Juru Bicara Kemlu Michael sama keluarga Osnan, Sofyan dan 

bat di Tokyo dan « hal itu terjadi. Tokyo saat terjadi perusahaan bus kota dan taksi | lah empat orang Tene mengatakan, pihaknya te- — Devi berusaha mencari keterang- 
Demikian diungkapkan harian untuk mendahulukan mengar Anggota keluarga korban, Sof- lah mendapat laporan dari ke- an nasib keluarganya ke KBRI 

Yomiuri Shimbun, Rabu 2/9). Stok darurat gempa besar perempuan hamil, warga usia | yan Flamid (24), mengatakan, polisian Malaysia mengenai pe- — Kuala Lumpur, Namun, tidak sa- 


Panel yang beranggotakan pe- — Menurut panduan itu, per- TI Maret 2011. lanjut, dan penyandang caca 
jabat dan pakar dari kantor ka- aan dianjurkan menyediakan rumah masing-masing. M Sin (85), Osnan (37), Awalnya, mereka naik mobil lalu Kuala Lumpur yang bisa dihu- 
binet pemerintah pusat Jepang, stok makanan untuk sembilan ka- Hingga akhir Agustus, peme- | Hamid, Diden, dan Mahno. Ke- lalang di sebuah perumahan di  bungi. 

pemerintah metropolitan Tokyo, li waktu makan, sembilan liter air rintah telah menunjuk 21.050 to- | cuali Mahno, semua korban ting- — Tpoh. "Ada nada sambung, tetapi ti- 


ke | korban adalah kakaknya, Jony nembakan terhadapempat WNI. tu pun nomor telepon KBRI 


dan beberapa lembaga lain itu minum, dan selembar selimut un- ko kelontong dan restoran ke- | gal di kawasan Bengkong Pertiwi, "polisi hendak memeriksa, dak pernah diangkat. Sekali di- 
mengeluarkan panduan mitigasi tuk setiap karyawan. Di luar itu, pemerintah, ruang pertemuan, luarga di sepanjang jalan utama | B: a Mahno ber- mereka kabur, Sempat terjadi ba- angkat, tetapi langsung dimati- 


bencana tersebut, Senin lalu. mereka diharapkan menyediakan dan sekolah untuk tempat per- di wilayah metropolitan Tokyo | asal dari Madura yang sudah la- ku tembak sebelum keempatnya — kan," ujar Fitra Susanti (27), 
Panduan ini dibuat setelahse- cadangan pangan dan air minum lindungan sementara orang- sebagai pusat dukungan bagi | mamenetap di Ipoh, Perak, Ma- tewas. Polisi menemukan ba- Osman, Devi dan Santi berh 
kitar 5,15 juta orang terjebak di sebesar 10 persen untuk mem- orang yang tak bisa pulang ke warga yang sedang dalam per- | laysia. rang-barang korban perampokan 


kawasan metropolis Tokyo saat bantu warga yang bukan karya- rumah, Lobi besar pasar swala- jalanan pulang setelah terjadi |” "Kami dapat kabar dari istri yang terjadi sebelumnya di 
terjadi gempa besar 11 Maret wan,melainkanterjebakatauber- yan, mal, dan gedung perkantor- bencana besar, Lokasi itu akan | Mahno Jumat (7/9) sore, Tetapi, perumahan tersebut. "Polisi 


2011 Para komuter itu tidak bisa lindung di kantor mereka. anjuga disiapkan untuk menam- menyediakan air minum dan | waktu itu belum pasti apa benar” mencurigai mereka hendak me- — penembakan lima orang itu me- 
pulangkerumah setelahlayanan —— Pemerintah daerah juga akan pung para warga. membuka toilet mereka bagi | ditembak,” ujar Sofyan, Rabu, di rampok lagi,” kata Tene, rupakan yang ketiga dalam tujuh 
kereta api dan transportasi pub- menyediakan bangunan kantor — Sementara itu,perusahaanke- warga. (DHF) Batam. Saat ini, pihak Kemlu RI bulan terakhir, (RAZ/MHF) 


THE 20" . Mm 
INDONES IA Featuring 35 Car Brands” 
INTERNATIONAL 


MOTOR 


UN 1 
ECO-MOLBILITY SH OW ayo 


unday 1000 


ENTRANCE FE! 


finance : Monday - Thursday -Rp. 20.000 


GAIKINDO center Friday -Sunday — :Rp. 30.000 
20 September 2012 —& PRESS & VIP day (invitation & re 


ms 2012 | | f Indonesia International Motor Show | www.indonesianmotorshow.com 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


ERINGATAN 9/11 


Obama: Para Korban 


Akan Selalu 


NEW YORK, RABU — "Para 
korban 11 September akan selalu 
dikenang tidak peduli berapa ta- 
hun pun berlalu,” kata Presiden 
Amerika Serikat Barack Obama, 
Selasa (11//9) malam, di Pen- 
tagon. Obama berbicara dalam 
satu dari tiga upacara utama un- 
tuk memperingati 11 tahun se- 
rangan yang menyebabkan ham- 
pir 8.000 orang tewas. 

Dua dari pesawat penumpang 
yang dibajak teroris meruntuh- 
kan menara kembar di World 
Trade Center New York. Sebuah 
pesawat lainnya menghantam 
Pentagon, di luar Washington, 
dan pesawat keempat jatuh di 
ladang di Pennsylvania ketika pa- 
ra penumpang di dalam pesawat 
itu melawan para pembajak. 

Di Pentagon, tempat 184 orang 
penumpang pesawat dan staf De- 
partemen Pertahanan AS tewas, 
Obama mengatakan kepada ke- 
luarga korban bahwa seluruh ne- 
geri merasakan kehilangan. 

”Sebelas kali kita berhenti se- 
jenak untuk mengenang dan me- 
renung, bersatu dalam tujuan. 
Namun, tidak peduli berapa ba- 
nyak tahun lewat, tak peduli be- 
rapa kali kita berkumpul di tanah 
keramat ini, ketahuilah bahwa 
Anda tak pernah sendiri, orang- 
orang yang Anda cintai tidak 
akan pernah dilupakan,” kata 
Obama. 

Di Ground Zero, New York, 
lokasi kedua menara itu dulu 
berada, tidak ada politisi yang 
ikut membacakan nama dan ke- 
amanan tidak terlalu intens. Hal 
i berbeda dibandingkan per- 
ingatan 10 tahun insiden, tahun 
lalu, ketika Obama memimpin 
sebuah daftar panjang tamu-ta- 
mu penting, 

Ratusan kerabat korban hadir 
dalam upacara itu bersama polisi 
dan petugas pemadam kebakaran 
untuk pembacaan nama 2.983 
orang yang tewas di tiga tempat 
itu serta pengeboman mobil 
WTC tahun 1993. Daftar itu tidak 
memasukkan ke-19 pembajak 
yang tewas. 

Cora Fernandez, yang putri- 
nya, Judy Hazel Santillan Fer- 
nandeg, dan keponakannya, Ma- 
ria Theresa Concepcion Santill- 
an, tewas di menara itu berdiri 
bersama kerabatnya mengena- 


Dikenang 


ta 
P7 


Orang-orang yang 
Anda cintai tidak akan 
pernah dilupakan. 
Barack Obama 


kan Tshirt hitam dengan foto 
kedua perempuan muda itu, 

”Cuaca begitu indah, tetapi ra- 

sa pedihnya begitu dalam. Rasa 
itu akan selalu di sana, tak akan 
pernah hilang” ” kata Fernan- 
dez, 
"Tidak seperti tahun-tahun se- 
belumnya, di New York tidak ada 
politisi di mimbar. Hanya ke- 
luarga atau sahabat yang ber- 
partisipasi dalam pembacaan na- 
ma korban, yang mengambil 
waktu lebih dari tiga jam. Upa- 
cara berlangsung di sepanjang 
kolam kembar yang menandai 
jejak menara yang runtuh itu. 

Mengheningkan cipta dilaku- 
kan tepat saat keempat pesawat 
menabrak, juga saat menara uta- 
ra dan selatan runtuh. 

Wali Kota New York Michael 
Bloomberg dan politisi lain, se- 
perti Gubernur New York An- 
drew Cuomo, Gubernur New Jer- 
sey Chris Christie, dan mantan 
Wali Kota New York Rudolf Gi- 
ulani, yang menjabat ketika se- 
rangan terjadi, berkumpul dekat 
mimbar saat pembacaan nama. 

Upacara dilangsungkan hanya 
beberapa jam setelah Bloomberg, 
Cuomo, dan Christie mencapai 
kesepakatan untuk melanjutkan 
pembangunan Museum Nasional 
11 September di Ground Zero. 

Hari Senin, pejabat federal 
menyepakati bahwa 70000 pe- 
tugas pemadam kebakaran, po- 
lisi, dan petugas lain yang per- 
tama tiba di WTC setelah se- 
rangan berhak mendapat pan- 
tauan dan pengobatan gratis un- 
tuk sekitar 50 jenis kanker. 

(REUTERS/AFP/DD) 


FA PHOTO/CANOLYN KA 


Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Michelle Obama 
melakukan kunjungan tak terjadwal ke Pemakaman Nasional 
Arlington, Selasa (1/9), beberapa saat setelah upacara peringatan 
1 tahun peristiwa 11 September di Pentagon, AS. 


Seorang lelaki dengan senapan laras panjang di depan mobil-mobil yang dibakar di halaman dalam kantor Konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya, Selasa (1/9) larut 


malam. Akibat serbuan mi 


tersebut, Duta Besar AS untuk Libya Christopher Stevens dan tiga anggota staf Konsulat AS tewas. 


Libya Tuding Loyalis Khadafy 


Kedubes Amerika Serikat di Kairo Dijaga Ketat 


KAIRO, KOMPAS — Wakil Menteri Dalam Negeri 
Libya Wanis Sharif di Benghazi, dalam konferensi 
pers yang disiarkan langsung televisi Al Jazeera, 
Rabu (12/9), menuduh, loyalis mantan pemimpin 
Libya, Moammar Khadafy, membunuh Duta Besar 
Amerika Serikat untuk Libya, J Christopher Stevens, 
dan tiga pegawai konsulat AS di Benghazi. 


Dua dari tiga pegawai AS yang 
tewas itu adalah anggota marinir. 
Seorang lainnya diidentifik: 
Kementerian Luar Negeri AS 
bagai Sean Smith, anggota staf 
manajemen informasi Konsulat 
AS. 
Sedikitnya 18 pegawai AS dan 
aparat keamanan lokal luka-luka 
dalam serangan itu. Sebanyak 35 
pegawai kantor Konsulat AS di- 
beritakan sudah dievakuasi dari 
Benghazi ke Tripoli. 

Sharif menyebut, pembunuh- 
an Dubes AS itu bisa sebagai 
reaksi atas diekstradisinya kepala 
intelijen Libya pada masa Moam- 


mar Khadafy, Abdullah Sanusi, 
dari Mauritania ke Libya pekan 
lalu. 

Masih simpang siur berita cara 
tewasnya dubes AS tersebut. Pi- 
hak Pemerintah Libya mengata- 
kan, Dubes Libya meninggal du- 
nia akibat sesak napas dari ke- 
bakaran kantor Konsulat AS itu 
menyusul penyerangan massa ke 
kantor konsulat itu. 

Namun, berita lain, seperti di- 
kutip televisi Al Jazeera, Stevens 
dan tiga warga AS itu tewas da- 
lam baku tembak di suatu tempat 
dekat kantor Konsulat AS setelah 
sekitar dua jam Dubes AS dan 


SERANGAN ATAS 
PERSONEL AS 


Benghazi Selasa 
Duta Besar AS dan 
3 anggota staf lain 
tewas akibat 
serangan ke 


Kairo Selasa 
Pemrotes 
menerobos 
pagar Kedutaan 
Besar AS dan 


Konsulat AS, membakar 
bendera AS, 
Pa 
“Tripoli £ 33 


kt 


LIBYA 


MESIR 
400 km 
| — 
Sumber: Reuters REUTERS 


para pegawai konsulat dievakuasi 
dari kantor konsulat, menyusul 
aksi unjuk rasa di kantor kon- 
sulat itu, Selasa malam lalu, 
Dalam waktu yang sama, ra- 
tusan massa di Mesir juga me- 


nyerang gedung Kedubes AS di 
distrik Garden City, Kairo. 
Amukan massa di Kairo dan 
Benghazi terhadap kantor per- 
wakilan AS itu adalah protes atas 
pemutaran film di AS saat ini 
yang dianggap menghujat nabi, 

Massa menaiki dinding pagar 
gedung Kedubes AS di Kairo itu 
dan menurunkan bendera AS 
lalu membakarnya, Polisi dan 
aparat keamanan Mesir dalam 
jumlah besar yang dilengkapi 
kendaraan lapis baja bersiaga di 
sekitar gedung Kedubes AS di 
Kairo, mengantisipasi serangan 
massa lagi. 

Kedubes AS di Kairo dan Kon- 
sulat AS di Alexandria membe- 
kukan aktivitas kerja mereka, Ra- 
bu, dengan dalih keamanan be- 
lum kondusif. 


Tak menentu 

Situasi di Benghazi hingga Ra- 
bu kemarin masih tidak menen- 
tu. Situasi keamanan di Libya 
Timur dan kota Benghazi, khu- 


susnya, memang belum bisa di- 
kontrol penuh oleh pemerintah 
pusat di Tripoli sejak pemilu par- 
lemen bulan Juli lalu, 

Wanis Sharif mengungkapkan, 
situasi di sekitar kantor Konsulat 
AS di Benghazi di luar kendali 
aparat keamanan Libya setelah 
terjadi baku tembak antara mas- 
sa dan petugas keamanan di da- 
lam Konsulat AS. Menurut Sha- 
rif, massa semakin marah setelah 
ada tembakan dari dalam kon- 
sulat sehingga akhirnya mereka 
mendobrak masuk. 

Sharif mengakui, aparat ke- 
amanan Libya yang hanya di- 
lengkapi senjata ringan terpaksa 
mundur karena tidak mampu 
menghadapi — membeludaknya 
massa. Sejumlah orang bahkan 
menggunakan senjata berat 

Pemerintah Libya berjanji se- 
gera menyelidiki dan menangkap 
pelaku. Namun, Sharif mengakui, 
proses penyidikan itu tidak mu- 
dah karena menyangkut ribuan 
orang. (MTI) 


WA 


KOTA TERMUDA 


Generasi Muda Palestina Inginkan Perdamaian dengan Israel 


JAKARTA, KOMPAS — 
Bashaer Othman, wali kota ter- 
muda di dunia, berusia 16 tahun, 
dari kota Allar, Tepi Barat, Pa- 
lestina, menegaskan, kaum muda 
negerinya menginginkan perda- 
maian dengan Israel. Kehidupan 
yang harmonis, damai, dengan 
masa depan yang aman dan ter- 
jaminnya kebeb: adalah dam- 
baan generasi muda Palestina. 

Bashaer menyampaikan hal itu 
dalam wawancara di Kedutaan 
Besar Palestina di Jakarta, Rabu 
(42/9). Dia tiba di Jakarta, Senin, 
atas sponsor World Peace Move- 
ment, lembaga nirlaba yang giat 
mempromosikan — perdamaian 
yang dipimpin Sofia Koswara. Se- 
telah mengikuti serangkaian per- 
temuan, Bashaer pulang Sabtu 
05/9). 

Anak bungsu dari lima ber- 
saudara ini terlahir dari keluarga 
petani, pasangan Tharig Othman 
dan Salwa Othman, 24 Agustus 


1996. Dia menjadi wali kota un- 
tuk masa jabatan 2 bulan sejak 2 
Juli lalu setelah menyisihkan le- 
bih dari 1000 calon dalam se- 
buah jenjang seleksi yang ketat. 
Siswi kelas I di Sekolah Me- 
nengah Perempuan Allar ini da- 
tang untuk mempromosikan pe- 
san damai bahwa kaum muda 
dapat menjadi obor perdamaian 
bagi komunitasnya. "Saya ingii 
membawa pesan perdamaian 
bagi generasi muda,” katanya. 
Bashaer mengakui hubungan 
berduri antara Palestina dan Is- 
rael. "Namun, saya datang tidak 
secara khusus membicarakan 
hubungan Israel dan Palestina. 
Hanya ada satu hal yang di- 
inginkan kaum muda, yakni ter- 
ciptanya perdamaian antara Pa- 
lestina dan Israel,” katanya. 
Menurut Bashaer, menjadi wa- 
li kota di usia remaja bukanlah 
hal mudah. Jabatannya saat ini 
merupakan bagian dari pember- 


Bashaer Othman 


dayaan generasi muda Palestina. 
Baginya ini merupakan hal po- 
sitif, yang dapat memotivasi ge- 
nerasi muda untuk memikirkan 
nasib rakyat dan masa depan 
bangsa, serta bisa memanfaatkan 
waktu untuk pelayanan publik. 
Tugas paling berat ketika dia 
mulai dipercaya menjadi wali ko- 
ta adalah menyatukan dan me- 


mahami keinginan warga. Dia 
menerima jabatan itu dari wali 
kota sesungguhnya, Sufiyan Sha- 
did. Dia magang dua bulan ber! 
proyek parlemen remaja na 
onal, Sharek Youth Forum. 

Selama dua bulan itu, Bashaer 
menjalankan pemerintahan se- 
perti layaknya dilakukan Sufiyan. 
Dia melaksanakan tugas penuh 
seorang wali kota, kecuali dalam 
hal keuangan. Sehari-hari dia di- 
awasi pejabat Wali Kota Sufiyan 
Shadid yang memberinya man- 
dat itu dan dewan kota. 

Pada awalnya, Bashaer meng- 
aku ketar-ketir dan takut memi- 
kul tanggung jawab memimpin 
8000 jiwa warga kota. Ada yang 
pesimistis, tetapi banyak orang 
menguatkannya. "Banyak pihak 
mendukung,” ujarnya. 

”Jika mengalami kesulitan, sa- 
ya akan bertanya kepada Pak 
Sufiyan dan dewan kota. Mereka 
selalu memberikan masukan. 


Lambat laun saya bisa sendiri, 
dan tentu 
mereka,” kata gadis belia ini pe- 
nuh percaya diri. Daya nalar dan 
gaya bicaranya bagai seorang 
yang sudah berpengalaman di bi- 
dang birokrasi dan politik. 
Dubes Palestina untuk Indo- 
nesia Fariz N Mehdawi menegas- 
kan, terpilihnya Bashaer meru- 
pakan bagian dari program pem- 
berdayaan kaum muda. Mereka 
adalah aset masa depan bangsa, 
dan untuk itu generasi muda 
dipersiapkan. Mereka harus ter- 
biasa dengan sejumlah perma- 
salahan bangsa dan jabatan ini 
sebuah magang yang penting. 
Menurut Mehdawi, Palestina 
ingin mendorong pemuda meng- 
ambil tanggung jawab seperti 
orang dewasa. Generasi muda 
adalah masa depan bangsa. Sofia 
menambahkan, kehadiran dan 
s0sok Bashaer hendaknya meng- 
inspirasi Indonesia. (CAT) 


HADI, 


PANGAN” 
—ta 


Nih 


SAMSTNG 
GALAXY S3 


UG KAP mei Lho LA 


PT DUTA REALTINDO JAYA Kweren oo @ilam &Sulera croe 


”-) 


@ Dekat dengan lapangan Golf 
@ 20 menit dari Alam Sutera 
@ Akses Tol Langsung , keluar Cikupa km 31,5 


& Angsuran mulai Rp 5 Jutaan 


@1021) 592 - 8989 kunjungi Pameran Kami di MAL PURI INDAH 4 - 16 September 2012 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


CHINA KINI 


Di Depan Gambar Mao 


clasa pagi. Langit di atas Beijing kelabu. Ketika kami 
S sarapan di Restoran Fratelli Fresh, Hotel Renaissance, 
i kaca jendela tampak para pengendara 
sepeda bermantel plastik aneka rupa: merah, kuning, dan biru, 
Mereka berkendara di jalur khusus kendaraan roda dua, sepeda 
dan motor listrik. Jalan raya sudah penuh kendaraan roda 
cijing, ibu kota China negeri berpenduduk sekitar 1,3 
a itu sudah hidup lagi. 

Hari itu Seminar Ketiga Hubungan Indonesia-China dimulai. 
Seminar yang diselenggarakan Center for Strategic and In- 
ternational Studies, Jakarta, dan Chinese People's Institute of 
Foreign Affairs, Beijing, itu mengangkat tema: "Memperkokoh 
Kemitraan, Memperdalam Kerja Sama Regional”. 

"Kemarin jadi ke 'Kota Terlarang?” tanya seorang rekan. 
Pertanyaan itu membawa ingatan akan gambar besar pemimpin 
China, Mao Zedong (1893-1976), yang dipasang di pintu gerbang 
Kota Terlarang, bangunan bersejarah kediaman kaisar yang 
sekarang dijadikan museum. Foto Mao setengah badan, berbaju 
warna biru, itu dipasang di atas pintu masuk Kota Terlarang, 

Di depan pintu gerbang itu, puluhan hingga seratusan orang 
antre, Antre masuk Kota Terlarang yang menjadi tujuan wisata. 
Itulah warga yang menikmati buah pertumbuhan ekonomi 
China. Apakah Mao, yang mati tahun 1976, menyangka bahwa 
negerinya seperti sekarang ini: perekonomiannya tumbuh me- 
nakjubkan, Pertumbuhan ekonomi di era Mao 4-5 persen, dan 
setelah reformasi melonjak luar biasa. Tahun 2006 dan 2007 
mencapai 12 persen. 

Siapa yang menyangka? "Hampir tak seorang pu 
Martin Jacgues dalam When China Rules The Worle 
terduga dengan runtuhnya Uni Soviet dan matinya komunisme 
di negara-negara Eropa Timur. Siapa yang menduga bahwa 
Tembok Berlin, 9 November 1989, yang melambangkan pem- 
bagian Eropa—Barat dan Timur—dirobohkan. 

Yang diingat orang, China di masa Mao dikoyak-koyak oleh 
Revolusi Kebudayaan. Selama revolusi, kader 
dalikan partai era 1950-an dan awal 1960-an d 
disingkirkan oleh kudeta populer 
s perintah Mao. Gerakan pe- 
nyingkiran ini mengerahkan 
puluhan juta pemuda anggota 

Pengawal Merah. Korban re- 
volusi begitu banyak. 

Saat Mao meninggal du- 
nia, Revolusi Kebudayaan 
dah surut. Tetapi, akibat re- 

volusi, arah masa depan China 
sangat tidak menentu, Para 
pemimpin yang di zaman re- 
volusi dik: cjar bermun- 
culan, antara lain Deng Xia- 
oping. Di bawah kepemimpinan Deng, China melakukan re- 
forma 


AP PHOTO/KYODO NEWS 


Foto dokumentasi memperlihatkan kapal survei Jepang, Koyo Maru (kiri), yang dicarter pejabat kota Tokyo, 2 September lalu, mengelilingi pulau-pulau yang disengketakan 


dengan China di Laut China Selatan, yakni Minakojima (atar depan), Kitakojima (tengah), dan Pulau Uotsuri (belakang). Jepang membuat marah China ketika Senin la 


menyatakan akan membeli pulau-pulau tak berpenduduk itu dari keluarga Kurihara. 


China-Jepang Beradu Retorika 


Amerika Serikat Peringatkan Ketegangan Bisa Meluas 


TOKYO, KOMPAS — Pemerintah China terus 
bersuara keras terhadap Jepang dalam sengketa 
memperebutkan Kepulauan Senkaku atau Diaoyu, 
Rabu (12/9). Pada saat bersamaan, Pemerintah 
Jepang pun tidak memperlihatkan tanda-tanda 
untuk meredakan ketegangan. 


kapal patroli ke wilayah itu. Juru 
bicara Kementerian Luar Negeri 
China, Hong Lei, menyalahkan 
Tokyo sebagai penyebab suram- 
nya relasi China dan Jepang. 
"China akan mengambil langkah 
yang perlu berdasarkan perkem- 
bangan, dan tegas melindungi in- 


takan, pasukan China siap mem- 
pertahankan kedaulatan. Adapun 
televisi China menyiarkan latih- 
an militer yang mencakup pen- 
daratan pasukan amtibi, 


Menolak 


Menteri Luar Negeri Jepang 


memasuki perairan Jepang. 

Memanasnya adu retorika ke- 
dua negara membuat Asisten 
Menlu Amerika Serikat Kurt 
Campbell memperingatkan bah- 
wa taruhan sengketa ini terlalu 
besar dan bisa berdampak global. 
”Ini adalah kokpit ekonomi glo- 


Reforma: 
selangkah. Ki 


ini didasarkan pada 


i menyeluruh, utamanya ekonomi dan politik 
pendekatan selangkah demi 
Ika terbukti berhasil, kebijakan itu diperluas ke 


wilayah lain. Yang gagal dihentikan. Yang menarik, mereka 


mengambil langkah pragmati 


"Mode 
damaian intei 


Ini tentu bertentangan dengan 
ideologi yang secara gegap gempita diter 
nisasi membutuhkan dua prasyarat. Pertama, per 
ional. Kedua, stabili 


kan di zaman Mao. 


politik dalam negeri,” 


kata Deng. Itu yang dilakukan China. China juga menarik 


pelz 


aran dari kegagalan reformasi Uni Sovis 


serentak me- 


lakukan reformasi ekonomi dan politik, tetapi gagal, dan am- 
bruk. China tidak melakukan reformasi politik yang menim- 


bulkan destabilitasi, yang mendorong Uni 
arang adalah hasil reform: 
arang, yang telah menjadi penggerak dan 

jadi kekuatan besar ekonomi 


Tentu, China s 


pengusung dunia baru, telah met 


Soviet tersungkur, 
|, hasil modi 


dunia, tidak seperti yang dibayangkan Mao ketika itu. Dunia di 
depan Mao, yang gambarnya menggantung di pintu gerbang 


Kota Terl 


ng, adalah dunia baru. Itulah dunia orang-orang 


yang berdiri di depan pintu gerbang Kota Terlarang: orang yang 


lalu lalang di jalan-j 
Pagi itu, ketil 


n seluruh negeri China. 

a gerimis masih menyiram Beijing, kami me- 
nyaksikan China yang telah menuliskan nar: 
a telah mengakhiri universalisme Barat. 


i baru pada du- 


(TRIAS KUNCAHYONO, dari Beijing, China) 


Ketegangan memuncak sete- 
lah Jepang membeli empat pulau 
di Senkaku, Selasa, dari keluarga 
Kurihara, pemilik kepulauan ter- 
sebut sejak tahun 1972, seharga 


telah China dianggap mengabai- 
kan kepulauan tersebut, 

Koichiro Ichimura, Direktur 
Komite Hubungan Luar Negeri 
parlemen Jepang, kepada war. 
tawan Kompas, Dahono Fi 
anto, di kantornya mengatakan, 
secara pribadi dia meyakini 
luruh Kepulauan Senkaku adalah 
milik Jepang. "Jepang memiliki 
kontrol praktis dan efektif atas 
kepulauan tersebut,” katanya, 

Dia setuju sepenuhnya dengan 
posisi Pemerintah Jepang selama 
ini atas kepulauan tersebut, Na- 


PEMILU 


Rakyat Belanda Tentukan Pilihan 


AMSTERDAM, RABU — Rak- 
yat Belanda mendatangi tempat 
pemungutan suara, Rabu (12/9), 
untuk menentukan pemimpin 
mereka dalam pemilu. Pare 
pengamat bertanya-tanya hasil 
apa yang akan muncul dari pe- 
milu tersebut, apakah akan men- 
jadi jalan terang untuk Uni Eropa 
au justru pertanda kehancuran 
Eropa. 

Jawabannya dapat menjadi in- 
dikasi dari berbagai arah yang 
akan terjadi di Eropa. "Setiap 
pemilu Belanda telah menjadi 
arahan di Eropa,” ujar analis po- 
litik Piotr Maciej Kaczynski dari 
Pusat Kajian Kebijakan Eropa di 
Amsterdam, Rabu (12/6). 

Pada tahun 2005, pemilih Be- 
landa memperdalam krisis yang 
terjadi dengan menolak konsti- 
tusi Uni Eropa, hanya tiga hari 
setelah Perancis mengatakan 
"Tidak? yang sangat historis se- 
hingga menggagalkan konstitusi 
itu. Dalam pemilu kali ini, Be- 
landa akan memberikan j 
atas pertanyaan soal eksi 
Eropa, apakah mereka akan tetap 
dengan Uni Eropa dan mata 
uangnya atau berusaha memper- 
baiki keduanya dari dalam. 

Pandangan paling ekstrem da- 
tang dari tokoh populis Geert 
Wilders yang pertama kali me- 
ngeluarkan pandangan anti-i 
gran. Adapun pejabat Perdana 
Menteri Belanda, Mark Rutte 
(45), dari Partai Liberal adalah 
orang yang sangat memercayai 
integrasi Uni Eropa. Rutte men- 
dukung permintaan Kanselir 
Jerman Angela Merkel soal pe- 
mangkasan anggaran dan refor- 
masi ekonomi agar perekonomi- 
an dapat kembali pulih. Diederik 
Samsom (41), pesaing kuat Rutte 
dari Partai Buruh, menawarkan 
strategi yang bertumpu pada per- 
tumbuhan ekonomi. 

Jajak pendapat yang dilakukan 
Selasa memperlihatkan kubu Li- 
beral dan Buruh bersaing ketat. 
Dua jajak pendapat terpisah 
memperlihatkan masing-masing 
partai mendapatkan 69 dari 150 
kursi parlemen. Artinya, siapa 
pun pemenangnya harus men- 
dapatkan dukungan tambahan 
dari sembilan partai lain. 


mrioperkoran @ & 


PEMILU BELANDA 


Dua tokoh yang bersaing untuk menjadi perdana menteri Belanda 
menepis harapan bahwa mereka akan merundingkan koalisi setelah 
pemilihan umum yang digelar Rabu (12/9). 


Diederik Samsom 
(1) 
Partai Buruh . 
P- Menjadi Ketua 
Partai Buruh 
pada Marot 
P Terpilih sebagai 
pemenang dalam 
debat tolevisi 


BNN Mark Rutte (15) 
Partai Rakyat 
Untuk Kebebasan 
dan Demokrasi 
I- "Carotaker” 

perdana menteri 


P- Pemerintahannya 
runtuh pada April 
karena sekutunya 
menolak 
pemangkasan 
anggaran, 


KOMPOSISI DEWAN PERWAKILAN per 6 September 2012 


Lainnya Demokrat 66 Demokratik 

r (Tengah) Kristen 

Partai Buruh (Tongah-taran) 
(Tengah 

3 0 Mp Partal Rakyat untuk 

Kiri Hi Kebebasan and 

lau 31 Demokrasi 

(Tongat-taran) 

- 

Partai 4 wp” Partai 

Sosialis Pe MM — Kebebasan 

Gi En k (Kanan) 

Sumber: Reuters (@ Reuters 


Walaupun belum pasti, Rutte 
dari Partai Liberal yang lebih 
dikenal dunia internasional di- 
duga kuat akan tetap menjadi 
perdana menteri. 

Pemilu dimulai pada pukul 
0900 waktu setempat. Para ko- 
muter di Stasiun Amsterdam 
tampaknya akan menjadi pemilih 
pertama sebelum mengejar ke- 
reta ke tempat kerja. 


Bersaing ketat 


Dalam hari-hari terakhir kam- 
panye, pemilu ini tampak ba- 
gaikan perlombaan dua kuda pa- 
cu. Rutte, mantan manajer sum- 
ber daya manusia Unilever, kerap 
dipanggil “Perdana Menteri 
Teflon” karena kemampuannya 
menyapu masalah. Pesaing ter- 
dekatnya adalah Samsom, politis 
berhaluan tengah kiri, mantan 
aktivis organisasi perdamaian 
Greenpeace yang energik. 

Kedua pemimpin itu membe- 
rikan suaranya pada pagi hari. 
Samsom didampingi istri dan 
anaknya memilih di Leiden. Ada- 
pun Rutte seorang diri memasuki 


tempat pemungutan suara di se- 
buah gedung sekolah dasar tua di 
Den Haag. 

Rutte kembali mengulang ko- 
mitmen partainya untuk men- 
jalankan disiplin fiskal. "Kami 
telah diminta Brussels agar men- 
jaga limit defisit dan kami sedang 
melakukan hal itu. Bukan karena 
Brussels, melainkan kami yakin 
hal itu penting bagi pertumbuh- 
an ekonomi, ujarnya. 

Wilders, tokoh dari kubu ka- 
nan yang mengkritik Eropa dan 
imigran, juga memberikan suara- 
nya di Den Haag. 

Sekitar seperlima dari 12,5juta 
pemilih belum dapat memutus- 
kan akan memilih apa. Hal itu 
memberi ruang terjadinya ke- 
jutan pada hasil pemilu. 

Belanda adalah salah satu dari 
sedikit negara yang masih me- 
nyandang peringkat kredit AAA 


minta disiplin fiskal, Pemilihan 
ini dipandang sebagai barometer 
stamina negara di Eropa utara di 
tengah impitan krisis. 
(AP/REUTERS/JOE) 


s teritorial,” ujarnya, 
aa keras Beijing juga di- 
sampaikan Luo Zhaohui, Kepala 
Departemen Asia Kemlu China. 
Saat menerima Direktur Jende- 
ral Asia Oseania Kemlu Jepang 
Shinsuke Sugiyama, Luo mene- 
gaskan, "China tak akan mene- 
rima pendudukan ilegal Jepang 
atau kendali aktual atas Kepu- 
lauan Diaoyu.” Namun, kedi 
mengaku terus berkomunikasi, 
Luo Yuan, pakar politik in- 
ternasional pada harian The Li- 
beration Army Daily, menga- 


Koichiro Gemba menolak per- bal, Taruhannya sangat besar dan 
min China membatalkan para pemimpin diharap berke- 
pembelian kepulauan itu, "Tak nya, merujuk 
mungkin kami mempertimbang- Jepang sebagai 
kan kembali sisi, negara berkekuatan ekonomi te 
dan hak kepemilikan tersebut,” besar kedua dan ketiga di duni: 
ujar Gemba seperti dikutip kan- Di Hongkong, sekitar 15 peng- 
tor berita Kyodo, unjuk rasa anti-Jepang bentrok 
Penjaga pantai Jepang menga- dengan polisi saat berusaha me- 
takan terus memantau perairan — nerobos kantor konsulat Jepang. 
ya di sekitar kepulauan itu, Namun, Mereka meneriakkan protes dan 
mereka tidak melihat kapal pat- — membakar bendera Jepang, ”Ka- 
roli China, Mereka akan mem- mi sangat marah,” ujar Tsang Kin 
peringatkan kapal asing untuk Shing, salah seorang pengunjuk 
mengubah haluan jika terlihat (AFP/REUTERS/WAS) 


mun, ia mempertanyakan apakah 
harga itu sudah pantas. Pem- 
belian pulau seharga lebih dari 2 
miliar yen menjadi bahan per- 
debatan politisi Jepang. 
"Dari sudut pandang real 
itu terlalu mahal. Tel 
lihat wilayah perairan yang ma- 
suk zona ekonomi eksklusif di 
sekitar kepulauan itu, harga itu 
tidak terlalu mahal,” paparnya, 
Adapun China menanggapi 
pembelian itu dengan mengirim 


Wp 


Indones ' ani 


Garuda 


Setiap hari 
dari Surabaya ke An Tana 


Lombok &3 


Harga mulai dari 


“280.000. 


Setiap hari 
dari Jakarta ke 


Surabaya 


Harga mulai dari 


“351500: 


Pembelian tiket & keberangkatan 
15 - 30 September 2012 


Promo ini bisa didapatkan melatul 
pembelian di Website, Call Center, 
Travel Agent dan Sales Counter. 


"Harga mulai dari dan harga nettftermasuk asuransi dan pajak) 
Perubahan nama & jadwal penerbangan 
akan dikenakan biaya tambahan 

Harga berlaku untuk satu kafi perjalanan 
Blaya tambahan dari travel ogent berlaku 
Jumlah kursi selama persediaan masih ada 
Syorat dan ketentuan berhalaa 


Citilink 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


1 


Survei: 

Euro Sangat 
Buruk bagi 
Ekonomi 


BRUSSELS, RABU — Krisi 
utang zona euro telah memupus 
keyakinan warga pada mata uang 
tunggal, euro. Demikian hasil 
survei yang dipublikasikan pada 
hari Rabu (12/9), di Brussels, 
Bel, 

Survei diselenggarakan Ger- 
man Marshall Fund of the United 
States, (hink-tank di Amerika Ser- 
ikat yang didukung Compagnia di 
San Paolo, yayasan swasta yang 
berbasis di Italia, 

Sebanyak 57 persen warga di 
12 negara Uni Eropa, termasuk di 
dalamnya beberapa negara ang- 
gota zona euro, mengatakan, euro 
merupakan sesuatu hal yang bu- 
ruk bagi perekonomian merek: 

Sebanyak 1.000 orang ditanyai 
dari setiap negara. Di Spanyol, 57 
persen warga mengatakan, euro 
menjadi persoalan. Di Inggt 
rsen warga menyatakan hal se- 
Sebanyak 84 p. 
a, 71 persen 
landia, demikian juga mayoritas 
warga Jerman menyatakan hal 
serupa. 

Akan tetapi, GL pers 
mengatakan, keberadaan 
Eropa merupakan hal 
meski tidak dengan euro, 


n warga 
Uni 
positif 


Menyerahkan kedaulatan 

Opini warga ini sama ekali 
tidak salah. Ekonom AS, Martin 
Feldstein, sudah memberikan pe- 
ringatan sejak euro diperkena 
kan tahun 1999, 

Menurut Feldstein, sebuah ka- 
wasan yang memiliki uang tunj 
gal tetapi tidak memiliki k: 
layaknya dalam satu negara 
atau cepat pasti akan 
membawa kawasan ke jurang, 

Logikanya, dengan mata uang 
yang satu, asumsinya adalah mo- 
usia, produksi, harus 


3 
curo tidak leluasa ter 
Faktor ini menyel 
taian berd: 


abkan pe- 
an pada me- 
ak terjadi, Ini 
menyebabkan akumulasi masa- 
lah yang baru meledak setelah 
tidak tertahankan. 
(REUTERS/MON) 


50 


MAP 


Protes Pengetatan Anggaran 


Seorang wanita berjalan di depan dinding yang dicorat-coret di Athena, Yunani, Rabu (12/9), Sekitar 2.000 demonstran terdiri dari guru, 
dokter, dan pegawai negeri memprotes babak baru pengetatan anggaran oleh Pemerintah Yunani, yang diterapkan Oktober, 


KILASA 


KAWAT SEDUNIA 


@ Sitka 


& Rock Hill 


Sitka 
Pelaut muda ini sung- 
guh beruntung. Dia ter- 
apung-apung semalam- 
an di laut yang dingin 
dan menggantungkan 
nasibnya pada ember 
plastik tempat 
berukuran sekitar 1 
meter setelah perahu- 
2 nya tenggelam di Alas- 
4 ka. Ryan Harris (19) 
mengatakan, dia men- 
jaga semangatnya de- 
ngan berbicara kepada 
diri sendiri dan menya- 
nyikan lagu "Rudolf, 


Eropa Sementara Lega 


the Red-Nosed Rein- 
deer” dan "Row, Row, 
Row Your Boat”. Harris 
kemudian diselamatkan helikopter penjaga pantai Sitka setelah 
terapung-apung lebih dari 24 jam. Dua jam sebelum tim pe- 


Pembentukan Uni Perbankan Makin Kencang 


BERLIN, RABU — Sejumlah pihak menyambut 
dengan lega keputusan Mahkamah Konstitusi 
Jerman tentang Mekanisme Stabilitas Eropa atau 
ESM, Rabu (12/9), yang dinyatakan tidak 
bertentangan dengan konstitusi Jerman. Dengan 
demikian, ESM dapat segera diratifikasi Jerman, 


ESM merupakan kumpulan 
na talangan permanen untuk 
na euro agar dapat terlepas 
dari krisis. Rencananya, dana ini 
sebesar 500 miliar euro, yang 
didapatkan dari sumbangan ne- 
-negara di zona euro, 

"Hari ini, li lagi Jerman 


an parlemen di Berlin, bebe: 


1 keluar, 


Monti, 
ng sangat bagi 


Mario 
ri 


memberikan sinyal kuat kepada 


ropa dan seluruh dunia bahwa akhir dalam upa 


Jerman Angela Merkel di hadap- 


pa 


jam setelah keputusan pengadil- 


$ rena 
menghilangkan hambatan ter- 
a mengimple- 


Jerman dengan mempertim-  mentasikan ESM dan traktat fis 
bangkan kewajibanni kal," katanya. 

negara dengan perekonomian . 

terbesar telah menunjukkan  Terganjal Jerman 
tanggungjawabnya, Jerman juga Sedianya, ESM mulai meng- 


tikan dana 
nya, 


merupakan miti 
pei 


yang dapat di 
di Eropa” ujar Kanselir 


0/9 


OFF 


12022 


on new arrivals“ 


West (f) bectentiren 


Exclusive for BCA Credit Cardholders 
FREE GIFT VOUCHER” 


1 Terms & conditions appIy 


wwwbca.coid/creditcard 


Senantiasa di Sisi Anda 


1W ekartukreansca (MG) facebook.com/KartukreditBCA 


&BCA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


langan sebelum- 
silitas Stabilitas Finansial 


Eropa (EFSF), per 1 Juli. Namun, 
implementasi itu terhambat 
rena ada anggota parlemen Jer- 
man yang mengajukan ESM ke 
pengadilan dengan kekhawatiran 
melanggar undang-undang Jer- 
ma 


diperdagangkan pada 129 euro 


per dollar AS untuk pertama 
kalinya dalam empat bulan 
terakhir: Imbal hasil obligasi 


Spanyol dan Italia terus menu- 
run 
Kelegaan senada juga disam- 


nyelamat datang, rekannya, Stonie Mac Huff'man, berhasil 
berenang ke pantai dan diselamatkan. Kepada harian Daily 
Sitka, Harris mengatakan sangat senang mereka berdua dapat 
selamat. Perahu aluminium sepanjang 7,8 meter yang merel 
tumpangi terbalik karena diterjang gelombang besar. Mereka 
langsung masuk ke dalam air yang dingin sebelum sempat 
mengirimkan permintaan tolong. Pencarian dilakukan setelah 
teman- teman mereka melaporkan keduanya lama tidak kem- 
bali dari laut. "Tni benar-benar keajaiban, mereka dapat se- 
lamat,” ujar Direktur Penyelamat Pegunungan Sitka Don 
Kluting, yang membantu penyelamatan tersebut. "Saya tidak 
pernah berpikir akan mati, tetapi saya khawatir tentang Mac. 


M tidak dapat efektif tanpa 
ada persetujuan Jerman 
merupakan kontributor te 
Jerman — harus 


paikan oleh Menteri Keuangan sungguh senang dapat berada di sini,” ujar Harris dengan 
g Spanyol Luis de Guindos. Spa- nada lega. 


nyol dan Italia berada di urut: 
Rock Hill 


bei 
berkontribusi 


terdepan negara yang mungkin 


sebesar 27 persen atau sekitar akan meminta dana talangan. 
190 miliar euro dari seluruh — Jean-Claude Juncker yang Traey, ibu dari lima anak, mendengar suara-suara mencu- 
program dana talangan Eropa memimpin pertemuan 17 men- rigakan dari loteng rumahnya. Dia mengira ada hewan yang 


yang sebesar 700 miliar euro, teri keuangan negara zona euro bi ng di sana. Dia lalu menyuruh anak dan keponakannya 
gabungan dari ESM dansisa dana — berencana mengunjungi Jerman memeriksa loteng, Kepada Charlotte Observer, dia mengatakan 
di EFS pada 8 Oktober mendatang, sungguh tidak mengira bahwa yang ada di atap rumah adalah 
Pasar saham di Eropa juga Di Strasbourg, Perancis, para mantan kekasihnya. Dengan tenang, lelaki itu turun dari loteng, 
melaju setelah keluar keputusa petinggi Uni Eropa menyerukan tersenyum, dan dengan tenang meninggalkan rumah mereka 
pengadilan ini. Di pasar finans agar ada kontrol perbankan ber- tanpa memberikan penjelasan apa-apa sebelum polisi tiba. 
indeks DAX menguat 0,82persen sama di kawasan. Proposal ini akan tinggal di loteng pekan 
menjadi 7.370,25, CAC Pai mengusulkan agar Bank Sent: itu juga baru saja dilepaskan penja 
0,72 persen menjadi Eropa menjadi pengawas tungi mana lelaki itu dapat masuk dan keluar & 
dan FTSE London naik 0,28 per untuk 6000 bank di negara 2 
sen menjadi 5.807,95. Madrid ' yang menggunakan mata uang 
naik 1 persen dan Milan naik 0,96 — tunggal bersam 
persen. Kurs euro menguat dan (NP/AFP/RBUTE 


JOKE) 


A $ 


OA SN Ja 


"Syarat & Keter NN 


ELECTRONIC 
SLTA 


Carrefour (WP 


( B Ok CE 


ZARA TOPSHOP TOPMAN PULLSSEAR GE Bershka mus DOROTHY PERKINS swatcri 
mJphosis cotorsox Tur Execunve Wiangin,, AllLDO MARIO MINARDI g ROcKP 


PN Pe Pa 


TAMANI 


biji 


Ja? 56 


(021) 2946 5000 


@ www.kotakasablanko.co.id 
Mikorokasabianka kot 


abianko 


Casablanca Raya Kav aka! 


ta Se 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


LANGKAN 


PTN Indonesia Masuk Universitas Top Dunia 

Tujuh perguruan tinggi negeri Indonesia masuk daftar 
@uacguarelli Symonds (@S) World University Rankings 2012. 
Pada urutan pertama adalah Universitas Indonesia (UT) di 
peringkat ke-273. Lalu, Univei Gadjah Mada (401-450), 
Institut Teknologi Bandung (451-500), Universitas Airlangga 
(6011), Institut Pertanian Bogor (6011), Universitas Diponegoro 
(601), dan Universitas Brawijaya (6011). Berdasarkan OS Asian 
Ranking University 2012, UI berada pada peringkat ke-59, ITB 
ke-13, dan UGM ke-18. Di tingkat Asia ada tambahan Uni- 
versitas Padjadjaran, Universitas Udayana, dan Universitas 17 
Agustus 1945, Surabaya. Penilaian di kan pada enam pa- 
rameter pemeringkatan, yaitu reputasi akademik, institusi, ra- 
sio mahasiswa dan dosen, sitasi per fakultas, staf internasional, 
dan mahasiswa internasional. (/ELN) 


Duta Lingkungan Muda ke Jerman 

Dua mahasiswa terbaik dari 12 finalis Bayer Young Environ- 
mental Envoy (BYEE) 2012 akan mengikuti kunjungan ke 
Jerman, 4-9 November 2012. Proyek keduanya, Vincentius Dito 
Krista Holanda (TTB) dan Imam Hidayat (Universitas Ha- 
sanuddin), dinilai para juri relevan dan berdampak lingkungan 
yang positif. Di Jerman, mereka mempelajari berbagai pen- 
dekatan dan perspektif terkini di bidang perlindungan ling- 
kungan dan pembangunan berkelanjutan. Mereka juga ber- 
kesempatan memperluas jejaring dengan para pemenang BYEF, 
dari 18 negara lain. (ICH) 


SMP Terbuka di Luar Negeri Ditambah 


Jumlah SMP terbuka di luar negeri akan ditambah, Setelah 
dibuka di Malaysia untuk melayani TKI, tahun ini Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan akan membuka SMP terbuka di 
Davao, Filipina. Demikian Direktur Pembinaan SMP Ditjen 
Pendidikan Dasar Kemdikbud Didik Suhardi pada pembukaan 
Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) Bidang Akademik 
SMP Terbuka 2012 di Jakarta, Senin (10/9). Selain menambah 
unit SMP terbuka, Kemdikbud juga akan mengubah metode 
pembelajaran SMP terbuka yang berbasis modul menjadi ber- 


Bulan Imunisasi Anak Sekolah 


ng 


FILOLOGI 
. 
Petugas Ribuan 
elang 
Kemalang, N. k h 
Klaten, aska 
Jawa Tengah 
menyuntikan Kuno 
vaksin campak P 
paid | Terabaikan 
las 
SD Negeri 1 
Balerante, YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Kemalang, Ribuan naskah kuno yang ter- 
Rabu (12/9), | simpan di Indonesia terabaikan, 
Vaksinasi itu | tak terawat, dan rusak. Masyara- 
FOpeB merupakan kat Pernaskahan Nusantara ber- 
bagian dari upaya menyelamatkan dengan 
Wait program menyimpan naskah secara digi- 
can Bulan tal, yang saat ini sekitar 5.000 di 
Imunisasi antaranya berhasil dibuat dalam 
Anak Sekolah | bentuk digital. 
untuk Demikian diungkapkan Ketua 
meningkatkan | Umum Masyarakat Pernaskahan 
kekebalan Nusantara Oman Faturahman 


tubuh anak. — | dan pengajar Fakultas Ilmu Bu- 
daya Universitas Gadjah Mada, 


Sudibyo, di sela-sela simposium 


Prestasi Mahasiswa 
Jalur Undangan Unggul 


“Peran Istana dalam Tradisi Per- 
naskahan Nusantara” di Yogya- 
karta, Rabu (12/9). 

Menurut Sudibyo, penyebab 
terbesar telantarnya naskah Nu- 
santara adalah perhatian minim 
pemerintah. "Saat ini penyel: 
matan naskah kuno justru 
nyak dilakukan lembaga 
Digitalisasi naskah kuno juga d 
lakukan universitas di Jerman," 
katanya, 


basis teknologi informasi, Saat ini, jumlah SMP terbuka 
banyak 2.11 sekolah dengan jumlah tempat kegiatan bel 
sebanyak 7413 unit dan 67.71 pesei 


a. (YELN) 


Hanya 10 Persen Dokter THT Bisa Operasi mna. 
Hanya 10 paren Gari sekitar 800 dokter sp 


s deseksi tulang tempor 


i proi 
. Tetapi, ketika dokter-dokter itu 
bali ke daerah, tidak banyak yang bisa dilakukan karena 


melakukan 
ilitas rumah sakit 
selalu mengadakan 


fasilitas di daerah sangat terbatas,” kata Sosialisman, Penang- 
gung Jawab Kelompok Studi Otologi Perhimpunan Ahli Ilmu 


Otologi Ke-7 diadal 


kit THT Indonesia Bedah Kepala Leher, di Semarang, 
(1/9). Kamis-Jumat ini, Pertemuan Ilmiah Tahunan 
n di Semarang. Fakta lain diungkapkan 


Ketua Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran 


dan Ketulian Jawa Tengah Dwi Antono, D: 
aja hanya ada lima mikroskop 


jawa Tengah 


ten/kota d 


35 kabupa- 


khusus (tiga di antaranya di Semarang). (UT) 


50 Tahun Hotel Indonesia 


KOMPAS /AGUS SUSANTO 


Foto-foto pembukaan Hotel Indonesia tanggal 5 Agustus 1961 
oleh Presiden Soekarno diperlihatkan di Jakarta, Rabu (12/9). 
Memperingati 50 tahun Hotel Indonesia, pihak hotel 
berkomitmen melestarikan warisan negara, Benda-benda 


yang bernilai sej: 


ah bagi perjalanan hotel ini masih disimpan 
dengan baik, mulai dari lukisan, patung, hingga detail dekorz 


Akses Lebih Luas bagi Kecakapan Seni dan Olahraga 


JAKARTA, KOMPAS — Prestasi akademik 
mahasiswa perguruan tinggi negeri lewat jalur 
undangan seleksi nasional masuk perguruan tinggi 
negeri dinilai lebih baik dan konsisten dibandingkan 
mahasiswa dari jalur tulis dan jalur mandiri. Alokasi 
kursi untuk jalur itu dibahas untuk ditambah. 


"Prestasinya lebih stabil. Ma- 
wa dari jalur undangan itu 

uk 25-50 persen terbaik di 
g. Indeks 
i kumulatif (PK) 77 per- 
sen alumni kami lebih dari 3.0,” 
kata Rektor Universitas Haluo- 
leo, Kendari, Usman Rianse saat 
dihubungi, Rabu (12/9). 

Selain itu, lanjut Usman, kam- 
li lebih kondusif karena 
swa fokus pada kegiatan 
akademik. "Mereka dar 
lah daerah di Indonesia, 


I 
termi 
kelas 


nya, 
Senada dengan Usman, Rektor 
Institut” Teknologi — Bandung 


(ITB) Akhmaloka angela, 


undangan seleksi nasi 

perguruan tinggi negeri (SNM- 
PTN) di sejumlah daerah. Lu- 
lusan ITB tahun 2011, m 
17 dari 20 mahasiswa dengan IPK 
40 adalah mahasiswa jalur un- 
dangan. "Ada juga yang ni 
tidak bagus. Sedang kami analisis 


penyebabnya,” katanya, 

Dari pengalaman membuka ja- 
lur tanpa tes selama 80 tahun, 
Wakil Rektor Bidang Akademik 
dan Kemahasiswaan TPB Yonny 
Koesmaryono mengemukakan, 
pihaknya konsisten mengalok: 
sikan 70-80 persen kursi jalur 
tanpa tes. ”Nilainya lebih baik 
dari SNMPTN ujian tulis. TPB 
juga sudah punya sistem pen- 
ca 
mapan,” 


Tes tertulis tetap 
Meskipun prestasi mah: 
jalur undangan terbukti lebih b 
ik, PTN tetap membuka akses 
bagi SNMPTN jalur ujian tulis 
dengan mengalokasikan kursi se- 
kitar 40 persen, Alokasi tersebut 
akan dipakai sebagai ujian masuk 
bersama dengan tes tulis di se- 
luruh PTN atas dasar keinginan 


ujarnya. 


bersama PTN, 

”Ada yang mau pakai utuh 40 
en, tetapi ada juga yang 20 
. Ini yang masih dibahas 
dan belum final,” kata Akhma- 
loka. 

Hal lain yang sedang dibahas 
para rektor, menurut Rektor Uni- 
versitas Negeri Yogyakarta Roch- 
mat Wahab, adalah usulan ten- 
tang akses lebih luas bagi calon 
mahasiswa yang memiliki keca- 
kapan khusus dalam bidang seni 
dan olahraga. Ada usulan untuk 
melampirkan kelengkapan per- 
syaratan yang lebih komprehen- 
sif, seperti penilaian dari para 
guru dan piagam-piagam peng- 
hargaan yang diperoleh. 

”Kami tidak hanya butuh anak 
pintar di bidang akademik, tetapi 
juga anak yang punya kecakapan 
khusi alur undangan,” kata 
Rochmat, (LUK) 


Cara memperlakukan naskah 
lampau di Indonesia, menurut 
dia, memang tak seperti di negara 
Barat. "Orientasi kita masih 
praktis dan pragmatis, selalu ber- 
pikir memperoleh uang secara 
langsung, N askah kuno 
tak memberikan itu,” ujarnya. 
Oman Futurahman menyata- 
kan, pele 
hanya fisik berupa digitali 
tetapi juga melestarikan isinya 
dengan pembacaan dan pene- 
bisa diingkari 


jaran Astabrata 
yang sudah diterjemahkan Puro 
Paku Alam. Naskah ini mengi- 
sahkan konsep kepemimpinan 
a masa itu yang bisa dipel- 
ari sekarang,” ucapnya. 

Selain itu, naskah kuno juga 
Ik membahas obat-obatan. 
"Setidaknya, ini bisa jadi acuan 
atau bahan penelitian dunia ke- 
dokteran,” kata Oman. (TOP) 


SNMPTN 


Jalur Undangan Ditambah, Sekolah Minta Seleksi Obyektif 


JAKARTA, KOMPAS — Pene- 
rimaan mahasiswa baru di pergu- 
ruan tinggi negeri tahun 2013 
adi 90 persen lewat 
jalur undangan, terbuka bagi se- 
mua siswa kelas TII SMA/MA/ 
SMK, dan gratis disambut baik 
sekolah. Sekolah meminta poten- 
si siswa dinilai secara obyektif. 
Ada kekhawatiran jika peni- 
laian PTN hanya mengandalkan 
nilai rapor, hal itu menimbulkan 
kecurangan penilaian. Sekolah 


bisa obral nilai rapor karena ba- 
nyaknya siswa yang diterima di 


banggaan s 

"Tni mi 
dalam seleks 
terima benar-benar 
memenuhi syarat lanjut ke PTN,” 
kata Firman Syah Noor, Wakil 
Kepala SMAN 3 Bandung, 

PTN juga diharapkan mem- 
perhatikan prestasi sekolah dan 
alumni yang masuk jalur un- 


yang di- 
a yang 


dangan. 'a yang berpotensi 
berhasil di kuliah H 
pantau tiga tahun di « 
papar Firman, 

Menurut Retno Listyarti, guru 
SMAN 13 Jakarta, jika seleksi 
masuk PTN lewat jalur undangan 
wa, hal itu 
membuka peluang yang 
gi siswa. "Masalahnya, jika nilai 
UN juga dijadikan dasar peni- 
laian, niat baik pemerintah itu 
bisa memicu kecurangan UN 


kolah," 


lan sistemis. Ini 


yang lebih ma 


mesti dikritisi PTN,” paparr 
Retno memandang perlu pe- 
nerimaan mahasiswa baru di 


PTN tetap mengakomodasi s 
tem tes tertulis. Meskipun ada 
kelemahan, tes tertulis menjadi 
metode penerimaan yang lebih 
transparan dan terbukti menye- 
leksi siswa berpotensi. 

Dari Semarang dikabarkan, 
komposisi penerimaan mahai 
wa baru melalui SNMPTN masih 


akan dibahas forum rektor, Jum- 
at (1/9) ada pertemuan 25 rek- 
tor dari 60 PTN untuk mem- 
bahas komposisi kuota peneri- 
maan mahasiswa baru, 

"Kami akan rapat, tak meng- 
ubah peraturan menteri, hanya 
komposisi,” ujar Rektor Univer- 
sitas Diponegoro Sudharto P Ha- 
di. Peraturan Menteri Pendidik- 
an Nasional No 84/2010, SN- 
MPTN jalur ujian tulis dihapus 
mulai tahun 2013. (ELN/UTT) 


PERGURUAN TINGGI 


Penelitian Terpadu 
Arkeologi di Trowulan 


JAKARTA, KOMPAS — Em- 
pat perguruan tinggi mengada- 
kan Penelitian Arkeologi Terpa- 
du Indonesia di situs Trowulan, 
Jawa Timur, Sebanyak 80 ma- 
hasiswa dan 20 dosen pengajar 
akan menggali arca baru di ka- 
wasan peninggalan Kerajaan Ma- 
japahit tersebut. 

Penelitian arkeologi terpadu 
itu melibatkan Universitas In- 
donesia (UT), Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Udayana, dan 
Universitas Hasanuddin. Hanya 
empat perguruan tinggi negeri ini 
yang memiliki program studi ar- 
keologi. Pihak UT ditunjuk se- 
bagai koordinator penelitian ber- 
sama, 

Program Penelitian Arkeologi 
Terpadu Indonesia yang berlang- 
sung 16-29 September itu di- 
biayai penuh Yayasan Arsari Djo- 
johadikusumo. Tahun 2008, ke- 
iatan serupa pernah dilakukan 
di situs Trowulan. 

Tanpa menyebut jumlah dana 
yang dianggarkan yayasan ter- 
sebut, Heriyanti Untoro, dosen 
Arkeologi UI yang menjadi wakil 
ketua pelaksana, Rabu (2/9), 
mengatakan, penelitian terpadu 
itu akan menggali sejumlah lo- 
kasi baru di area Trowulan. Be- 
berapa temuan yang akan digali 
adalah lokasi paras kanal di sisi 
selatan Lantai Segi 6, area sekitar 
Candi Kedaton (Sumur Upas), 
situs Nglinguk yang dekat dengan 
Candi Tikus, dan area halaman 
Pusat Informasi Majapahit atau 
Museum Trowulan. 

"Penelitian di dasar kanal un- 
tuk mengetahui situasi dasar ka- 
nal bekas Kerajaan Majapahit.” 


kata Heriyanti. Area di dekat ka- 
nal tersebut telah digali pendu- 
duk setempat dan memperlihat- 
kan adanya struktur bata dan 
temuan pecahan gerabah. 

Di Candi Kedaton, peneliti 
berupaya mencari informasi ten- 
tang sistem jaringan air yang si 
lama ini diduga berpusat di Su- 
mur Upas. Sementara di Sit 
Nglinguk, di belakang perumah- 
an penduduk di sisi selatan jalan 
menuju ke Candi Tikus, peneli- 
tian bertujuan menelusuri temu- 
an bangunan candi andesit dan 
tembok bata besar yang pernah 
ditemukan peneliti dari Balai Pe- 
lestarian Peninggalan Purbakala 
Jawa Timur. 

Di area halaman Pusat Infor- 
masi Majapahit, penelitian sudah 
sering dilakukan. Namun, hingga 
saat ini belum pada fase lapisan 
budaya Majapahit. 

"Penggalian berupa test pit di 
sini diharapkan mendapatkan fe- 
nomena arkeologis yang dapat 
membantu untuk memperkaya 
pengetahuan situs Trowulan,” 
ujar Heriyanti. 

Selama ini, situs Trowulan me- 
rupakan laboratorium besar bagi 
mahasiswa arkeologi untuk bel- 
ajar di lapangan sekaligus me- 
lakukan penelitian. Karina Arifin 
dari Laboratorium Arkeologi UI, 
beberapa waktu lalu, menga- 
takan, mahasiswa diajar langsung 
metode penggalian di situs. Ta 
sudah beberapa kali membawa 
mahasiswa arkeologi UT ke Tro- 
wulan, 

”Banyak sekali yang bisa di- 
peroleh mahasiswa di sana,” ung- 
kap Karina. (IND) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EVALUASI HASIL BELAJAR 


Soal UN 2013 Akan Diubah 


JAKARTA, KOMPAS Ma- 
teri soal ujian nasional jenjang 
SMA/MA/SMK pada 2013 diren- 
canakan berubah. Hal itu untuk 
mengikuti keinginan pemerintah 
mengintegrasikan hasil uji 
sional untuk seleksi masuk calon 
mahasiswa di perguruan tinggi 
negeri lewat jalur undangan. 

Nantinya soal ujian nasional 
(UN) SMA/MA/SMK didesain 
untuk mengukur prestasi siswa 
di jenjang akhir pendidikan me- 
nengah sekaligus memprediksi 
potensi siswa di perguruan tinggi. 
Akhir September 2012, Kemen- 
terian Pendidikan dan Kebuda- 
yaan beserta Badan Standar Na- 
mal Pendidikan (BSNP) ditar- 
getkan punya format yang akan 
dibahas bersama Majelis Rektor 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
Indonesia. 

”Pemerintah dan BSNP akan 
segera rapat membahas integrasi 
UN SMA/MA/SMK dengan se- 
leksi perguruan tinggi. Kemung- 
kinan ada perubahan soal UN 
yang sekaligus bisa untuk seleksi 
PTN” kata Djemari Mardapi, 
anggota BSNP, di Jakarta, Rabu 
(42/9). 

Menurut dia, pengintegrasian 
UN dengan seleksi masuk PTN 
selama ini masih pro-kontra. Se- 
bab, UN untuk mengukur pres- 
tasi siswa di sekolah, sedangkan 
seleksi PTN memprediksi poten- 
si akademik dan keberhasilan ca- 
lon mahasiswa selama kuliah. 

”Kami sedang mencoba untuk 
mengintegrasikan — kebutuhan 
mengevaluasi prestasi dan pre- 
diksi lewat pelaksanaan UN,” ka- 
ta Djemari. 

Jika terlaksana, anggaran pe- 
laksanaan UN dan seleksi masuk 
PTN yang besar bisa diefektifkan. 


Namun, mutunya tetap sesuai 
kebutuhan dengan yang diingin- 
kan pemerintah dan PTN. 

Menteri Pendidikan dan Ke- 
Mohammad — Nuh 
mengatakan, pemanfaatan h: 
UN SMA/MA/SMK untuk ma- 
suk PT, khususnya PTN, harus 
dilaksanakan. Selama ini, hasil 
UN pada jenjang SD/MI dipakai 
dalam seleksi masuk SMP/MTs, 
sedangkan hasil UN SMP/MTs 
untuk SMA/MA/SMK. Namun, 
hasil UN SMA sederajat belum 
sepenuhnya diakui PTN karena 
dinilai belum valid akibat ting- 
ginya dugaan kecurangan. 

“Kalau integrasi hasil UN ke 
seleksi masuk PTN terlaksana, 
beban siswa berkurang. Tidak ha- 
nya meringankan biaya, tetapi 
siswa tidak stres karena kon- 
sentrasi di UN sudah bisa dipakai 
untuk seleksi di PTN,” ujar Nuh. 

Sementara itu, Ketua Majelis 
Rektor PTN Indonesia Idrus Pa- 
turusi mengatakan, wacana in- 
tegrasi hasil UN untuk seleksi 
PTN mulai diterima kalangan 
PTN. Namun, formatnya masih 
perlu dibahas. 

“Bisa jadi dengan bobot per- 
sentase nilai UN dan nilai rapor,” 
kata Idrus, yang juga Rektor Uni- 
versitas Hasanuddin, Makassar. 


Kecurangan UN 


Terkait dengan kecurangan 
UN, Nuh menjelaskan, pemerin- 
tah berupaya lebih untuk me- 
minimalisasi hal itu tahun depan. 
Caranya, membuat soal dalam 20 
variasi atau lebih, 

Ada juga rencana pemerintah 
menaikkan standar minimal ke- 
lulusan UN tahun 2013. Apalagi, 
kelulusan UN sudah mencapai 99 
persen lebih. (ELN) 


FESTIVAL KERONCONG 


Musisi Muda hingga Etnomusikolog AS 


SOLO, KOMPAS — Solo Ke- 
roncong Festival, 14-15 Septem- 
ber 2012, memberi ruang bagi 
musisi-musisi muda, Harapan- 
nya, hal itu ndorong mun- 
culnya generasi baru di dunia 
keroncong, 

"Kami sengaja memberi kuota 
khusus kepada kelompok muda 
hingga 30 persen dan tercapai. 
Ditinjau dari jumlah musisinya, 
lebih dari itu karena banyak yang 
bergabung dengan kelompok 
musisi senior,” kata Ketua Him- 
punan Artis Musik Keroncong 
Indonesia (Tamkri) Solo Willy 
Tandio Wibowo yang juga Ketua 


Panitia Solo Keroncong Festival 
(SKF) 2012, Rabu (12/9). 

Ajang SKF akan diikuti 16 ke- 
lompok dan penyanyi keroncong 
ternama dari sejumlah daerah, 
termasuk Orkes Keroncong (OK) 
Pantai Barat, Amerika Serikat, 
dan OK D'Temasik dari Singa- 
pura, Kelompok OK Pantai Barat 
beranggotakan para etnomusiko- 
log asal AS yang tertarik men- 
dalami musik keroncong. 

Adapun kelompok keroncong 
yang berisi anak muda antara lain 
OK Radar 49 dari SMA Santa 
Maria, Surabaya: Light Keron- 
cong Orchestra, Yogyakarta: OK 


Sixty Nine, Cilacap: dan OK Ta- 
runa Kusuma, Solo. 

Menurut Wakil Ketua Hamkri 
Wartono, di Solo saja terdapat 62 
kelompok orkes keroncong. Dari 
jumlah itu terdapat 12 kelompok 
nak muda. Selain di kelompok 
ini, sejumlah musisi dan penyz 
nyi keroncong muda juga bery 
di kelompok lain bersama para 
musisi senior. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Solo Widdi Srihanto 
mengatakan, festival keroncong 
ini juga untuk mempromosikan 
Solo sebagai kota budaya dan 
kota keroncong. (EKI) 


KAYA LEBIH 
SUKSES LEBIH 


| Materi Seminar : 


@ Memiliki rumah, ruko & aset lainnya. 


@ Beli property tanpa uang tapi mal 
@ Punya kekayaan milyaran rupiah 


ROAD SHOW SEMINAR SPEKTAKULER 


SAATNYA JADI PENGUSAHA " 


CEPAT / 
CEPAT / 


Entregroneur Sg 
University 


hh mendapat uang. 
im waktu singkat. 


@ Sukses bisnis tanpa meninggalkan profesi karyawan. 


@ Pensiun kerja jadi pengusaha tanpa 


mengganggu uang pesangon. 


( Ibu rumah tangga bisa jadi pengusaha tanpa 


keluar rumah. 


@ Bisnis tetap berjalan dan kita bisa jalan-jalan. 


@ Beli franchise tanpa keluar uang 


@ Sukses memfranchisekan bisnis sendiri. 

@ Sukses memfranchisekan bisnis orang lain. 
ahsyatnya sedekah, dahsyatnya bisnis. 

@ Bisa mengumrohkan/menghajikan banyak orang. 


KLIEN PERUSAHAAN ssominorinboune aing 
PT. Astra International, PT. POS Indonesia, PT. Asira Honda Motor (AHM |). CNOOC 


SES Ltd, PT. TELKOM, PT. Indomobil Suzuki, Lippo Bank. PT. Tupporware, Bank 
Bat, BUMN Energi Sumber Daya dan Mineral, PT. Kimberiy-Ciark Ind 


(| CARA GILA JADI PENGUSAHA 


Acara: 


Minggu, 16 September 2012 
Jam 13:00 - 16:00 WIB 


Hotel Maharani 

Jl. Mampang Prapatan 
Raya No. 8 Wr. Buncit 
Jakarta Selatan 


GRATIS 


2” 


a Pembicara 
Bae PURDI E CHANDRA 
IKUTI KESUKSESAN ALUMNI EU 


eendiri. 


Dibuka Kelas EU 
Angkatan 109 Jkt 


.Wingki Wakayo ( Petrrak Propaty dun Perturs Fronchani, nya Setatusi 


'Sartona (7 Keajafsan Rey) Dit Junaedi (Lab Kik Premadka. Mas Mono 
Ayam Bakar Mas Meooi. Yan Rian Ahdan (Srakeyi Bsrs Taka Os 
 Macbuhnn Pradana (Karyawan beremast mntaran), Jon Harasts Propety 
(Cash Maine, Pidy Kusiandar arus Cerdas Berhabun Eat) dan kaan 
Pangusatn Sukues lainnya & Indonesia dan Jar negeri 


Pesan tempat via SMS 


NAMA Seminar kirim ke: 


0819.0504.9999 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


13 


Jakarta Bersiap Jadi Pusat "Medical Tourism” 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


KOMPAS/RADITYA HELABUMI 


Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd De Zwaan 


(tengah, berjas dan berk: 
Jakarta, Rabu (12, 


'amata) meli) 
)). RSU Bunda Jakarta merupal 


at salah satu fa 


tas kesehatan setelah peresmian RSU Bunda 
an salah satu jaringan rumah sakit PT Bunda Medik 


yang mencanangkan kawasan kesehatan terpadu Menteng Healthcare Boulevard sebagai langkah awal 


menjadikan Jakarta se 


gai pusat medical tourism. 


| lenggaraan pendidikan dan peng- 


| potensi ini kurang dimanfaatkan sehingga kegiatan 


jurnal ilmiah. 


Riset Tidak Optimal 


Energi Terbarukan Hidrogen Jadi yang Terbaik di UI 


DEPOK, KOMPAS 


Sebanyak 5,3 juta mahasiswa kat. riset dengan Universitas Auck- 


Hitestega an tin Ten "Publikasi riset ke jurnal il- land, Selandia Baru, dan Uni- 
KSIUA PEreTUUAN Ungu gaKaU PO1eUbI miah internasional dari perisetdi — versitas Nasional Singapura,” ka- 
atau aset untuk menunjang kegiatan riset dan universitas kita baru mencapai ta Nasruddin. 


Pendanaan adalah salah satu 
Namun, kelayakan masuk jur- kendala untuk menunjang ke- 
nal internasional tidak terlepas  giatan riset yang tergolong mu- 
dari fasilitas riset yang berstan- - takhir dan berbiaya tinggi di per- 
dar internasional. Hal ini yang  guruan tinggi. Menurut Nasrud- 
perlu ditingkatkan di Indonesia. din, riset sumber energi tert 
an rukan hidrogen tergolong mahal. 
Riset hidrogen #Risetini juga asih berlangsung 
Gelar Ilmu UI merupakan di sejumlah universitas di dunia," 
agenda lima tahunan pada masa lanjutnya. 
kepemimpinan rektor terpilih, Hidrogen dimanfaatkan untuk 
Pada kegiatan itu, antara lain, sistem bahan bakar sel (tel celD. 
n untuk Penggunaannya tidak mengha- 


12 persen," tuturnya. 


pengabdian masyarakat di universitas. Namun, 


riset dan pengabdian masyarakat tidak optimal. 


Hal itu disampaikan Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi pada 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Djoko Santoso, Ra- 
bu (12/0), dalam kegiatan Gelar 
Ilmu Universitas Indonesia (UT) 
2012 di Depok. 


jaran, riset dan pengembangan, 
pengabdian kepada mai 


niversitas yang hanya men- 
jalankan pendidikan bukan se- 
buah universitas, melainkan ha- 
nya sebuah sekolah,” ujar Djoko, 


ya masih menjumpai ma- yang juga menjadi Pejabat Se- riset terbai silkan gas buang atau emisi yang 
hasiswa magister yang belum — mentara Rektor UlsejakAgustus — Riset sumber energi terbaru- mencemari lingkungan. 
pernah membaca hasil riset di 2012. kan dengan hidrogen meraih — Limbah dari penggunaan 


” kata Djoko, Djoko mengemukakan, sejum- penghargaan sebagairisetterbaik hidrogen sebagai bahan bakar 


Ia mengatakan, setiap univer- lah universitas terkemuka didu- pada Gelar Ilmu UI 2012. Pe- berupa air murni. Hidrogen 
sitas memiliki kewajiban men- nia melibatkan mahasiswa untuk risetnya adalah Nasrudin dari untuk bahan bakar transportasi 
jalankan tridarma perguruan kegiatan dosen. Dari Jurusan Teknik Mesin, Fakultas diperkirakan akan banyak di- 


Teknik, UI. 
?Kami melakukan kerja sama 


Hal itu meliputi penye- kegiatan riset dihasilkan inovasi 


yang bermanfaat bagi masy 


tinggi. manfaatkan jika era mobil listrik 


Didesak, Penggunaan Dua 
Blok 3G Frekuensi Tersisa 


JAKARTA, KOMPAS — Ope- 
rator telekomunikasi mendesak 


pemerintah membuka akses 
penggunaan dua blok 3G di fre- 


2, 


kue ihertz, Alasannya, 
operator tak mampu lagi me- 
menuhi kebutuhan pelanggan. 

Hal itu mengemuka dalam dis- 
Babak Pamungkas Freku- 
ensi 3G" oleh Lembaga Pengem- 
bangan dan Pemberdayaan Ma- 
syarakat Informasi, Rabu (12/9), 
di Jakarta. 

Sebagai pembicara Head of Re- 
gulatory Development and Com- 
pliance Division PT Telkomsel 
Pandina, Senior GM 


kusi 


Daniswar 
Corporate Legal PT XT, Axiata 


Tbk Sutrisman, dan GM Regu- 
latory PT Indosat Tbk Ri 

Sebelumn i 
an, pembukaan d 

blok 1 dan 12, di 
“kontes kecan- 
tikan” (beauty contest). Kemen- 
terian Komunikasi dan Informa- 
tika merevisi Peraturan Menteri 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Penataan Pita Frekuensi Radio 
21 GHz untuk Penyelenggaraan 
Jaringan — Bergerak — Seluler 
IMT-2000, yang antara lain me- 
nyatakan, operator hanya berhak 
memiliki dua kanal. 

Awal Agustus dilaksanakan uji 
publik terhadap Rancangan Per- 
aturan Menteri tentang Prosedur 
Koordinasi antara Penyelenggara 
cm Pers 
tem 1900 dan Pe: 
em Universal Mobile 
communication System. 
ami dan regulator ingin ce- 
Menteri mengarahkan agar 


terakhi 
melalui seleksi 


Tele- 


seleksi ada tahapannya," kata Ri- 
dwan Efendi, anggota Komite Ba- 
dan Regulasi Telekomunikasi In- 
donesi: 

Frekuensi 3G berjumlah 12 
blok dengan kapasitas total 60 
Lima operator tele- 
mengisi masing-ma- 
«, yakni Hutchison 
i (dan 0), Axis 
Telecom Indonesia (& dan 3), 
Telkomsel @ dan 5), Indosat (7 
dan 8), serta XL Axiata (9 dan 
10). 


mar 


rus dica apa yang punya pe- 
langgan paling banyak, yang ke- 
butuhan layanannya besar," 


Daniswara, 

Telkomsel memiliki pelanggan 
data 49 juta nomor dari NO juta 
pengguna. Lalu lintas pengguna 
data telah sehingga me- 
mengaruhi kecepatan pelanggan 
mengakses internet: 

XL juga tertarik memakai ka- 
nal 3G yang tersisa. Menurut 
Sutri , pola telekomunik 
Indonesia berubah dari suara 
menjadi data/internet. "Peman- 
faatan frekuensi kami sudah pa- 
dat,” ujarnya, 

Adapun PT Indosat Tbk tak 
tertarik memperebutkan. k 
ikhir Agustus 2012, mi 
memperoleh izin menggunakan 
frekuensi 900 MFIz sebagai la- 
yanan internel 

Peneliti dari Indonesia ICT In- 
stitute, Heri Sutadi menyatak 
RPP mengamanatkan penataan 
kepemilikan blok. Pemilik blok 
an ditata berdampingan, Mi- 
i blok membawa konseku- 
ensi biaya bagi operator. (ICH) 


Rumah S$ 


JAKARTA, — KOMPAS 
Rumah singgah meringankan be- 
ban penderita kanker anak yang 
i pengobatan dan ke- 
a. Pengobatan kanker 
memalukan “Walt panjang 
dan  berki kontrol ke 
rumah it, Padahal, tidak se- 
mua penderita berdomisili dekat 
dengan fasilitas kesehatan. 
"Dengan adanya ru sing- 
, pasien dan pendampinsnya. 


rumah 

aperban dari dae- 
asal dapat ditekan karena 
tidak perlu bolak-balik pulang,” 
kata pendiri sekaligus Ketua Ya- 
ih Anak Kanker In- 
sia Ira Soelisto pada peres- 
mian tempat baru Rumah Kita, 
Rabu (2/9), di Jakarta. 

Rumah Kita merupakan tem- 
pat tinggal sementara pasien 
kanker anak dan pendampingnya 
selama berobat. Mereka han 
membayar Rp 5000 per hari, 
menjaga kebersihan, dan mandiri 
selama tinggal di sana. Berdiri 
tahun 2006, Rumah Kita me- 
nempati rumah sewaan. Berkat 
pengumpulan dana masyarak: 
dan bantuan sejumlah perusa- 
haan, Rumah Kita kini memiliki 
bangunan sendiri dengan daya 
tampung 28 orang. 

Ira mengatakan, bagi kelu: 
htera tersedia Jaminan 
arakat untuk 
berobat tanpa biaya. Namun, me- 
reka masih terkendala akomo- 
dasi dan transportasi. 

Bagi pasien kanker anak, 
rumah singgah ini sekaligus men- 
jadi tempat belajar agar mereka 
tidak putus sekolah selama peng- 


rga 


prasej 


Singgah Bisa 
Mengurangi Beban 


'asien 


obatan. "Disediakan tutor untuk 
membantu mereka belajar,” ujar- 
nya, Para orangtua yang menung- 
gui anaknya juga dapat saling 
berbagi informasi dan mengu- 
atkan, 
sien dan pendamping meng- 
gunakan rumah singgah selama 
tiga bulan hingga dua tahun. Me- 
reka berasal dari luar Jakarta. 
Dalam acara itu, Iskandar 
Wahidiyat, Guru Besar Emeritus 
1 Kesehatan Anak FKUIT/ 
RSUPN Cipto. Mangunkusumo, 
mengatakan, 50 persen 
kanker pada anak adalah leuke- 
mia (kanker darah). 
Keterbatasan fasilitas di 
rumah sakit dan kendala biaya 
kerap membuat pasien kanker 
anak tidak bisa terlalu lama men- 
ani rawat inap di rumah sakit 
dan kemudian menjalani rawat 
jalan, "Adanya rumah singgah 
akan mengurangi hambatan ber- 
obat sehingga mereka bersema- 
ngat tinggi dan berpengharapan 
dalam menjalani pengobatan,” 
ujarnya. 
andar mengatakan, sektor 
swasta dapat membantu men- 
dirikan rumah singgah serupa di 
dekat fasilitas kesehatan yang 
jumlahnya di Indonesia masih 
terbatas, 
”Di luar negeri, misalnya, per- 
usahaan makanan cepat saji yang 
konsumennya anak-anak men- 
dirikan rumah singgah bagi pa- 
sien kanker anak sebagai salah 
satu bentuk paryalwan dana 
tanggung jawab sosial” ujar Ira 
yang pernah mera: 1 manfaat 
rumah singgah saat anaknya 
menjalani pengobatan kanker di 
luar negeri. INE) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ANNIVERSARY 


APRESIASI 


SENAYAN CITY 13-16 SEPTEMBER 2012 


Datang dan rayakan berbagai inovasi Sharp selama satu abad 
melayani Anda. Dapatkan harga spesial, hiburan berkelas, dan 


10,0 


MUDIK 


Nikmati pagelaran musik 
artis-artis terkenal selama 
100 menit setiap harinya! 


“ Syarat dan Ketentuan berlaku. 


Keterangan lebih lanjut hubungi Sharp Customer 


Care Center: 0-800-1-225588 


ratusan hadiah langsung setiap hari! 


ANNIVERSARY SHARE 
MEETS YOU 


hadiah 


Dapatkan hadiah langsung 
serba 100 setiap hari dan 
ikuti banyak games seru!" 


ratid 


Servis 10096 gratis untuk 
semua produk Sharp 
selama acara berlangsung!" 


Nikmati suas 
Share, dapatkan be 
temukan momen Anda di sana!" 


Sharp Apresiasi Seratus also supported by partners: 


em SBCA — — 


14 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


Bedah Neurovaskular 
Makin Berkembang 


MANADO, KOMPAS Tek- 
nologi untuk mendiagnosis dan 
mengatasi penyakit akibat gang- 
guan pembuluh darah yang ter- 
kait otak (meurovaskul: ki 
berkembang. — Kemi 
membuat penderita 
berobat ke luar negeri. 

Ketua Kolegium Bedah $ 
Indonesia RM Padmosantjojo 
dalam Simposium Neurovascular 
Update di Manado, Rabu (12/9), 
mengatakan, meski bedah s: 
dilakukan di Indonesia sejak ta- 
hun 1948, hingga 1980-an operasi 
yang dilakukan masih sederhana, 
seperti evakuasi — hematoma 
(pengangkatan gumpalan darah 
di luar pembuluh darah). 

Penyebabnya, jumlah dokter 
bedah saraf dan ahli pendukung 
lain, seperti dokter anestesi, ter- 
batas. Alat diagnostik dan labo- 
ratorium pendukung kurang me- 
madai, Selain itu, sistem pen- 
danaan untuk operasi yang ma- 
hal juga tidak mendukung. 


Saraf 


"Kini ada 220 ahli bedah saraf 


di Indonesia, hampir 40 kali lebih 
banyak dibandingkan dengan 
akhir 1970-an,” katanya, 
Penemuan teknik endovasku- 
lar, kata Padmosantjojo, mem- 
buat operasi makin ringan, tak 
perlu pembedahan tempurung 
kepala. Ini membuat wak: 
watan lebih pendek, pe 
lebih cepat dan tepat 
nosis (prediksi akhir) penyakit 
lebih mudah ditegakkan. 
Bahkan, teknologi 
gamma knife, misalnya di Rumah 
Sakit Siloam, Karawaci, Tange- 


rang, Menurut dokter spesialis 
bedah af Rumah Sakit MR- 
CCC Siloam, Made AM Inggas, 


teknik ini tanpa pembedahan ter- 
buka, tetapi menggunakan sinar 
radiasi. Meski demikian, teknik 
ini mampu membasmi tumor, 
Pasien yang akan menjalani 
terapi hanya perlu satu hari di 
rumah sakit dan tak perlu meng- 
inap di ruang perawatan intensif 


CU). 
Belum ideal 


Meski 
bedah 


perbandingan dokter 
f dan jumlah pendu- 


54Mu 


duk hampir mencapai 1 dokter 
banding 1 juta penduduk, rasio 
itu jauh dari cukup. Eka J Wah- 
joepramono, Kepala Bagian Be- 
dah Saraf RS Siloam Karawaci 
yang juga Dekan Fakultas Ke- 
dokteran Universitas Pelita Ha- 
rapan, mengatakan, rasio ideal 
jumlah dokter bedah saraf de- 
ngan jumlah penduduk adalah 
1:200.000. 

Ahli bedah saraf yang ada ma- 
sih terkonsentrasi di kota be 
Penyebabnya, kebutuhan dan ke- 
beradaan tim pendukung serta 
peralatan canggih yang diguna- 
kan untuk diagnostik dan operasi 
hanya ada di kota besar, Tanpa 
kelengkapan itu, sulit bagi dokter 
bedah saraf bekerja. 

Jumlah k: ng ditangani 
dokter bedah saraf di Indonesia 
sangat besar. Hal ini karena pu- 
sat-pusat kesehatan yang me- 
nangani bedah neurovaskular 
masih terbatas. 


Rasio ideal jumlah 
dokter bedah saraf 
dengan jumlah 
penduduk adalah 
1:200.000. 


Eka mencontohkan, selama 16 
tahun, ia dan timnya sudah me- 
lakukan 1.500 pembedahan neu- 
"Universitas Oxford, 


saja selama 40 tahun 
baru menangani kurang dari 
1000 pembedahan otak,” tutur- 
nya 


Kondisi ini menunjukkan, 
dokter dan rumah sakit di In- 
donesia mampu menangani be- 
dah neurovaskular, Pasien tak 
perlu pergi ke Singapura, Aus- 
tralia, atau Jepang untuk operasi 
otak, P ng dikeluarkan pa- 
sien bisa jauh lebih kecil jika 
dibandingkan di luar neger 
ngan kualitas yang tidak kalah. 
(MZW) 


KONSERV I 


Cenderawasih 


Sejumlah pohon besar tampak rebah terpangkas 

di tengah perjalanan menuju area pohon “bermain” 
cenderawasih dari mes Saireri Paradise Foundation 
di Sawendui, Distrik Raimbawi, Kepulauan Yapen, 
Papua. Setiba di bawah pohon bermain, terbayang 
barangkali pohon besar yang rebah tadi adalah 
pohon bermain pula bagi cenderawasih-cenderawasih 


itu, 


Oleh NAWA TUNGGAL 


i kawasan ini ada sekitar 
4000 meter kubik kayu 
ng ditebang pada pem- 
balakan liar sekitar tahun 


tion (SPF) Yorrys Rawey: 
Jumat (3/8), di Sawendui. Ka 
yu-kayu itu belum sempat di- 
keluarkan dari hutan, keburu 
terkena penertiban, 

Berdasarkan data Balai Kon- 
servasi Sumber Daya Alam Papua, 
jenis pohon yang dijadikan tem- 
pat bermain cenderawasih di Pa- 
pua antara lain kayu besi (Instia 
a (Palaguim amboinen 
s15), beringin (Ficus sp), dan jam- 
bu hutan (Fugenia sp). 

Pagi itu, relawan ahli keane- 
karagaman satwa burung lulus- 
an Institut Pertanian Bogor ta- 
hun 2011, Hery Jamaksari, me- 
nyertai. Di pohon bermain se- 
tinggi 50 meter itu ada tujuh 
cenderawasih yang menge- 
pak-ngepak ap, 

Tingkah cenderawasih ber- 
ekor kuning (Paradisaea minor) 
itu, menurut Hery, adalah upaya 
para ct asih jantan untuk 
menarik perhatian cenderawa- 
aat itu ada tujuh 
an dan satu 


yang berwarna kuning cerah itu 


(IBANK BRI 


Proudly present 


harta 
slim World BIZ 


TM 


Ea 


indah, Ta mengatakan, itu ba- 
gian dari percumbuan cender: 
wasih di pagi hari, Setelah itu, 
burung-burung tersebut menje- 
lajah hutan mencari makan, 


Burung surga 


Yorrys mengatakan, keindah- 
an fisik dan perilaku cendera- 
wasih membuat mereka disebut 
burung surga (bird of paradise). 
Burung cenderawasih jantan je- 
nis Paradisaea minor memiliki 
bulu leher berwarna hijau tua 
dam bulu bad: 


h dengan ujung putih. 


ning cer: 
Burung cenderawasih betina 
berukuran lebih kecil daripada 


burung jantan. Bulu kepala 
berwarna coklat tua, bulu dada 
berwarna putih, dan tidak pu- 
nya bulu hiasan lain seperti p: 
da ekor cenderawasih jantan. 

Yorrys menuturkan, masyara- 
kat setempat meyakini, cende- 
ih adalah burung surga. 
Selama ini belum pernah dijum- 
pai telur dan sarangnya. 

Hal yang penting bagi Yorrys 
dan mz 
ini adalah melindungi area itu 
dari kepungan perusahaan yang 
membabat habis kayu hutan di 
sekitarnya untuk kebutuhan in- 
dustri. Setahun terakhir, ia 
mendirikan SPF untuk menge- 
lola kawasan itu. "Kami meng- 
ajukan permohonan kepada Ke- 
menterian Kehutanan agar area 
seluas 20.000 hektar ini dijadi- 
kan area konservasi. Hal ini juga 
bisa menunjang ekowisata,” ka- 
tanya, 


1D 


Business G LavesTmenf. Lp he 
“CONFERENCE & EXHIBITION 


PAMLI OS (@ Mes 
CAsi pi 
. BI cIMENIAGA - sinarmas cAPiTALIN 


P 
KEMANN prem Sp YA « 


YSSOY Yono 


D Suar Matur Pertasa mandin r— 


Ka Y guns Ya. e XSBNI 


Bank @ BTN 


Ia 


MAHAKA 


tvGne 


aasi 


“Bisnis Indonesia 


”Menari” di Sawendui 


POHON ”BERMAIN” CENDERAWASIH DARI JENIS KAYU BESI (”INSTIA BIJUGA”) 


wendui berada di pantai 
Pulau Yapen. Area 
diusulkan untuk hutan kor 
Sungai Kasuai 
upa rumah pang- 
gung yang mampu menampung 
lebih dari 100 orang itu diba- 
ngun di dekat muara sungai. 


Penyelamatan penyu 


Konservasi Sawendui akan 
menyelamatkan satwa langka 
lain, seperti penyu. Di barat mu- 
ara Sungai Kasuari yang ber- 
jarak sekitar 5 kilometer ti 
Musa Rumpe 
berusaha menye 
lur-telur penyu. 


KOMBAS/NAWA TUNGGAL 


itu untuk menghindarkan telur 
penyu dari pemangsa, seperti bi- 
awak, babi hutan, dan anjing. 
memperlihat! 
ak penyu) yang baru 
menetas. Ada dua jenis penyu, 
yaitu penyu lekang (Lepidochelys 
olivacea) dan penyu belimbing 
(Dermochelys coriacea). 

Musa lahir dan besar di 


Korombobi, Yapen bagian timur, 
Serui dan 


Ia sempat sekolah di 
bekerja di perusahaan kel: 
wit di Jayapura. Tahun 20083, ia 
kembali ke Korombobi, Seming- 
gu di kampung halaman, Musa 
bersama istri dan enam anakny: 
menetap di Inggrisau sampai se- 
karang. 

Ada ribuan telur penyu yang 
atkan Musa tiap tahun. 
Tukik-tukik hasil penetasan se- 


Jakarta Chamber of 
Commerce and Industry 


SAMUDRA PASIFIK v 


P Supiori 2 
: «. PBiak ok 


MANOKWARI 
3 
Biak 2 IP Yapen 
S Serui” 4 


TT. 


» TELUK PAPUA, 
Nan 150 km 
| WASIH 
Nabire 
. 


KOMPAS/ARDAIN RAMBEY 
Burung cenderawasih jantan 
memerlukan pohon tinggi tempat 
“menari” memamerkan keindahan 
bulunya untuk memikat cenderawasih 
betina, Pohon yang dipilih biasanya 
dari jenis kayu besi (Instia bijuga). 


lalu ia pastikan selamat menuju 
habitat di laut. 

Penyu memiliki kebiasaan 
kembali ke lokasi dilahirkan. 
Menurut Musa, tukik yang di- 
lepas ke laut setidaknya tujuh 
kali menyembul ke permukaan 
untuk menatap pantai yang 
akan ditinggalkan. Ini perilaku 
penyu merekam daerah yang 
akan dituju jika kelak bertelur 
di pantai. 

Cenderawasih di Sawendui 
dan penyu di Inggrisau menjadi 
simbol sisa kekayaan alam P: 
pua. Kelangsungannya b: 
tung pada kebijakan pemerintah 
untuk mempertahankan keasli- 
an hutan alam sebagai rumah 
bagi cenderawasih dan tidak 
langsung sebagai pelindung pan- 
tai tempat penyu bertelur. 


OIC International 
Business Centre 


13 - 16 SEPTEMBER 2012 
JAKARTA CONVENTION CENTER 


SME SM repusuka TEVIeW RoL &: 


Mix aliftv detikcc 


DO akvd 


ISKANDAR 


Panorama 


www.muslimworldbiz.com turtner information: PANORAMA: 46221 2556 5091 /5092 | KADIN: 6221 3808091 / 3844565 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


Hutan Arjuno Membara 


Hutan di Lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, Juga Terbakar 


PASURUAN, KOMPAS — Hutan seluas 50 hektar 
di lereng sebelah utara Gunung Arjuno, tepatnya di 
Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten 
Pasuruan, Jawa Timur, sejak Senin lalu terbakar. 
Hingga Rabu (12/9), api belum bisa dipadamkan. 


Kebakaran hutan tampak per- 
tama kali hari Senin sekitar pukul 
1900. Lokasi kebakaran di Gu- 
nung Ringgit, lereng utara Gu- 
nung Arjuno, yang masuk dalam 
wewenang Taman Hutan Raya 
(Tahura) R Soerjo, Jawa Timur. 

”Api hingga Rabu belum padam 
dan terus meluas. Api bisa me- 
rembet ke wilayah Malang dan 
Mojokerto,” kata Dardiri, warga 
Desa Dayurejo, yang juga Sekre- 
taris Kelompok Tani Tahura R 
Soerjo. 

Kepala Seksi Tahura R Soerjo 
Wilayah Malang-Pasuruan Gatot 
Sundoro menuturkan, luasan hu- 
tan yang terbakar hingga Rabu 
petang mencapai sekitar 50 hek- 
tar, Tanaman yang terbakar ada- 
lah alang-alang dan cemara gu- 
nung, "Karena anginnya kencang 


dan medan sulit, bisa jadi luasan 
terbakar bertambah,” ujarnya. 

Gatot menduga, api yang 
membakar lereng Gunung Arju- 
no berasal dari pemburu bina- 
tang. "Mereka membakar lahan 
agar hewan, seperti kijang, babi 
hutan, dan kera, turun. Saat bina- 
tang itu turun, mereka tinggal 
menangkapnya,” katanya. 

Area hutan yang terbakar seki- 
tar 10 kilometer dari permukim- 
an warga, Namun, kata Gatot, jika 
tak segera diatasi, kebakaran itu 
bisa berdampak pada warga se- 
kitar pula. "Kami kurang du- 
kungan dari pemerintah daerah 
atau instansi lain untuk mema- 
damkan api. Ini membuat gerak 
kami memadamkan api pun su- 
lit,” ujar Gatot, 

Di Jawa Timur, pada musim 


Sidoarjo & 


A 


GUNUNG dgkm 
ARJUNO // 


pAwa LE 


kemarau ini kebakaran hutan, 
antara lain, terjadi di Gunung 
Argopuro (Probolinggo) dan Gu- 
nung Bromo (Malang). 

Menurut Kepala Seksi Obser- 
vasi dan Informasi Stasiun Kli- 
matologi Badan Meteorologi, Kli- 
matologi, dan Geofisika Karang- 
ploso, Jawa Timur, Rahmatullah 
Aji, musim kemarau akan ber- 
akhir pada akhir September atau 


Malang, 


Di 


awal Oktober. 


Api di Gunung Lawu 


Dari Jawa Tengah, kebakaran 
hutan terjadi di lereng Gunung 
Lawu di wilayah Desa Blumbang, 
Kecamatan Tawangmangu, Ka- 
bupaten Karanganyar, Rabu, Ke- 
bakaran mulai diketahui pukul 
14-00 saat asap membubung. 

"Setelah dicek petugas Asisten 
Perhutani Lawu Utara, diketahui 
terjadi kebakaran. Kami belum 
tahu luasan yang terbakar,” kata 
Camat Tawangmangu Yopi Eko 
Jati Wibowo, Rabu. 

Sedikitnya 20 hektar area hu- 
tan di puncak Gunung Sumbing 
juga hangus terbakar. Api muncul 
sejak Senin malam dan baru Ra- 
bu siang bisa dipadamkan. 

Wakil Administrator Perum 
Perhutani Kesatuan Pemangku- 
an Hutan Kedu Utara, Jawa Te- 
ngah, Sukmono Edwi, mengata- 
kan, area yang terbakar di Sum- 
bing itu masuk wilayah petak 2A, 
Resor Pemangku Hutan Mangli, 
Bagian Kesatuan Pemangkuan 
Hutan Magelang. (DIA/EKI/EGD 


DKI Menyodok ke Puncak K. lasemen 


(Sambungan dari halaman 1) 


renang itu pula kemarin sejum- 
lah perenang mempertajam re- 
kor PON. 

Triadi Fauzi dan Ricky Angga- 
wijaya memulai pesta Jabar pada 
nomor 400 meter gaya bebas 
putra, Mereka merebut emas dan 
perak. Yessy V Yosaputra me- 
rebut emas kedua bagi Jabar pa- 
da nomor 100 meter gaya pung- 
gung putri. Gemuruh suporter 
Jabar mengeras ketika dua atlet 
mereka, Ressa Kania Dewi dan 
Monaliza, menyabet emas dan 
perak pada 100 meter gaya kupu- 
kupu putri. "Perang saudara” an- 
tara Ressa dan Monaliza terjadi 
sejak awal start. 

”Perang sauda antarpere- 
nang Jabar terjadi kembali pada 
100 meter gaya kupu-kupu putra. 
Glenn Victor dan Triadi Fauzi 
bersaing di nomor ini sejak 50 
meter pertama. Akhirnya, Glenn- 
lah yang merebut emas dengan 
waktu 53,74 detik. Catatan itu 
memecahkan rekor PON yang 
dicetak Andy Wibowo pada 2008 
dengan selisih waktu 21 detik. 
'Triadi mendapat perak. 

Raina Saumi membuat tim Ja- 
bar tidak tertahankan setelah 
merebut emas di nomor 800 me- 
ter gaya bebas putri. Dengan 
waktu 9 menit 1,98 detik, Raina 
juga memecahkan rekor PON 
atas nama Ressa Kania Dewi 
(Kaltim 2008) dengan sih 
14,55 detik. 

Tim estafet 4 x 100 meter 
putra Jabar juga memuaskan pa- 
ra pendukung dengan merebut 
emas dengan waktu 3 menit 
30,82 detik dan menggusur rekor 
PON atas nama tim DKI yang 
dibuat pada 1996. 

Tuan rumah Riau terselamat- 
kan oleh ketangguhan I Gede 
Siman Sudartawa. Sang olimpian 
merebut emas pada nomor 100 
meter gaya punggung putra de- 
ngan waktu 56,17 detik. Catatan 
waktu Siman memecahkan rekor 
PON yang dicetak Glenn Victor 
pada PON 2008 dengan selisih 


KOMPAS/HENU SRI KUMORO 


Dinding arena menembak nomor 25 meter Pekan Olahraga Nasional XVIH di Rumbai, Pekanbaru, 
Riau, jebol, Rabu (12/9). Untuk sementara, arena di nomor ini tidak difungsikan, hingga dilakukan 


perbaikan. 


3,38 detik. 
Tembok berlubang 

Sehari menjelang pertanding- 
an, kemarin, arena menembak di 
Rumbai mengalami sedikit ke- 
rusakan, tetapi berpotensi mem- 
bahayakan keselamatan. Tembok 
bagian belakang sasaran tembak 
di arena 25 meter berlubang ter- 
kenapeluru. Akibatnya, latihan di 
arena itu dihentikan karena are- 
na tidak memenuhi standar ke- 
amanan, 

Arena tembak 25 meter di- 
lengkapi 20 lintasan dan keru- 
sakan terjadi di lintasan A5. Di 
bagian belakang sasaran tembak 
terdapat karung pasir yang sudah 
jebol diterjang peluru. Setelah 
menembus karung pasir, peluru 
melubangi tembok di belakang- 
nya. Diameter lubang pada tem- 
bok sekitar 5 sentimeter. 

Delegasi teknik cabang me- 
nembak, Sita Razni, mengatakan, 


ia baru tahu, tembok di belakang 
an dibangun dengan satu 

batako. "Seharusnya ada 
Is sehingga aman. Semua 
tembok di arena ini hanya satu 
lapis," katanya. 

Di belakang tembok yang ber- 
lubang itu terdapat bilik-bilik 
kosong yang digunakan para pe- 
kerja. Kemarin tidak banyak 
orang yang lewat di belakang 
tembok yang rusak itu. Delegasi 
teknik akan memasang pelat baja 
berketebalan 12 milimeter yang 
juga akan dipasang di belakang 
tembok arena 50 meter, 

Dari arena dayung di Kuantan 
Singingi, 15 dari 33 tiang bendera 
kontingen di Danau Kebun Nopi 
ambruk diterpa angin pada Senin 
malam, Hari Rabu kerusakan te- 
lah diperbaiki dan bendera kon- 
tingen berkibar lagi. 

Saat diterpa angin pada Senin 
sore, separuh lebih dari 33 tiang 
yang mengibarkan bendera kon- 


tingen melengkung. 


Dana Kuantan Singingi 


Adapun Ketua Harian Panitia 
Besar PON Riau 2012 Syamsu- 
mengakui, pihaknya belum 
menyetor dana akomodasi atlet 
untuk keperluan subpanitia Ka- 
bupaten Kuantan Singingi. Dana 
yang diklaim Kuantan Singingi 
sebesar Rp 11,3 miliar itu tidak 
serta-merta dapat dicairkan. 

"Dana yang akan diambil un- 
tuk akomodasi atlet itu berasal 
dari APBN. Ada prosedur yang 
mesti dijalankan dan membu- 
tuhkan waktu agar dapat dicair- 
kan. Uangnya sudah ada, tetapi 
prosedur wajib dijalankan. Kami 
berharap Sub-PB PON Kuantan 
Singingi dapat terlebih dahulu 
menalangi sebelum dana itu da- 
pat dicairkan PB PON,” kata 
Syamsurizal, Selasa malam. 

(MKN/WAD/ECA/ 
DEN/OKI/SAH) 


Mendung Menggantung di Perkebunan 


(Sambungan dari halaman 1) 


Jambi mencapai 251.000 orang. 
Begitu banyak orang yang 
menggantungkan hidup pada 
usaha perkebunan ini sekaligus 
rentan oleh dampak pertum- 
buhan ekonomi dunia. 
Menurut Hatta, petani masih 
punya pilihan untuk mendong- 
krak harga karet, misalnya de- 
ngan meningkatkan kualitas ge- 
tah kering. Semakin baik kadar 
kering karet, pabrik mau mem- 
bayar dengan harga lebih tinggi 
daripada harga pasaran. 
Pengurus Kelompok Tani Ka- 
ret Budi Utomo, Kliwon, me- 
ngatakan, ketika harga karet tu- 
run, kecenderungan yang terjadi 
adalah petani mencampur am- 
pas atau kotoran ke dalam ge- 
tah. Harapannya, bobot getah 
akan bertambah. Praktik ini 


nyatanya malah membuat harga 
karet di pasaran makin anjlok. 
“Tauke (pedagang) hanya meng- 
hargai Rp 6.000 per kg getah 
karet yang kotor seperti ini. Ke- 
rugian akhirnya ditanggung sen- 
diri oleh petani,” ujarnya. 

Menurut Kliwon, selain prak- 
tik tidak jujur dalam budidaya 
karet, masih banyak petani be- 
lum terbuka untuk menanam 
karet lebih serius. Akibatnya, 
produksi getah lebih rendah. Se- 
bagaimana diketahui, produksi 
karet di Indonesia hanya rata- 
rata 1 ton per hektar per tahun. 
Angka ini jauh di bawah Ma- 
laysia yang bisa menghasilkan 
getah 2-3 ton per hektar per 
tahun. 

Krisis ekonomi global juga 
berdampak pada penurunan 
harga kelapa sawit. Petani ke- 
limpungan. Kebun kelapa sawit 


yang selama ini menjadi san- 
daran seolah segera tumbang. 

Sofyan (39) dan H Simanjun- 
tak (42) duduk bersandar di ba- 
tang kelapa sawit di Desa Paku, 
Kecamatan Galang, Kabupaten 
Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Tumpukan tandan buah se- 
gar (TBS) kelapa sawit menum- 
puk di depan mereka. "Kami 
menunggu mobil pengangkut 
'TBS. Sudah satu jam setengah 
kami tunggu, tetapi tak datang 
juga,” kata Sofyan. 

Sofyan kesal lantaran mobil 
pengangkut TBS tak kunjung 
datang. Padahal, biasanya, mobil 
pengangkut itu selalu siap me- 
nunggu bahkan ketika kelapa 
sawit sedang dipanen. Menurut 
dia, harga kelapa sawit menurun 
sehingga tengkulak, termasuk 
pengangkut TBS, pun enggan 
mengurusnya. 


Harga kelapa sawit terus tu- 
run. Pekan lalu, harga TBS ke- 
lapa sawit masih bertengger di 
angka Rp 1100 per kg. Sekarang 
harga TBS berkisar Rp 600-Rp 
750 per kg. 

Sofyan mengakui, hasil panen 
tak sebanding dengan tenaga 
yang harus dikeluarkan. Dengan 
harga TBS Rp 750 per kg, ia 
hanya mendapat uang sekitar 
Rp 750.000 per ton. Uang itu 
masih harus dikurangi Rp 
200.000 untuk membayar tiga 
pekerja, Sisanya dibagi dua de- 
ngan H Simanjuntak. 

Dengan uang itu, Sofyan ha- 
rus mampu menghidupi istri 
dan anak semata wayangnya, 
”Rata-rata sebulan kami butuh 
uang Rp 1,5 juta. Sekarang ma- 
sih bisa utang. Kalau harga terus 
menurun sampai bulan depan, 
bangkrutlah,” ujarnya. 


KoLoM 
Blunder Transfer di Anfield 


Oleh ANTON SANJOYO 


pada 31 Agustus, tetapi sampai sekarang Bren- 

dan Rodgers tak pernah berhenti menyesali- 
nya. Pelatih Liverpool itu mengaku tak bisa tidur 
setelah melepaskan ujung tombak Andy Carroll ke 
West Ham United. Pasalnya, setelah Carroll dipin- 
jamkan ke West Ham, pemilik "The Reds”, Fenway 
Sports Group, ternyata tak punya niat mengganti- 
nya dengan striker lain. Walhasil, mengarungi 
musim ini, setidaknya sampai Januari ketika jen- 
dela transfer musim dingin dibuka, Rodgers hanya 
punya dua striker, Luis Suarez dan Fabio Borini. 

Tanpa Carroll dan sejumlah pemain pilar cedera, 
Liverpool terjerembap di dasar jurang dalam tiga laga 
perdana di Premiership 2012-2013. Dengan raihan 
satu poin dari tiga laga, Liverpool mengawali musim 
terburuk dalam 50 tahun, Sebelum melepaskan 
Carroll-yang musim lalu dibeli dari Newcastle 
United dengan harga fantastis 35 juta poundster- 
ling—Rodgers sebenarnya mengajukan proposal un- 
tuk mendatangkan Clint Dempsey dan Daniel Stur- 
ridge. Rencana ini punah di tengah jalan. 

Dipercaya menggantikan Kenny  Dalglish, 
Rodgers diboyong ke Anfield dengan tugas utama 
menyelamatkan pamor klub. Kisah suksesnya ber- 
sama Swansea, yang bermodel passing and flowing 
game, diyakini cocok dengan model permainan 
Liverpool. Carroll yang dirasa kurang pas dengan 
model Rodgers tampaknya ingin digantikan dengan 
Dempsey, pemain asal Amerika Serikat yang musim 
lalu mencetak 23 gol bagi Fulham, Namun, Fenway 
ogah merogoh kantong sebesar 6 juta pounds untuk 
striker yang dianggap sudah uzur, 29 tahun. 

Sepanjang Juli-Agustus, Liverpool melepaskan 
13 pemain ke berbagai klub, termasuk Carroll, Dirk 
Kuyt, dan Charlie Adam. Pada periode yang sama, 
klub pemegang lima gelar Liga Champions itu 
hanya mendatangkan lima pemain, di antaranya 
Fabio Borini (AS Roma), Nuri Sahin (Real Madrid), 
dan Joe Allen (Swansea). Tak satu pun dari mereka 
yang sejauh ini memberikan dampak bagus pada 
penampilan Liverpool di Premiership. 

Gagalnya mendapatkan Dempsey dan blunder 
melepaskan Carroll sepertinya melengkapi malape- 
taka finansial Liverpool sejak zaman Dalglish yang 
belanjanya mencapai 100 juta pounds. 

Bandul sejarah memang selalu berulang, juga di 
Anfield dalam blunder kebijakan transfernya. An- 
ara tahun 1998 dan 2010, Liverpool ditangani 
Gerard Houllier dan Rafael Benitez. Klub mengge- 
lontorkan dana ratusan juta pounds untuk membeli 
pemain, Pada periode itu, tak satu gelar 
Premiership pun diraih. Jamie Carragher, pemain 
senior The Reds, dalam otobiografinya, Carra, me- 
nuturkan dengan bahasa jenaka. Salah satu yang 
paling diingatnya adalah kedatangan pemain Se- 
negal, El-Hadji Diouf. "Apakah Anda pernah ingat 
ketika zaman di sekolahan dulu kita memilih 
pemain untuk pertandingan lima lawan lima? Kami 


Ja transfer musim panas sudah ditutup 


melakukannya di Liverpool dan Diouf selalu men- 
jadi pilihan terakhir”, tulis Carragher. 

Ketika Benitez menggantikan Houllier pada 
2004, kenang Carra, sesungguhnya harapan besar 
mencuat. Pelatih asal Spanyol itu berjanji akan 
memberdayakan pemainnya, terutama yang dibeli 
dan digaji sangat mahal alias overpaid. Nyatanya, 
kinerja Benitez tak lebih bagus ketimbang pendahu- 
lunya di Premiership. 

Tahun 2008, Benitez meminang striker Totten- 
ham Hotspur, Robbie Keane, yang kala itu berusia 
28 tahun, dengan nilai kontrak 20 juta pounds. 
Pertimbangan Benitez, Keane striker berkarakter 
dan sejak kecil jadi fans fanatik The Reds. Enam 
bulan kemudian, Benitez memutuskan untuk men- 
jual kembali Keane ke White Hart Lane dengan 
nilai 8 juta pounds. Ini berarti Liverpool tekor 12 
juta pounds. Perusahaan kereta api Virgin Trains 
kemudian memasang iklan besar di koran-koran: 
”Dari Liverpool ke London, pulang pergi lebih cepat 
ketimbang Robbie Keane...” 

Pada periode itu, justru pemain-pemain binaan 
akademi Liverpool yang paling bersinar. Mereka 
adalah Carragher, Steven Gerrard, dan Michael 
Owen. Satu pemain lagi yang berkilat adalah Sami 
Hyypia, bukan binaan akademi, melainkan dibeli 
dengan harga relatif murah, 41 juta pounds. 

Pada Oktober 2009, tahun keenam dan musim 
panas terakhir Benitez menangani Gerrard dan 
kawan-kawan, koran Sunday Times menghitung 
kehancuran yang ditimbulkan, Selama enam tahun 
di Anfield, Benitez belanja pemain senilai 122 juta 
pounds, angka yang jauh di atas penerimaannya 
dari menjual pemain. Pada periode yang sama, 
Manchester United pengeluaran bersihnya hanya 
27 juta pounds, tetapi "Setan Merah” meraih tiga 
gelar Premiership, sementara Liverpool nol. 

Dari 2005 hingga 2009, Benitez bahkan menga- 
lahkan Chelsea dalam pengeluaran di bursa 
transfer, Uniknya, menjelang akhir kekuasaannya di 
Anfield, dia selalu mengeluh, "Sulit untuk bersaing 
dengan klub-klub yang punya uang segudang. 

Reputasi Benitez terselamatkan oleh suksi 
menjuarai Liga Champions lewat salah satu laga 
paling dramatik dalam sejarah melawan AC Milan. 
Setelah menerapkan strategi yang salah dan terting- 
gal 0-3 pada babak pertama, Benitez membalikkan 
keadaan lewat gol Gerrard, Vladimir Smicer, dan 
abi Alonso. Kiper Jerzy Dudek kemudian mem- 
berikan gelar kelima bagi Liverpool di Liga Cham- 
pions lewat aksinya menghadang eksekusi Andriy 
Shevehenko dalam adu tendangan penalti. 

Meski begitu, sukses di Istanbul, Turki, itu 
ternyata tidak membuat manajemen Liverpool le- 
bih cerdas dalam strategi di bursa transfer. Setelah 
dua dekade tak pernah lagi mengangkat piala 
Premiership, musim ini pun sepertinya target The 
Reds hanya menembus posisi Liga Champions. 

” This is the same old story,” ujar Carragher. 


Industri Hilir Telat Digarap 


(Sambungan dari halaman 1) 

ketiga komodi' 
bulan seharusnya bisa membuka 
mata Indonesia bahwa saat ini 


i industri pengolahan bagi 


Dengan berkembangnya in- 


Thailand, dan Vietnam mengga- 
gas pembentukan bursa komo- 
ditas regional. Pembentukan 


tidak bisa lagi mengandalkan pen- 
jualan bahan mentah atau pri- 
mer, 

"Selama ini kita terlena dan 
terlalu asyik menjual bahan men- 
tah karena harganya bagus. Se- 
ki 1 giliran harga anjlok, baru 
sadar kalau barang mentah tidak 
lagi bernilai. Karena itu, bahan 
mentah harus diolah dulu se- 
hingga menghasilkan produk tu- 
runan yang banyak. Semakin ba- 
nyak produk turunan, sasaran 
pasar eksporjuga lebih beragam,” 
ujar Revrisond. 

Markoni Badri menilai, tiga 
komoditas yang saat ini menjadi 
andalan perekonomian Sumatera 
Selatan, yaitu batubara, kelapa 
sawit, dan karet, sangat rentan 
terpengaruh fluktuasi harga du- 
nia. Dalam jangka panjang, eks- 
ploitasi alam yang berlebihan da- 
lam pertambangan, seperti batu- 
bara, juga berisiko menciptakan 
pemiskinan bagi generasi men- 


datang, 
Guna memperkuat harga ko- 
moditas, diperlukan industri 


pengolahan sehingga komoditas 
itu tidak hanya dijual dalam ben- 
tuk primer. Dengan cara ini, ada 
penambahan nilai pada produk, 
yang selama ini lebih banyak di- 
jual dalam bentuk komoditas 
mentah. 

”Ambil contoh kelapa sawit, 
misalnya. Indonesia merupakan 
penghasil kelapa sawit terbesar di 
dunia, tetapi ekspor minyak 
kelapa sawit mentah terbesar 
justru Malaysia,” katanya di Pa- 
lembang. 


Industri hi 


Menurut Markoni, pemerintah 
perlu lebih mendorong pada in- 
vestasi industri hilir (pengolahan) 
dalam negeri. Meskipun peratur- 
an telah membuka peluang, se- 
lama ini masih banyak benturan 
di daerah yang menghambat in- 


dustri pengolahan dalam negeri, 
pasar ketiga komoditas itu dapat 
diarahkan ke dalam negeri. Hal 
ini dinilai penting guna mengu- 
rangi ketergantungan padaimpor 
yang rentan penurunan permin- 
taan, 

Selama ini, penjualan ketiga 
komoditas itu dinilai terlalu 
mengandalkan beberapa negara, 
di antaranya negara-negara di 
Eropa, Asia, dan Amerika. Saat 
permintaan dari negara-negara 
itu melemah, dampaknya akan 
sangat terasa seperti saat ini. 

Menurut Markoni, peluang 
penjualan minyak kelapa sawit 
mentah (CPO) mempunyai po- 
tensi besar karena saat ini industri 
di Indonesia sebenarnya juga ba- 
nyak membutuhkannya. Industri 
yang selama ini mengandalkan 
bahan bakar minyak pun dapat 
diarahkan untuk menggunakan 
batubara. Untuk itu, diperlukan 
pengembangan dan investasi di 
bidang teknologi 

Untuk jangka panjang, Mar- 
koni menekankan pentingnya 
pengelolaan sumber daya alam 
guna mencegah pemiskinan di 
masa mendatang. Pemiskinan 
terjadi saat sumber daya alam 
habis dan lingkungan sudah ru- 
sak sehingga masyarakat tidak 
lagi dapat mengolahnya. Pertam- 
bangan batubara, misalnya, su- 
dah mulai harus dibatasi dan 
diperketat. 

Saat ini telah banyak tambang 
batubara, baik perusahaan swasta 
maupun tambang rakyat, berope- 
rasi di Kabupaten Muara Enim 
dan Lahat. Tambang-tambang itu 
menggusur kebun-kebun karet 
yang selama beberapa generasi 
menjadi tulang punggung eko- 
nomi masyarakat. 


Bursa komoditas regional 
Di tengah kondisi anjloknya 

sejumlah komoditas ekspor, In- 

donesia bersama Jepang, China, 


bursa komoditas regional diper- 
Jukan agar negara-negara di As 
tidak lagi bergantung pada pre 
rensi harga, yang selama ini 
lalu dikaitkan dengan bursa ko- 
moditas di London dan Amerika 
Serikat. 

Pertemuan kelima negara itu 
berlangsung di Tokyo, Jepang, 
Rabu. "Bank Dunia dan Bank 
Pembangunan Asia telah meres- 
pons proposal Indonesia untuk 
dibahas kemungkinan pemben- 
tukan bursa komoditas regional. 
Untuk sementara, baru lima ne- 
gara yang turut serta,” kata Wakil 
Menteri Perdagangan Bayu Kris- 
namurthi, kemarin. 

Ia mengatakan, ada dua isu 
utama yang diangkat Indonesia. 
Pertama, fakta bahwa Asia seka- 
rang semakin jadi pusat gravitasi 
ekonomi global. Banyak pembeli 
dan penjual komoditas skala be- 
sar yang beroperasi di Asia. 

"Seyogianya pasar komoditas 
juga mampu mencerminkan 
kondisi tersebut. Jangan selalu 
bergantung pada bursa di luar 
regional," lanjutnya. 

Kedua, bursa komoditas bisa 
menjadi solusi bagi uktuasi har- 
ga komoditas, 

“Tentu butuh langkah bersama 
karena pasar komoditas di setiap 
negara tidak akan besar, Bursa 
regional juga bis di sumber 
masalah jika dijadikan ajang tem- 
pat permainan spekulan. Namun, 
kami ingin jadi solusi, bukan 
sumber masalah,” ujarnya. 

Bayu menambahkan, pemben- 
tukan bursa regional tidak akan 
mengeliminasi bursa komoditas 
yang sudah ada di setiap negara. 
Bursa regional justru menjadi 
bentuk integrasi pasar komoditas 
regional. 

“Oleh karena itu, diharapkan 
keberadaannya mampu mengu- 
atkan eksistensi pasar komoditas 
yang ada di tiap negara,” katanya. 

(TRE/ENY/MAR) 


KOMPAS": 


Diah Marsidi, Irwan Jullanto, Budiarto Shami 


Sagju, Ferrv Santoso, Elok Dvah Messwati, Jaice Tauris 


Fathon, 


snsul Hadi, BANYUWANGI 


I: Siwi Yunita Cahyaningrum, DENPASAR: 


STAF REDAKSI: Bambany Sukartiono, Taufik Mihardia, & J. Osdar, Chv 
Harianto, Bra Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Sal 
Diredia, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Su 
Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Paftiradjawane, Brigitta Iswora Laksmi, A1 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pati 
Berindra A, Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonlus Torny Trinugroho, Amir Sodikin, Evv Rachmawati, Indira Permanasari 


Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas Oktav 
ahiang, Yovita Arika, Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A, Maryato, Jannes Fudes Wawa, Nasru Alam Azi 
Ratih P Sdarsono, Pepih Nugraha, Arbain Rami 
Lusanto, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nawa Tunga 
Gatot Widakto, Budi Suwarna, Las 


Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAI 


Subarkah, Soel 
, sa Triyatna, A 


yprianus Anto Saptawalyono, Anita Yossthara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, Emllus Caesar Alexey, Ahmad Arif, Neli Triana, Bridita Marla Lukita, yi 
Genthong, C. Wahyu Harya P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Koestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombodo, Heru Sri Kumaro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agung Setyahadi, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mu: 
SEMARANG: Sonya Hellen Sinombor, Winarto Herysansona, TEGAL: SIwi Nurbiajanti, SOLO: Sri Rejeki, YOGYAKARTA: Thomas Pudio Widijanta, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes Sweta Pandu, LAMONGAN: Adi cipto, MOJOKERTO: Abd 

JEMBER: Si Sarong, Kornelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layurk, PALU: Reny 


Pudjiastuti, Pieter P. Gero, Sri Fitrisia Martisasl, M, Suprihadi, 
vianus, Julian Sihombing, Agnes Aristiarini, Agus Hermawi 


IM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Olktora, KUPANG: Fr 


Kurnia, M. Yuniadhi Agung, Har 


wan, Pra! 
Damartono, har Khoiri, M. Zat Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Hetabumi 


yrna Ratna M., Johnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Astone, Mohamad Subhan, Tv Harjot 
Fandri Yuntarti Ibrahirnsyah Rahman, Fr 
Imam Prihadiyako, Adi Prinantyo, Danu Kusi 
Suhartana, Salomo Simanungi 


artano, Elly Ronsita, Atika 
oro, Slitta Dharmasaputra, Dahano Fitriani 
it. CWindoro A T, Rakaryan Sukarjaputra, Edy Has 
si Ivwaty, Marcellus Hernowo, Luki Aulia 
ul Hadi, Herrnas Effendi Prabowo, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Dwi As Setvanin: 
tama Hanin Henata NIK Amurorla Harto DamiLAna Wen Wanna Wana 

Ia Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muhtad, 

AN PROBOLINGGO: Dahlia rawat, MALANG: Docy Wisnu Pribadi, MADIUN: nie 5" Astuti 

B. Jasie Susilo Hardianto, MERAUKE: Erwin Edhi 


Sri Ayu, MAKASSAR: 


, Tri Agung Kristanto, Yuna: 


lalujani, Anton Sanjoyo , R. Adhi Ki 
Gesit Arlyanta, M 
Nf Ichwan, Clara Wresti 
Iwan Setiyawan, Yulia Sapthia 


al Harahap, JAYAPURA: 


ani Aziz, Johanes Waskita Utama, Jimmy 

imaputra, Rusdi Arnral, Agus Mulyadi, Tiahja 

snu Nugraho, Maruli Tobing, Gunawan Setiadi, 
Korano Nicolash LMS, Pascal S. Bin 

Dewi Indriastuti, Orin Basuki, Maria Susy 

ih, Affan Adenensi Riza 


Pa ANBON ANA Pantai MEDAN AU ON Wa An ANA MIT FS BANDA ACEM, Mona Bang in PEKANBARU! Sman AI Oka BATAN Reno ta PADANG Tk Rd JAMI Tema Fa nbanai BANDARLAMAUNG Yana Ma Fon BANJARMAGIN: Dari Wah PALANGKARA YO Maa Rai 


BALIKPAPAN: Lukas Adi Prasety 
GM LITBANG: F. Harlanto Sani 


dukacita 


LANGGANAN: RP 78 006/ BULAN REKENING: BNI 1946 
“@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nomor A/C 012 


PONTIANAK: Agustinus Handa 
 MANAJER DIKLAT: Tony D. Wi 


KANTOR REDAKSI: Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7 
013/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: 
s/d 300 mmk Rp 46.000/mmke belum terr 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1811 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08. 
karta Kota No. 14132806 @ BRI Jakarta Kata Na. 0019.0100011 


tono 


20/30, 530 2200 FAX: 548 6085/ 


00, MINGGU TUTUP 


302143.2 @E-MAIL: kormpasGkompas.com 


548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO. BOX 4612 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
us Pangkopkarntibta No. 102/PC/1969 tanggal 21 Januari 1969 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11, 


Iy Handojo TARIF IKLAN: Reguler tumurnydisplay) BW Rp 105.000/mmk FC Rp 107.000/ mmk, Klasika Batavia: 1 kolam Rp 50.000/mmmnk: mini (rnin 3brs, maks 12hrs) Rp 45:000/baris: dukacita s/ 
PPN 108 pembayaran di muka, Iklan dukecita untuk dirnuat besok dapat diterima sampai pukul 16.00 WIB: 


2002 


PENERBIT: PT Kampas Media Nusantara 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen No. 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215 - 207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN, 


/d 300 mmk Rp 39:000/-mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.501/mrnk, mini (rnin 
BAGIAN IKLAN: Jl, Palmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.3G-1201 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): Jl. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11140 TELEPON (LANGSUNG): 260 1617-18 PABX: 260 1234 DAN 260 1555 PESAWAT 1239 S/D 1239 FAX: 260 1622 
“& ira Posi A 13.444 @ BCA Jalan Gajah Mada No, 122 B-C-D Jakarta Na, 012-393521-9 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO, 012 3601467.9 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http://www.kompas.com 


3 brs, maks 12 brs) Rp 85:000/baris, 
MINGGU 12.00-16.00: JL, GAJAH 
HARGA 


'@ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format disital, dikirim ke alamat opini@kompas.com atau opini@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


SOSOK 


Faizal Zainuddin 


Karateka 
yang Menjadi 
Raja Kata 


Faizal Zainuddin layak dijuluki si 
Raja Kata. Karateka kelahiran 
Sorowako, Sulawesi Selatan, ini 
tengah di puncak prestasi. 
Kemenangan dan perolehan 
medali emas di nomor kata 
perorangan pada Pekan Olahraga 
Nasional 2012 di Pekanbaru, Riau, 
mengukuhkan hal itu. Inilah emas 
ketiganya dalam tiga PON terakhir 
dan menjadi sejarah pencapaian 
prestasi tertinggi cabang karate 


di arena matras diminta kembali 
ke pinggir lapangan. 

Wasit lalu memanggil ke- 
dua pelatih. Sementara riuh 
penonton semakin memba- 
hana na kecew: 
khawatir laga fi atal di 
gelar. Setelah w berdis: 
ebentar dengan pe- 
ih, partai final diputus 
tetap digelar meski GOR Tribuana 
gelap dan semakin panas. 

Faizal yang mendapat giliran pertama 
tampil tetap menjaga konsentrasinya. At 
let yang gemar menyantap mi goreng 
ini tampil penuh per 
mantap memperaga 
rusnya, nyaris 


an 


9 


pada PON. Ia memperagakan Kata Supa: / en 
rinpei dengan tingkat kesulitan 
OLEH GATOT WIDAKDO tinggi. Gerakannya cepat, dina- 


mis, dan menggunakan kekuat- 


restasi il tak hanya pada 
pisa at nasional. Anak kelima ya, Sandy, yang mempera- 


dari pasangan Zainuddin dan  gakan Kata Kanku-sho gagal 
Nurhayati ini juga mencata menandingi Faizal. me 
cemas pada ajang SEA Gam nang dengan keputusan mut: 
berturut-turut, tahun 2007, 2009,dan lak kelima juri. 
201. Pada Asian Games 2010 di Gu- Penonton bersorak mem- 
angzhou, China, iapun menyabetme- beri penghormatan kep: 
dali perunggu. Tahun 2011 ia juga 
mengoleksi gelar bergengsi, juara du 
nia di Turl 

Penampilan Faizal menunjukkan 
karakter kuat. Dia punya karisma saat 
tampil di arena. Meski badannya 
tegap, gerakannya luwes dan berte: 

ia tak pernah kehilangan fo 

tidaknya hal ini terekam saat 
dia tampil pada partai final nomor 
kata perorangan PON Pekanbaru di 
GOR Tribuana, Senin (0/9). 

Menjelang partai final karate no- 
mor kata perorangan putra dan putri 
sore itu, tiba-tiba listrik di GOR Tri 
buana padam. Akibatnya, pendingin 
ruangan dan semua lampu mati. Ff 
izal yang sudah siap tampil dan berdiri 


ik padam 
final. Pelatih F 
Mursalim, mengaku tak 
get dengan kemenangan Fz 


a Suparinpei sudah 

k awal untuk 
ini menj 
ia adalah 
nomor ini,” kata Mursalim. 


Keluarga sederhana 


sperti kebanyakan atlet berpres- 
mua pencapaian ini tak didapat 
dengan mudah. Dibutuhkan perju- 
angan, kerja keras, dan kebulatan te- 
kad untuk menekuni bidang ini sam- 


pai mencapai batas yang ingin dile 
wati. 

Fa 
derhana. Aj 
kutan kota, 
jadi buruh cuci. 
perumnas sederhana di Palopo, Sula: 
wesi Selatan (Sulsel). Setiap menge- 
nang masa lalu, ia selalu mengingat 
perjuangan hidup dan kerja keras 
orangtuanya. 

Namun, 
anak-anak, 
ngerti pt 
mati masa 


seperti — lazimnya 
itu Faizal belum me- 
angan hidup, Ia menik- 
kecil dengan kawan-kawan 


di kompleks itu. Selain bermain mu- 
sik, ia juga suka berenang, takraw, 
sepak bola, dan bulu tangkis, 

Ia pun getol menonton film kung- 
fu. Tokoh kungfu Bruce Lee adalah 
at 


idolanya saat itu. Faizal bercerita, 
suatu 'ketika ia menangis karena tak 
lagi disewakan video kungfu oleh 
para saudaranya, Sejak itu, setiap 
empat hari mereka memesan video 
di Toko Merry Palopo. "Kami biasa 
memesan empat video kungfu se- 
kaligus/ 

Rupanya film kungfu memeng: 
ruhi sampai ia memasuki usia 
Ia pindah ke Palopo dan 
menjadi siswa SMPN 8 Palopo, Ke 
betulan di sekolah ini dibuka eks- 

trakurikuler bela diri ». Dia 

ha menyalurkan 
ada kungfu le 


kegem 
wat k 
Ia Jalu 
perguruan Gojukai. Sejak itu 


mendaftar pada 

ia terus mendalami ka 

pai mengikuti serang 
juaraan tingkat pelajar. 

senangnya dengan olahraga ini, 

an di sekolah saya sampai 

a 


pelajarz 
tertinggal. Untung orangtua say: 


“Saking 


mau mengerti, Mereka percaya de- 
lakukan. 
terlupakan yang 


ngan apa yang s 
Ada momen ta 

menjadi motivasi 
nya yang ber 
kritis karena komplikas 
penyakit. Saat Faizal menjenguk, 
ayahnya tersenyum, 

”Ayah saya berbisik, 'bagaima- 
na, sudah bertemu bupati 
hanya membalas dengan 

mat: 


nyum 


yang membanggakan orangtua, 
Alhamdulillah, sebagian tekad 
itu terpenuhi. Tak cuma bupati 
yang mengucapkan selamat, 
Presiden pun pernah mer 
lami 1 sayi 
B bisa Iagi 
ayah saya,” ujarnya. 


tak 
kepada 


Innovation for Tomorrow 


ES DAIHATSU 


Exp perience the AG 


FAN 


file Picture 


Apapun yang Anda pikirkan tentang kesempurnaan berkendara, 
semua ada pada All New Daihatsu Sirion 


Iingatad icio win Sktct Fian Secing Amaganert — OpttoniMaar Comhatan 
MPA Par USB Frcsen 
#wusenaruanya Dati Kamal 
DAIHATSU ACCESS 
W? Agen Perngang Mera sman aa Intoasaon -— 
Dari PT ASTRA DAMATSU MOTOR Kj dnhtmasa 1G meram0 5001090 NP maa TAS TRA interratenai 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


lenc 


5-63 Comments 


Tulang punggung 

Faizal pun menjadi tulang pung- 
gung keluarga. Ia membantu mencu- 
kupi kebutuhan keluarga besarny 
membantu membiayai sekolah kakak 
dan adiknya. Penghasilannya dari ka- 
rate cukup menolong, bahkan bisa 
menyelamatkan rumah yang hendak 
disita bank karena terlambat mem- 
bayar cicilan. 

"Kalau mengingat hal itu, saya ha- 
nya bisa bersyukur karena sudah 
menjadi atlet dan punya penghasilan 
cukup,” kata Faizal yang dua kali 
memberangkatkan ibunya ke Tana 
Suci beribadah haji. 

Pria yang hobi menyanyi dan ber- 
main musik ini baru tercatat sebagai 
atlet pelatnas tahun 2003. Ia dipanggil 
seleksi pemain untuk SEA Games di 
Vietnam. Ia punya kesempatan untuk 
masuk, tetapi faktanya ia tak terpilih, 

a patah arang bukan karena 
ng dalam kompetis 
kecewa karena merz 
'aktu itu jaket dan 
seragam tim Games sudah di- 
bagikan kepada atlet yang belum di- 
seleksi. Hasilnya, atlet yang terpilih 
adalah mereka yang sudah mendapat 
jaket dan seragam," katanya. 

Namun, guru-gurunya di Makassar 
berhasil meyakinkan dan membang- 
. Ia mau kem- 
berlatih dan berusaha lebih k: 
sebelum berhasil menembus pelatnas 


www-bankmandiri.co.id 


ayo iku mandiri run for our nation 
dan mari membantu sesama 


Pendaftaran dan info selengkapnya 


klik www.mandiri4nation.com 


mandiri call 14000 


Minggu, 7 Oktober 2012 
Jam 06.00 WIB 


FAIZAL ZAINUDDIN 


Lahir: Sorowako, Sulsel, 

29 Desember 1982 

Pendidikan: 

- SDN 75 Surutaga Palopo, Sulsel 

- SMPN 3 Palopo 

- SMAN 1 Palopo 

» Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar 

Tinggi badan: 168 sentimeter 

Berat badan: 60 kilogram 

Prestasi: 

- Juara PON tahun 2004, 2008, dan 
2012 pada nomor kata perorangan 

- Juara SEA Games tahun 2007, 
2009, dan 2012 pada nomor kata 
perorangan dan beregu 

- Juara Dunia di Turki tahun 2011 

- Juara ketiga Asian Games 
di Guangzhou, China, tahun 2010 


dan menyumbang emas pertama pada 
SEA Games 2007. 

Sebelum menekuni nomor kata, ia 
sempat turun pada nomor kumite. 
”Kalau di kata itu butuh penjiwaan, 
setiap gerakan ada maknanya,” ujar- 
nya memberi alasan mengapa ia me- 
milih nomor kata. 

Bagi Faizal, laga penampilan jurus 


adalah roh karate. Meski bukan perta 
nomor kata punya tingkat 
tiap 


rungan, 
kesulitan tinggi. Penampilan 

gerak dalam jurus harus indah ber 
ma dan tegas bertenaga sertz 
tercela dalam memainkan jur 


mandiri 


kg mandul ak 


Terdepan, Teperena Tumbuh bersama Anda. 


Dave Raffael 


W)100x Likes - Share 


Pi- Pilit Jiyece, serasi abissss. 
mobilnya hi 


"AII New Daihatsu Sirion n' Us 


termasuk sama 
Ox... Interior dan eksteriornya 


stylish bat. ada Multi Information Display-nya 


pula, jadi tau deh jum 
jarai g bisa di 
“tau bat ya, soalnya 


Charrine Belle @David: Daaave 
kita sama'aaaan!! Thank « 
Sensor-nyo yc Te) 
"terutama buai 


Mai...ini @Charrine: Agree Ker 


ih sisa bensin dan 


aw juga punya :D 


Like - MJ42 


mobil 


dada Parking 
parkir jadi nggak ribet! 
cewek imut kayak aku.. p 


Like . M318 


» fitur 


Bluetooth-nya juga ngebantu banget. 


walopun lagi nyetir aku tetep bisa 
komunikasi sama relasi, 
ning: 
khawai 


ir deh... :) 


MazZooi Touring yuks bro. 


dan lega 


mobil di tempat umum jadi ng'gak 


asik kan, meski 
bw banyak barang, ruang masih tetep nyaman 
jalan jauh jadi sempuma.. hahaha. 


plus Immobilizer 


Like - KJ37 


Like - 124 


TAI 


Ha PA LAV KONI 


EKONOMI 


KOMPAS KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


Nusantara: 


Pulau di Sikka Telantar ua2z 


Mengunjungi Pengungsi na -z 


Angelina Jolie: 


950,00 - 


900,00 £ 


905,78 


850,00 


Bobok Bau Waralaba 


isi dagang puluhan waralaba asing, yang menyerbu 
| / | Indonesia sejak tahun lalu, membuat pemerintah gu- 
sar, Gejolak ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika 
Serikat telah mempersempit ruang gerak pebisnis waralaba di 
sana, Para pebisnis pun mulai melebarkan sayap bisnis ke 
sejumlah negara tetangga. Indonesia menjadi sasaran empuk 
karena populasi penduduknya mencapai 235 juta jiwa. 

Kegusaran pemerintah itu pun direalisasikan dengan me- 
revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba dengan Per- 
mendag Nomor 53 Tahun 2012. Ada banyak terobosan dalam 
aturan baru tersebut. Pertama, pemberi waralaba dan penerima 
waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha, 
serta menjual barang dagangan paling sedikit 80 persen barang 
dan atau jasa produksi dalam negeri. Kedua, pembatasan gerai 
waralaba milik sendiri (company-owned unit) hanya 100-150 
unit. Ketiga, pendaftaran waralaba terpusat di Kementerian 
Perdagangan. Keempat, pembentukan tim penilai dan peng- 
awas yang merekomendasikan surat tanda pendaftaran wa- 
ralaba. 

Terobosan tersebut tentunya harus diapresiasi. Selama ini, 
waralaba tumbuh menjamur tanpa aturan jelas. Waralaba asing 
dengan sangat leluasa membuka ratusan, bahkan ada yang 
mencapai ribuan, cabang dengan kepemilikan tunggal. Terkait 
dengan pembatasan kepemilikan, Indonesia menjadi negara 
pertama yang menerapkan kebijakan tersebut. Kepemilikan 
sudah sepatutnya dibatasi. Hal itu karena prinsip utama wara- 
laba adalah distribusi hak kepada pebisnis lain untuk me- 
laksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan 
cara-cara yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. 

Memang masih ada beberapa celah yang bisa menjadi ke- 
lemahan, misalnya soal pembentukan tim penilai. Banyak yang 
khawatir tim tersebut menjadi alat pemerintah untuk mem- 
persulit perizinan. Kekhawatiran itu boleh saja muncul, tetapi 
tidak boleh berlebihan, Jika tidak ingin ada yang melenceng, 

kita harus 
mengawal pe- 
nerapan Per- 
mendag No 

58/2012. Lapor- 

kan jika ada ke- 

curangan. 

Waralaba me- 
mang harus diatur. 
Dengan potensi ke- 
las menengah 134 
juta jiwa—ve) 


pelaku bisnis wa- 
ralaba, Hal itu ka- 
rena pertumbuhan 


$ menengah de- 
ngan pergeseran gaya 

hidup menjadi target 

tersendiri, Kelas menengah membutuhkan produk-produk 

baru yang berbeda sebagai simbol status kehidupan. 

Waralaba juga menjadi bisnis yang banyak diminati kalangan 

wirausaha. 

Bahkan, mereka yang belum memiliki pengalaman 
mengikuti bisnis waralaba tentunya diberi kemudahan. 

Tak heran jika pertumbuhan waralaba di Indonesia sangat 
pesat. Meski sejarah waralaba di Indonesia baru dimulai 
tahun 1950, jumlahnya sudah mencapai 1.500 unit pada 
tahun 2010. 

Tidak hanya terkena ketentuan Permendag No 53/2012, 
khusus untuk waralaba ritel nanti juga terkena aturan soal 
ritel, Aturan ritel masih digodok Kementerian Perdagangan. 
Dengan pengaturan ini, diharapkan tidak terjadi hal-hal tidak 
diharapkan. Dalam kasus terakhir, ada dua waralaba asing 
mendaftar sebagai waralaba restoran, tetapi pada praktiknya 
beroperasi sebagai minimarket. Kedua waralaba tersebut me- 
miliki komposisi pemegang saham asing. Padahal, jika ada 
kepemilikan asing, waralaba tidak diperbolehkan menjual pro- 
duk ritel, 


HANDINING 


(ENY PRIHTIYANI) 


cimbni 


Hongkong HANG SENG 

22.000 

20.000 BI)... MENUSA 
18.000 

16.000 


Minyak Emas Kurs Rupiah 
dollar AS per barrel dolar AS per tray ounce per dollar AS 
100,0 Man 1800 9.200 
90,0 9791 9.400 
1600 1745,50 91578 
SOA, 140 pa ama 
700 1200 9.800 
6 4 19 n 12/9 6 7 1 u 1/9 6 7 1 Uu 12/9 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 
BNIcroditcard & BNIdebit card 


KOMPAS/IRIYOMBODO 


Petugas menunggu konsumen di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/9). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 


serta Komisi VII DPR menyepakati kuota bahan bakar minyak bersubsidi 2013 sebanyak 4601 juta kiloliter, naik 10 juta kiloliter dibandingkan dengan reali 


i pada 2010. 


Perjalanan Dinas Rp 21 


Potensi Pemborosan Tahun 2013 Tetap Ada 


JAKARTA, KOMPAS — Anggaran perjalanan dinas 
untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah 
pada tahun 2013 senilai Rp 21 triliun. Angka 
tersebut jauh melampaui alokasi program-program 
peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan 


rakyat. 


Anggota Komisi XI Dewan 
Perwakilan Rakyat dari Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan, Dolfie OFP, di Jakarta, 
Rabu (12/9), menunjukkan, prog- 
ram pemberdayaan rakyat se- 
perti Jaminan Kesehatan Ma- 
syarakat (Jamkesmas) dan ban- 
tuan bagi miskin ma- 
sing-masing senilai Rp 73 triliun 
dan Rp 10 triliun. 

"Biaya perjalanan dinas Rp 21 
triliun itu bentuk pemborosan,” 
kata Dolfie. 

Mengacu pada laporan hasil 
audit Badan Pemeriksa Keuang- 


an (BPK) atas perjalanan dinas 
kementerian dan lembaga tahun 
2011, Dolfie melanjutkan, terjadi 
pemborosan sebesar 40 persen 
dari total anggaran senilai Rp 18 
triliun. 


disimulasikan pada alo- 
tahun 2013 senilai Rp 21 
in, potensi pemborosannya 


nan dinas (eun 2013 jauh 
lebih besar dibandingkan dengan 
anggaran Jamkesmas sebesar Rp 
78 triliun dengan sasaran 86 juta 
orang,” kata Dolfie, 


lonesia 


“ Berlaku untuk produk Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Tab 2 7" dan Samsung Galaxy Tab 2 10” 
berlaku. 


Pembanding lain adalah ang- 
garan program keluarga harapan 
sebesar Rp 8 triliun dan subsidi 
pelayanan publik sebesar Rp 2 
triliun. 

Secara terpisah, ekonom dari 
Econit Advisory Group, Hendri 
Saparini, berpendapat, setiap ta- 
hun BPK menemukan pembo- 
rosan, bahkan indikasi korupsi 
pada pengelolaan anggaran pe- 
merintah. 

Namun, hal itu tidak pernah 
sungguh-sungguh digunakan pe- 
merintah sebagai bahan evaluasi. 
Buktinya, persoalan klasik sepei 
ti besarnya perjalanan din: 
terus terjadi, Evaluasi pemerin- 
tah sejauh ini masih sebatas soal 
penyerapan anggaran dan belum 
benar-benar sampai pada ukuran 
kinerja. 


Dukung kegiatan utama 


Perjalanan dinas, menurut 
Hendri, boleh-boleh saja sepan- 


ANGGARAN 
PERJALANAN DINAS 
PEMERINTAH PUSAT 
2011-2013 

(TRILIUN RUPIAH) 


") BPK menemukan adanya 
pemborosan atas 40 persan 
total anggaran atau Rp7,2 triliun 


Triliun 


12 2011 


Anggaran Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat RAPBN 2013 


(Triliun Rupiah) 


Jamkesmas 7,3 Kesehatan 16,7 
'BantuanSiswa Miskin — 10 Perlindungan Sosial 74 
“Subsidi Pupuk 15,9 Lingkungan Hidup 22 
Subsidi Benih 0,1 Subsidi Bunga Kredit Program 1,2 
Subsidi Pangan 17,2 Subsidi Public Service Obligation 2 


Diolah dari berbagai sumber 


jang benar-benar diperlukan un- 
tuk mendukung kegiatan utama, 
Persoalannya, realis perjalan- 
an dinas acap kali lebih besar 
daripada proyek utamanya sen- 
diri. 

”Kita memang perlu reformasi 


berdasarkan harga retail dalam 1 (satu) struk, syarat dan ketentuan 


politik anggaran, Kita tidak per- 
nah menempatkan siapa yang 
prioritas dan yang tidak. Aki- 
batnya, yang tidak prioritas bisa 
mendapatkan anggaran jauh le- 
bih besar dibandingkan yang 
prioritas," kata Hendri. (LAS) 


ASEAN FOR YOU 


@ Erafone Megastore Mall Taman Anggrek » Erafone Megastore Mall of Indonesia » Android Nation Senayan City « Samsung Mobile Plaza (SMP) Senayan City 
« SMP Gandaria City « SMP Tangerang City « SMP Mall Kelapa Gading 2 « SMP ITC Roxy Mas @ SMP Taman Anggrek » SMP Margo City » SMP Pacific Place 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS 
EKONOMI 


Soal Kopi, Indonesia 
Melobi Jepang 


Kementerian Perdagangan terus 
berupaya menghilangkan gang- 
guan ekspor kopi Indonesia ke 
Jepang, khususnya kopi Lam- 
pung, yang terkena kontaminasi 
zat kimia carbaryl, Wakil Men- 
teri Perdagangan Bayu Krisna- 
murthi, Rabu (12/9), dari Tokyo 
mengatakan, nilai ekspor kopi 
Indonesia ke Jepang mencapai 
150 juta dollar AS. Dalam kun- 
jungan ke Jepang, Pemerintah 
Indonesia meminta Jepang 
memasukkan carhary! ke daftar 
positif kontaminan produk pa- 
ngan dan pertanian. Indonesia 
juga meminta Jepang meng- 
gunakan standar Codex dalam 
batas toleransi carbaryl Ol parts 
per million (ppm). Saat ini, batas 
toleransi di Jepang 0,01 ppm. 
Bayu mengatakan bahwa stan- 
dar tersebut di Jepang sudah 
berlaku selama tiga tahun, sejak 
2009. "Di Lampung, carbaryl 
ada di biji kopi tidak karena di- 
sengaja, tetapi dipergunakan un- 
tuk tanaman lain,” kata Bayu. 
(MAS) 


Tabungan Rencana BRI 
Bidik Dana Masyarakat 


PT Bank Rakyat Indonesia (Per- 
sero) Tbk masuk ke pasar ta- 
bungan rencana dengan melun- 
curkan Tabungan BRI Britama 
na, Rabu (12/9). Kepala 
Dana Jasa BRI Widodo 
nuarso menyebutkan, tabung- 
an ini dipaketkan dengan asu- 
nsi jiwa dari Bringin 
Jangka waktunya 1 tahun-20 ta- 
hun. "Kami optimistis dapat 
membukukan dana Rp 200 mi- 
liar hingga akhir tahun ini atau 
Rp 750 miliar dalam satu ta- 
hun," kata Widodo, Bunganya 
sekitar 1 persen di bawah suku 
bunga deposito, lebih tinggi da- 
ripada tabungan biasa yang be- 
sarnya 2-2,75 persen per tahun. 
Per Juni 2012, dana pihak ketiga 
BRI mencapai Rp 3714 triliun, 
yang terdiri dari giro Rp 74,5 
triliun, tabungan Rp 155,7 tri- 
liun, dan deposito Rp 140,9 tri- 
liun. (TDR) 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/P MADITYA MAHENINA YASA 


Pekerja meratakan garam hasil panen yang disimpan di gudang di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (10/9). Harga 
garam saat ini paling mahal Rp 450 per kilogram. Padahal, harga garam kualitas 2 di tingkat petani Rp 550 per kilogram. 


Petani Buang Garam 


Penyelundupan Beras Harus Ditangani 


SUMENEP, KOMPAS — Tidak kurang dari 1.000 
orang yang bergabung dalam Asosiasi Petani Garam 
Seluruh Indonesia dan Paguyuban Petani Garam 
Rakyat Sumenep menggelar unjuk rasa di DPRD 
Sumenep, Jawa Timur, Rabu (12/9). Bahkan, petani 
membuang puluhan ton garam hasil tambak mereka 
karena harganya semakin murah. 


Petani yang hadir di gedung 
DPRD Sumenep juga menabur 
garam di sepanjang pe nan 
dari lokasi berkumpul mereka di 


pintu masuk ke kota Sumenep. 
M: juga menggelar orasi di 


depan gedung wakil rakyat itu 
karena garam petani semakin ti- 
dak ada harganya. 

Harga garam saat ini paling 
mahal Rp 450 per kilogram (kg). 
Padahal, berdasarkan harga po- 
kok penjualan yang ditetapkan 


lewat peraturan menteri perda- 
gangan, harga garam kualitas 1 
minimal Rp 750 per kg dan kua- 
litas 2 Rp 550 per kg di tingkat 
petani 

Syaiful Anwar dari Paguyuban 
Petani Garam Rakyat Sumenep 
(Perras) mengatakan, petani se- 
makin sengsara karena dimain- 
kan pedagang, Perusahaan garam 
melanggar aturan juga tak ditin- 
dak, termasuk beberapa gudang 
sengaja ditutup dan tak membeli 


garam dari rakyat. Saat panen 
raya, produksi garam melimpah, 
tetapi importir malah mengim- 
por sehingga harga garam petani 
semakin merosot. "Petani senga- 
ja dimiskinkan dengan harga ga- 
ram seperti sel ng karena har- 
ga garam kualitas 1 hanya Rp 
450.000 per ton dan kualitas 2 Rp 
250.000 per ton,” katanya. 

Minimal, kata Syaiful, harga 
garam sesuai dengan ketentuan 
pemerintah dan perusahaan yang 
curang ditindak sehingga tidak 
”mempermainkan” harga. Untuk 
menjamin harga garam dan pro- 
duksi petani terserap oleh in- 
dustri dalam negeri, pemerintah 
perlu membentuk badan pen- 
jamin harga dasar garam atau 
sebagai penyangga stabilitas ga- 
ram nasional. 

Sementara itu, sekitar 100 
orang yang tergabung dalam Ali- 


INFRASTRUKTUR PELABUHAN 


Bangun Jalur Kereta Api 


JAKARTA, KOMPAS — 
Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
menyarankan pemerintah meng- 
inisiasi pembangunan jalur baru 
kereta api khusus pelabuhan. Ja- 
lur kereta api khusus pelabuhan 
ini disarankan untuk memasuki 
Pelabuhan Tanjung Priok dari 
arah timur. 

“Pokoknya, jalur kereta api 
khusus itu tak boleh melintasi 
jalur kereta api di dalam kota. Ini 
penting supaya kelancaran arus 
barang tak terganggu dengan pe- 
numpang,” kata Direktur Utama 
PT Pelabuhan Indonesia (Pelin- 
do) IL RJ Lino, Rabu (12/9), di 
Jakarta, Lino menepis persepsi 
bahwa PT Pelindo II hanya 
mengakomodasi infrastruktur ja- 


PT 


lan untuk truk menuju pelabuh- 
an, 
Dalam banyak kesempatan, PT 
Pelindo II memang terlihat ha- 
nya memublikasikan jalur untuk 
truk sebagai urat nadi transpor- 
tasi utama ke pelabuhan. Kerja 
sama dengan PT Jasa Marga, Tbk 
juga berupa jembatan layang truk 
sepanjang 7 kilometer di atas laut 
yang menghubungkan Kalibaru 
dengan Marunda, 

Kini, sebenarnya ada jalur 
kereta api barang dari Tanjung 
Priok ke pelabuhan tanpa wi- 
layah perairan (dry port) Jababe- 
ka di Cikarang, Jawa Barat. Akan 
tetapi, kapasitas angkutnya ter- 
batas, selain belum tuntasnya 
pembangunan emplasemen lang- 


Khusu 


sung menuju Dermaga Jakarta 
International Container Termi- 
nal. 

Ketua Forum Perkeretaapian 
arakat Transportasi Indo- 
Djoko Setijowarno menga- 
takan, hendaknya pemerintah 
bertindak cepat membangun ja- 
lur khusus ini. "Sebenarnya tidak 
hanya untuk Tanjung Priok, 
tetapi juga penting untuk tiap 
pelabuhan memiliki alternatif 
transportasi untuk kereta api. 
Ambil contoh di Pelabuhan Tan- 
jung Mas, Semarang, dan Pe- 
labuhan Cirebon,” kata Djoko. 

Lino mengusulkan supaya 
pembebasan lahan untuk jalur 
kereta api khusus menuju pe- 
labuhan dilakukan bersamaan 


Pelabuhan Priok 


dengan pembebasan lahan “Tol 
Cibitung-Cilincing — sepanjang 
33,93 kilometer, 

”Saya dengar pembebasan la- 
han tol itu akan dimulai pada 
akhir tahun 2012. Apa benar? 
Kalau benar demikian, lakukan 
saja bersamaan,” ujar Lino. 

Dia mengatakan, volume peti 
kemas yangakan dibongkar muat 
di Terminal Peti Kemas Kalibaru 
jelas akan berlipat ganda sehing- 
ga pembangunan jalur transpor- 
tasi juga harus besi 

Apabila Jalan Tol Akses Tan- 
jung Priok dibiayai pemerintah 
dengan pinjaman Jepang, Jalan 
Tol Cibitung-Cilincing akan di- 
bangun investor Malaysia, PT 
MTD CTP Expressway. (RYO) 


BAHAN BAKAR MINYAK 


Pembatasan Konsunsi 
Premium Ditunda 


PHNOM PENH, KOMPAS — 
Menteri Energi dan Sumber Da- 
ya Mineral Jero Wacik menunda 
penerapan pembatasan konsum- 
si Premium di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Tangerang 
Selatan, dan Bekasi. Alasannya, 
pembatasan itu rumit pengawas- 
annya. 

Jero menyampaikan hal ter- 
sebut di sela-sela acara Perte- 
muan Menteri-menteri Energi 
ASEAN, Rabu (12/9), di Phnom 
Penh, Kamboja, seperti dilapor- 
kan wartawati Kompas Evy 
Rachmawati. 

Jero menjelaskan, pembatasan 
konsumsi Premium sebagaimana 
direncanakan Badan Pengatur 
Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH 


Migas — ditunda imple- 
mentasinya. “Itu ditunda,” kata- 
nya. 


Implementasi kebijakan itu 
harus melalui pembahasan de- 
ngan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM). 
Sejauh ini, BPH Migas belum 
membahas kebijakan itu dengan 
Kementeri: ESDM. ”Imple- 
mentasi kebijakan itu harus me- 
lalui persetujuan saya dulu,” ujar 
Jero, Kebijakan itu dinilai sulit 
dilakukan karena membutuhkan 
pengawasan yang ketat. Meka- 
nisme implementasi kebijakan 
itu juga rumit dan rawan terjadi 
kericuhan di stasiun-stasiun 
pengisian bahan bakar untuk 
umum (SPBU). 


Sebelumnya Direktur BBM 
BPH Migas Djoko Siswanto me- 
nyatakan, BPH Migas telah 
menginstruksikan kepada PT 
Pertamina untuk menghentikan 
pasokan Premium ke SPBU-SP- 
BU di daerah jalan tol dan per- 
mukiman mewah. BPH Migas 
juga menyiapkan aturan pela- 
rangan pemakaian Premium bagi 
mobil mewah model tertentu, ta- 
hun produksi di atas 2005, dan 
kapasitas mesin besar di Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, Tange- 
rang Selatan, dan Bekasi Jabo- 
detabek). 

Selain itu, BPH Migas juga 
menyiapkan aturan pembatasan 
volume pembelian BBM bersub- 
sidi jenis Premium bagi mobil 
pribadi di Jabodetabek. 

Upaya itu untuk menekan 
konsumsi Premium di Provinsi 
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
dan sekitarnya, yang telah me- 
lampaui kuota bahan bakar m 
nyak bersubsidi dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan, 

Direktur Eksekutif Lembaga 
Kajian Ekonomi Pertambangan 
dan Energi ReforMiner Institute 
Pri Agung Rakhmanto sebelum- 
nya menyatakan, pembatasan 
konsumsi Premium semestinya 
tidak dilakukan dengan tiba-tiba. 
”Pilihan-pilihan kebijakan itu ju- 
ga berpotensi memicu dampak 
sosial yang tidak sederhana di 
masyarakat” ujar Pri Agung. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KEUANGAN 


Kadin Jadi Penjamin 
KUR Perikanan 


JAKARTA, KOMPAS — Mulai 
tahun 2012, Kamar Dagang dan 
Industri menjadi penjamin bagi 
kelompok usaha atau koperasi 
perikanan untuk mengakses kre- 
dit usaha rakyat. Selama ini, usa- 
ha mikro, kecil, dan menengah 
sektor perikanan — kesulitan 
mengakses kredit perbankan. 

Wakil Ketua Umum Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) In- 
donesia Bidang Kelautan dan 
Perikanan Yugi Prayanto, di Ja- 
karta, Rabu (12/9), mengemuka- 
kan, Kadin mulai menjadi pen- 
jamin kredit usaha rakyat (KUR) 
bagi kelompok usaha perikanan 
di Sulawesi Selatan dan Bali. Le- 
wat penjaminan kredit, kelom- 
pok usaha atau koperasi per- 
ikanan diharapkan mengakses 
KUR senilai maksimum Rp 500 
juta. 

”Selama ini, kelompok usaha 
perikanan masih kesulitan meng- 
akses kredit perbankan akibat 
persyaratan agunan,” ujarnya. 

Yugi menambahkan, program 
penjaminan KUR bagi kelompok 
atau koperasi perikanan akan di- 
laksanakan oleh Kadin daerah. 
Nota kesepahaman terkait de- 
ngan penjaminan KUR akan di- 
laksanakan pada rapat kerja na- 
sional (rakernas) Kadin, 28-29 
September 2012. 

Seleksi kelompok atau 
koperasi dilakukan oleh Kadin 
daerah. Persyaratan untuk ke- 
lompok adalah beranggotakan 10 


orang. Tenor pinjaman KUR itu 
selama 4-5 tahun. 

Di Sulawesi Selatan, penjamin- 
an KUR diberikan kepada ke- 
1ompok nelayan untuk pembeli- 
an kapal senilai Rp 400 juta. 

Berdasarkan data dari Bank 
Indonesia, sampai Februari 2012, 
penyaluran kredit usaha mikro, 
kecil, dan menengah di sektor 
kelautan serta perikanan baru 
mencapai Rp 26 triliun atau 0,7 
persen dari total alokasi kredit 
bagi usaha mikro, kecil, dan me- 
nengah sebesar Rp 471 triliun, 

Wakil Ketua Komite Tetap Ka- 
din Bidang Pengembangan Usaha 
dan Teknologi Hari Rukminto 
mengemukakan, perbankan ma- 
sih alergi membiayai usaha sek- 
tor kelautan dan perikanan ka- 
rena dianggap berisiko tinggi. 
Perbankan juga mensyaratkan 
agunan yang sulit dipenuhi oleh 
pelaku usaha perikanan. Akibat- 
nya, dana KUR minim terserap 
oleh UKM sektor kelautan dan 
perikanan. 

la menilai, besaran pinjaman 
KUR senilai Rp 500 juta per 
kelompok atau koperasi tidak 
akan cukup untuk modal usaha 
tambak udang. Hal ini karena 
usaha tambak udang membutuh- 
kan investasi besar. 

Sementara itu, Ketua Umum 
Kadin Indonesia Suryo Bambang 
Sulisto menilai, Indonesia me- 
nyimpan potensi besar di sektor 
perikanan. (LKT) 


ansi Rakyat Peduli Ketahanan 
Pangan mendatangi Kementeri- 
an Perdagangan, di Jakarta. Me- 
reka menuntut pemerintah me- 
nindak tegas para pelaku dan 
penerima beras impor ilegal. Pe- 
nyelundupan beras diduga marak 
terjadi di kawasan perbatasan, 
terutama di Kepulauan Riau. 

Mereka menilai aparat bea cu- 
kai tak tegas menangani penye- 
lundupan beras, yang akhir-akhir 
ini marak terjadi di Kepulauan 
Riau, Massa juga meminta K 
menterian Perdagangan menii 
dak tegas para importir yang me- 
lakukan praktik penyelundupan 
tersebut. 

”Selain membunuh petani dan 
pedagang, penyelundupan juga 
menghancurkan — perdagangan 
antarpulau,” kata Amin Muna- 
war, koordinator aksi. 

(ETA/ENY) 


KARANTINA 


Penyelundupan 
Komoditas Marak 


JAKARTA, KOMPAS — Upaya 
penyelundupan komoditas per- 
tanian kian marak. Setelah mem- 
bongkar penyelundupan anggur 
dari China, Badan Karantina Per- 
tanian serta Bea dan Cukai juga 
menindak kasus penyelundupan 
10005 sapi dan 118 peti kemas 
daging sapi impor ilegal. 

Kepala Badan Karantina Per- 
tanian Kementerian Pertanian 
Banun Harpini, Kamis (12/9), di 
Jakarta, mengatakan, pemerin- 
tah melalui tim terpadu memu- 
tuskan mengekspor kembali 
11050 sapi impor ilegal asal Aus- 
tralia. Sapi bakalan impor siap 
potong itu dimasukkan ke In- 
donesia dengan memalsukan do- 
'kumen sebagai impor sapi bibit. 

Keputusan mereekspor dila- 
kukan setelah tim terpadu yang 
terdiri dari Kementerian Perta- 
nian, Kementerian Perdagangan, 
dan Kementerian Keuangan me- 
lakukan kajian atas dokumen 
serta kondisi fisik sapi-sapi ter- 
sebut. 

Ada empat perusahaan yang 
terlibat dalam kegiatan impor. 
Tiga perusahaan di Lampung dan 
satu di Banten, "Karena dire- 
ekspor, segala bentuk biaya di- 
tanggung oleh mereka,” katanya. 

Banun mengatakan, sapi i 
tersebut dimasukkan dengan ca- 
ra memanipulasi dokumen per- 
izinan impor. Izin yang dikan- 
tongi untuk impor sapi bibit. Na- 
mun, ketika dilakukan pengecek- 
an fisik oleh Badan Karantina 
Pertanian, ternyata sapi itu jenis 
sapi bakalan siap potong, 

”Impor sapi bibit memang ti- 
dak dibatasi. Berapa pun jum- 
lahnya, boleh. Namun, impor sapi 
bakalan dibatasi, bahkan hingga 
t ini kuota sudah terbagi ha- 
bis,” katanya, 

Dari dokumen pembelian juga 
terungkap harga beli sapi, yang 
dalam dokumen disebut sebagai 
sapi bibit, hanya Rp 8 juta per 
ekor. Padahal, harga per ekor sapi 
bibit bisa mencapai Rp 50 juta. 

Banun menduga, keempat im- 
portir memasukkan sapi ilegal 
tersebut dengan tujuan meme- 


3 


Importir melakukan 
impor ilegal dengan 
cara memalsukan 
dokumen impor. 
Banun Harpini 


nuhi pasar daging sapi domestik 
karena tergiur harga daging do- 
mestik yang bagus. Mereka juga 
mengatakan bahwa sapi-sapi ter- 
sebut bisa bunting dan menjadi 
bibit. 

Terkait dengan impor 118 kon- 
tainer daging sapi ilegal yang ma- 
suk melalui Pelabuhan Tanjung 
Priok, Jakarta, Banun mengata- 
kan, pihaknya sedang memeriksa 
kelengkapan dokumennya. "Ka- 
mi sedang memanggil importir- 
nya hari ini untuk menjel: 
mengapa impor ilegal itu mereka 
lakukan. Ada empat perusahaan 
yang terlibat,” katanya. 

Khusus untuk daging sapi ile- 
gal di Tanjung Priok, belum ada 
keputusan, Namun, dari hasil pe- 
meriksaan sementara terhadap 
satu kontainer, importir melaku- 
kan impor ilegal dengan cara 
memalsukan dokumen impor. 
”Nomor dokumen impor yang 
dipakai tahun lalu,” katanya. 

Ketua Komite Daging Sapi Ja- 
karta Raya Sarman Simanjorang 
menyayangkan terjadinya prak- 
tik impor daging sapi ilegal yang 
dilakukan oleh oknum peng- 
usaha. Pihaknya minta pemerin- 
tah memberikan sanksi yang 
tegas terhadap para importir na- 
kal tersebut. 

Khusus untuk daging sapi im- 
por ilegal, pihaknya mendesak 
pemerintah juga mercekspor 118 
kontainer daging sapi ilegal de- 
ngan volume 2.570 ton sampai 
2.876 ton. Nilainya sekitar Rp 100 
miliar. (MAS) 


Wujudkan Mimpi 
Berangkat Haji 


sebagai bagian dari rukun Islam kelima, 

merupakan kewajiban sekali seumur hidup 
bagi setiap Muslim yang mampu secara fisik, psikis, 
dan keuangan. Tak mengherankan seluruh umat 
Islam di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, 
berupayauntuk memenuhi kewajibannya tersebut. 
kendala pertama yang sering 
dihadapi adalah masalah biaya. Hal ini mutlak 
harus dipenuhi agar ibadah dapat dijalankan 
dengan tenang dan lancar, Oleh karena itu, 
upaya yang lazim ditempuh adalah dengan cara 
menabung guna mengumpulkan biaya perjalanan 
dan kebutuhan selama berada di sana, Akan tetapi, 
menabung bukan perkara mudah. Kadang kala 
uang yang telah terkumpul telanjur dipakai untuk 
kebutuhan lainnya. Alhasil, rencana beribadah haji 


| haji ke Tanah Suci Mekkah, 


Biasanya, 


terpaksa ditunda. 


Kendala lain adalah masalah kuota, Saat dana 
sudah berhasil dikumpulkan, Anda tetap tidak 
bisa berangkat karena masalah kuota. Hal ini bisa 
disebabkan pendaftarannya telat, persyaratan 
kurang lengkap, dan masalah lainnya. 

Terkait masalah itu, BNI Syariah (BNIS) 
menghadirkan Tabungan iB THT Hasanah. 
merupakan produk investasi 
nasabah dalam 


Tabungan ini 
yang diperuntukkan bagi 


mempersiapkan Biaya Penyelenggara Tbadah Haji 
(BPIH). Produk ini dihadirkan sebagai respons 
BNIS terhadap fakta begitu besarnya minat 
berangkat ke Tanah Suci di kalangan umat Muslim 
di Indonesia. 

Dengan menabung menggunakan produk ini 
hingga jumlah tertentu, Anda bisa mendaftarkan 


Wujudkan niat Haji 


Rp25 juta. 
Selain 


menyediakan 
mempunyai fasilitas pembiayaan haji. Produk 
ini muncul karena kenyataan bahwa tidak semua 
orang memiliki kemampuan finansial untuk 
membayar biaya keberangkatan haji sekaligus. 
Dengan dana Rp 1,25 juta, nasabah sudah 
mendapatkan nomor porsi untuk haji reguler. 
Nasabah cukup mencicil sebesar Rp 563.000 per 
bulan selama 5 tahun dan biaya administrasi 
sebesar Rp 100.000. Sementara untuk haji khusus 
dengan dana ekuivalen Rp 4,7 juta, nasabah sudah 
mendapatkan nomor porsi haji khusus dengan 


keberangkatan haji. Cukup dengan setoran awal 
Rp 500.000, Anda sudah dapat membuka rekening 
tabungan ini, Di samping itu, Anda akan dilindungi 
dengan asuransi, sebesar nilai tabungan, maksimal 


tabungan, — BNIS 


masa cicilan dua tahun, BNIS menduduki urutan 


Sebagai 


bisa 


tabungannya mencapai Rp 25 juta 
mendaftar 
untuk mendapatkan porsi haji dan kepastian 
keberangkatan. Namun, nasabah yang saldo 
tabungannya baru Rp 5 juta, 
didaftarkan. Kekurangan senilai Rp 20 juta 
akan dibiayai pembiayaan Haji BNIS. Nasabah 
tinggal mengangsur kekurangan sampai dengan 
lima tahun. Pembiayaan diberikan bank untuk 
melengkapi atau memenuhi setoran awal BPIH 


delapan dari 26 bank yang ditunjuk sebagai bank 
penerima setoran. 


ilustrasi, nasabah yang saldo 
sudah 
ke Kementerian Agama 


tetap bisa 


yang diwajibkan, Dengan demikian, setoran awal 


lebih terencana, mantap 


dan menentramkan 


BPIH ke Tanah Suci yang dapat diangsur menjadi 
mungkin. IIKLAN/"/VTOJ 


(bungan 18 THI 
hasanah 


pembiayaan haji 
18 hasanah 


SSBNI 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


Pengunjung 
melihat ikan 
segar yang 
dipamerkan 
pada Maluku 
Utara Expo 
2012 di Kota 
Ternate, 
Maluku Utara, 
Rabu (12/9). 
Pameran 
untuk 
menyambut 
Sail Morotai 
2012 tersebut 
menghadirkan 
komoditas- 
komoditas 
unggulan 
Maluku Utara, 
salah satunya 
ikan. 


KOMPAS/DAHANA PATRIA GUPTA 


SAIL MOROTAI 


Lebih dari Rp 80 Miliar Dihabiskan 


TERNATE, KOMPAS — Lebih 
dari Rp 80 miliar dihabiskan un- 
tuk Sail Morotai 2012, kegiatan 
layar bertaraf internasional di 
Maluku Utara. Namun, tidak se- 
batas kegiatan layar, Sail Morotai 
digelar untuk menyiapkan Indo- 
nesia agar bisa mengambil man- 
faat dari tumbuhnya perekono- 
mian negara-negara Pasifik. 

Menteri Koordinator Kesejah- 
teraan Rakyat Agung Laksono 
menyampaikan hal ini seusai 
membuka Maluku Utara Expo 
2012 sebagai bagian dari Sail 
Morotai 2012, di Ternate, Maluku 
Utara, Rabu (2/9). 

Menurut Agung, dana sebesar 
Rp 80 miliar, di antaranya untuk 
logistik dan bantuan sosial, yang 
dikeluarkan itu hanya sebagian. 
Hal itu karena sebelum Sail Mo- 
rotai digelar, sejumlah kemen- 
terian telah mengeluarkan dana. 
Kementerian itu, di antaranya, 
Kementerian Pekerjaan Umum 
untuk menyiapkan infrastruktur 
di Morotai dan Kementerian Ke- 


sehatan yang mengubah puskes- 
mas di Morotai menjadi rumah 
sakit. 

”Jadi, jumlah total anggaran 
yang dikeluarkan untuk pelaksa- 
naan Sail Morotai lebih dari Rp 
80 miliar,” katanya. 

Dengan menghabiskan dana 
hingga miliaran rupiah, Agung 
mengatakan, Sail Morotai tidak 
sebatas kegiatan reli puluhan ka- 
pal layar asing ke Morotai. Lebih 
dari itu, Sail Morotai merupakan 
upaya pemerintah agar Indone- 
sia bisa mengambil manfaat dari 
tumbuhnya negara-negara di Pa- 
sifik. 

”Jepang, Korea Selatan, dan 
China hanya beberapa negara di 
Pasifik yang perekonomiannya 
terus tumbuh. Pertumbuhan ini 
harus bisa dimanfaatkan Indo- 
nesia, dan Sail Morotai hanyalah 
salah satu cara untuk agenda 
tersebut,” ujar Agung, 

Untuk merebut peluang yang 
ada, Agung melanjutkan, tidak 
tertutup kemungkinan Morotai 


menjadi pintu keluar atau masuk 
ke Pasifik. Hal itu karena lokasi 
Morotai yang strategis, di bibir 
Samudra Pasifik. Jaraknya pun 
lebih dekat dengan sejumlah ne- 
gara di Pasifik dibandingkan de- 
ngan daerah lain di Indonesia. 

”Adanya Sail Morotai mem- 
percepat pembangunan infra- 
struktur, listrik, dan pelabuhan di 
Morotai, Selain itu, Sail Morotai 
juga menyiapkan sumber daya 
manusia di Morotai. Dengan be- 
Situ, diharapkan Morotai sudah 
siap jika ke depan dibuka men- 
jadi pintu keluar atau masuk ke 
Pasifik," kata Agung. 

Ketua Dewan Perwakilan Rak- 
yat Daerah Maluku Utara Saiful 
Ruray berharap posisi Morotai 
yang strategis di bibir Samudra 
Pasifik bisa benar-benar diman- 
faatkan untuk pintu keluar atau 
masuk ke Indonesia. "Hal itu tak 
hanya akan menguntungkan bagi 
Morotai dan Maluku Utara, 
tetapi juga Indonesia,” kata Saiful 
Ruray. (APA) 


Anggaran Tak Terserap 


Prasarana Sarana Umum Rumah Subsidi Sulit Terlaksana 


JAKARTA, KOMPAS — Anggaran pembangunan 
prasarana sarana umum rumah bersubsidi tahun 
2012 sebesar Rp 942,5 miliar untuk 145.000 unit 
belum terserap sama sekali, Hal itu disebabkan 
berubahnya aturan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah terkait perumahan pada Agustus 2012. 


Menurut Deputi Pengembang- 
an Kawasan Kementerian Peru- 
mahan Rakyat Hazaddin T Site- 
pu, di Jakarta, Rabu (12/9), pi- 
haknya sudah menyurvei kebu- 
tuhan hingga tahap tender peng- 
adaan prasarana sarana umum 
(PSU) pada awal Agustus 2012. 
Namun, pada awal Agustus 2012, 
terbit Peraturan Presiden Nomor 
70 Tahun 2012 tentang Peru- 
bahan Kedua atas Peraturan Pre- 
siden Nomor 54 Tahun 2010 ten- 
tang Pengadaan Barang/Jasa Pe- 
merintah. Berdasarkan aturan 


terealisas 

Menteri Perum 
Djan Faridz menilai, selama ini 
pengadaan PSU melalui tender 


tetapi melalui penunjukan lang- 
sung kepada pengembang yang 
kontraktor. 

Bantuan PSU diberikan untuk 
meringankan harga rumah bagi 
masyarakat berpengh: 
dah. PSU itu meliputi 
lan dan saluran, dengan n 
65 juta per unit rumah sub: 
Pada tahun 2011, PSU perumal 
an ditargetkan 117010 unit, tetapi 
ekitar 95.000 unit. 
han Rakyat 


kasi yang dibutuhkan pengem- 
bang. Nilai PSU yang terbangun 
juga kerap di bawah nilai ang- 
garan, "Pembangunan PSU yang 
diserahkan ke pengembang bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan,” 
ujar Djan Faridz. 

Hazaddin — mengemukakan, 
hingga saat ini sudah ada usulan 
pembangunan 143.000 unit. Pi 
haknya sedang melakukan veri 
kasi dan optimistis PSU bisa ter- 
salurkan sesuai dengan target. 

Kawasan rumah subsidi yang 
bisa mendapat PSU ditetapkan 
minimum 6 hektar atau 300 unit. 
Persyaratan bagi pengembang 
yang dapat membangun PSU 
adalah memiliki surat izin usaha 
jasa konstruksi dan rekomendasi 
dari pemerintah daerah. 

Menanggapi itu, Ketua Umum 
Asosiasi Pengembang Perumah- 
an dan Permukiman Seluruh In- 
donesia (Apersi) Eddy Ganefo 


lan ren- 
ara. 


i Rp 


itu, pengadaan PSU rumah ber- 
subsidi tidak lagi melalui tender, 


tidak memiliki kualitas yang me- 
madai dan tak memenuhi spesifi- 


menyatakan, ketentuan itu sulit 
diterapkan karena sangat sedikit 


pengembang yang memiliki la- 
han proyek seluas 6 hektar. Eddy 
pesimistis bantuan PSU rumah 
bersubsidi itu terealisasi dalam 
sisa waktu tiga bulan, 

Djan Faridz mengemukakan, 
pengembang dengan lahan ku- 
rang dari 6 hektar dapat mem- 
bentuk konsorsium bersama de- 
ngan pengembang lain agar me- 
menuhi persyaratan pemba- 
ngunan PSU. 

Ketua Umum Dewan Pimpin- 
an Daerah Real Estat Indonesia 
Sumatera Utara Tomi Wistan 
mengemukakan, — pengembang 
yang tidak memperoleh PSU oto- 
matis akan membebankan biaya 
PSU kepada konsumen dan 
mengakibatkan harga jual rumah 
naik. "Jika beban biaya PSU me- 
nyebabkan harga rumah melam- 
paui batas maksimum harga 
rumah bersubsidi, konsumen tak 
bisa lagi memperoleh kredit 
rumah bersubsidi,” ujar Tomi. 

(LKT) 


MANAJEMEN 


Pimpinan Jarang Sentuh Talenta Karyawan 


JAKARTA, KOMPAS — Pim- 
pinan perusahaan adalah seke- 
lompok orang yang harus menja 
di sosok panutan bagi karyawan. 
Dalam kepemimpinan, ajakan 
dan pelibatan karyawan untuk 
mengeksplorasi ide-ide awal 
akan memberikan rasa saling 
percaya dalam sebuah organi- 
sasi. 

Gagasan itu muncul dalam 
acara bertajuk "Halal Bi Halal & 
Remembering DR Stephen R Co- 
vey” yang digelar Dunamis Org: 
nization Services di Jak: Se 
lasa (1/9). Dunamis merupakan 
mitra berlisensi dari nklin- 
Covey, sebuah organisasi global 
yang memberikan pelatihan di 
bidang pengembangan kepe- 
mimpinan dan eksekusi. 

Kegiatan itu digelar untuk 
menggali kembali gagasan-gagas 
an Covey—pengarang, motivator, 
konsultan dan pakar manaje- 
men—setelah meninggalnya 16 
Juli 2012 lalu. Tampil sebagai 
pembicara adalah Komaruddin 
Hidayat (Rektor Universitas 
lam Negeri Syarif Hidayatullah 


Jakarta), Mahdi  Syahbuddin 
(Tuman Resources Director 
Bank BTPN), dan Joseph Ba- 
taona (HR Director Bank Da- 
namon). 

Menurut Mahdi, pemimpin 
yang andal adalah seseorang yang 
bertekad menjadi contoh dan pa- 
nutan sejak dia ditetapkan se- 
bagai pemimpin. Dalam proses 
kepemimpinan itu, daya tahan 
sekaligus kelenturan dalam 
mengikuti dinamika organisasi 
juga "menentukan keberhasilan 
seorang pemimpin, 

"Jatuh bangun itu biasa, bah- 
kan harus dinikmati, Ketika per- 
usahaan merger, survive principle 
based seseorang diuji. Prinsip 7 
habits membantu saya,” kata 
Mahdi yang pernah bergabung ke 
sejumlah korporasi sebelum di 
BTPN. The Seven Habits of Highly 
Effective People adalah salah satu 
buku terlaris Stephen R Covey. 

Joseph menyatakan, seorang 
pemimpin yang baik akan me- 
libatkan talenta atau bakat karya- 
wan sejak awal, saat ide-ide eks- 
ploratif muncul. Pengembangan 


ide-ide itu akan optimal jika pe- 
mimpin memberikan kepercaya- 
an kepada karyawa 

Talenta individual harus di- 
sentuh dan digarap. Maka, ha 
nya akan luar biasa, Peluang ke- 
berhasilan pun lebih besar ter- 
capai bila didasari kepercayaan 
pada organisasi dan karyawan,” 
kata Joseph. 


Menggerakkan 


Komaruddin menekankan si- 
fat kepemimpinan yang haru 
mampu menggerakkan organi 
si, Hal ini, menurutnya, sesuai 
dengan sifat abad ke-21 seb: 
abad feminin yang lembut dan 
menggerakkan. 

Menurut Komaruddin, Covey 
mampu menggerakkan karena 
menyentuh kefitrian manusia 
cara universal, Hal ini menjadi 
penggerak cita-cita, yakni kebe- 
naran, kebaikan, keindahan, dan 
kedamaian. "Kreativitas itu luar 
biasa, — sambung-menyambung 
menjadi inisiatif. Secara sinergi, 
hal itu akan menjadi gerakan,” 
kata dia. (BEN) 


Cermat Investasi Properti 


Ada banyak hal yang perlu diperhatikan jika hendak berinvestasi di bidang properti. Selain melihat pasar serta 
perkiraan kenaikan nilai investasi, sebagian kalangan acap memperhatikan fengsui. 


nelite 
a. Terbukti, banyak pengusaha yang pindah ke 
anini. 

Marketing Departemen General Manager 
PT Duta Anggada Realty Tbk Pranky Widjaja 
menuturl 
sebagai 


@nurut fengsui, terkaitinvestasi 
properti yang perlu diperhatika 
hinada hh epala Menga 
ala naga”? Konon hal itu d 
membawa keberuntungan. Seorang pakar fengsui 
mengungkapkan bahwa kepala naga sedang bergerak 
kearah barat, bahkan sampai ke kawasan Tangerang 
kibat berpindahnya pusat peme 
Jakarta, 

Dulu “kepala naga” diperca 


ini dikembangkan Duta Anggada Group yang 
berpengalaman selama 30 tahun membangun proyek 
office dan apartemen di Jakarta, 

Rencana angmemiliki total lahan 


memil lengkap. Tepat di depan kaw 
iniadalah gerbang Kelapa Gading, Selain itu,jika 
ingin bepergian dengan nyaman, tersedia shelter bus 
Transjakarta tepat di depan kaw 
Tower kedua yaitu Callia akan menawarkan 
ukuran ruangan yang lebih besar yaitu 40-4 Dea 


ar 1000-unit yang dilengkapi 
seperti swimming pool dan children 


Dlayotnd 
“Dalam waktu li 
Tifolia langsung teri 


Rp12 milia 
Rencananya, akan meluncurkan harga 
khusus perdana pada 15 September 2012, bersamaan 
dengan penawaran sembilan unit ruko tiga lantai 

untuk Tower Tifolia. Keberadaan ruko ini akan 
menguntungkan penghuni yang membutuhkan 
fasilitas seperti air minum, minimarket, apotek, hingga 
bank. (IKLAN/INO) 


ingga universitas terkemuka, bu 
arakter, penghuni kawasan Jakarta 
Utara terdiri dari berbagai macam profesi, seperti 

ja kantoran, pedagang, hingga profesional seperti 
taklum, daerah ini sudah sangat berkembang 
sehingga memiliki beragam profesi di dalamnya. 

Salah satu kawasan yang sedang berkembangdi 

a Utara adalah Park Center Pulomas. Ka 


ladi 
n Pluit, Tak heran jika di daerah tersebutdihuni 
k warga keturunan Tionghoa yang berbisnis dan 
berdagang. 

Setelah itu, kawasan di Jakarta Utara yaitu Kelapa 
Gading mulai berkembang, Tempatyangsemula rawa Ja 


Strategis 
Secara lokasi, Park Center Pulomas memang, 


strategis Bayangkan, kita bisa tinggal di tempat yang 


ASI MENGUNTUNGKAN 
“ Hunian yang Nyaman dengan Fasilitas Lengkap A5|/MENGUNTUNGKAI 


ng Strategis di gerbang Kelapa Gading " 


dan Lokasi 


APARTMENT 


HARGA PERDANA 


Setelah Tifolia Apartment 
SOLD OUT 10056 


Kini Hadir Tower Kedua, Dengan Fasilitas 


TERUBUR 
III 


PE 


» Depan Halte Busway 
- Akses Langsung ke Pintu Tol Dalam Kota 
« Dikelilingi oleh Pusat Bisnis & Perbelanjaan 


Ruko Tifolia 


Swimming Pool Busway Access 


facilities 


For More Information: 


mmmrom 17861919 
520 8000 


DEVELOPED BY: 


PT. INDO MARINA SOUARE ra 
E goa s1 BULOG MASANYA 


Part of: 


Park Center 


The City Living Solution 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 

2.210,00 221292 | 1 98900 196141 

2.195,00 . 192000 

250,00 1 186000 bal 
67-01 109 67 0» 19 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA RABU, 12 SEPTEMBER 2012 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
1:620,00 390,00 "— 550,00 52907 | noco 70239 | 112000 1 
1158000 GL daa | 86500 Ras | 550 -— 690,09 1080,00 te” pe TO5I6 
1.540,00 840,00 ) 500,00 670,00 1040,00 | 
670 n 19 87» u 129 670101 1279 67101 129 670 29 
INVESTASI 


Pameran Industri Material Dasar Logam 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


2007 
es Nilai (juta dollar AS) 


2008 2009 2010 2011 


Sumber: Litbang "Kompas" /IWN, disarikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 


DIcKv 


getkan produksi rumput laut ba- 
sah sebanyak 5 juta ton. 

Nilai ekspor rumput laut di- 
targetkan naik dari 200 juta dol- 
lar AS pada tahun 201 menjadi 
280 juta dollar AS tahun 2012, 
Negara tujuan ekspor meliputi 
Amorika Serikat, Jepang, dan 
China. (ENY) 


AS dan 
Rusia Lirik 
Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
vestor Amerika Serikat dan Rusia 
menyatakan tertarik berinvestasi 
di Indonesia. Mereka meman- 
dang Indonesia sebagai negara 
yang menjanjikan untuk menjadi 
tujuan investasi. 

Rombongan investor dari 
Amerika Serikat, Capital Inter- 
national, Rabu (12/9), menemui 
Wakil Presiden (Wapres) Boe- 
diono di Kantor Wapres, Jakarta. 
Pemimpin Capital International 
yang hadir antara lain Senior 
Vice President Capital Interna- 
tional Research Chapman Taylor. 
Perusahaan ini tercatat memiliki 
total dana kelolaan mencapai tri- 
liunan dollar AS, Sebagian besar 
dana tersebut diinvestasikan di 
negara berkembang, seperti In- 
donesia, dalam bentuk surat-su- 
rat berharga. 

"Mereka memandang positif 
Indonesia dan memperhatikan 


rencana pembangunan infra- 
struktur serta prioritas yang di- 
tetapkan, seperti pembangunan 


trek ganda kereta api di Pulau 
Jawa ataupun pembangunan 
bandar udara,” kata Juru Bicara 
Wapres Yopie Hidayat, 

Secara terpisah, Menteri Per- 
industrian MS Hidayat menutur- 
kan, sejumlah perusahaan Rusia 
berminat berinvesi ke Indo- 
nesia, Di sela pertemuan Forum 
Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik 
(APEC) beberapa waktu lalu, 
Presiden Susilo Bambang Yudho- 
yono bertemu dengan chief exe- 
cutive officer (CEO) perusaha- 
an-perusahaan tersebut. 

"Presiden bertemu 


dengan 
an Rusia. 
Pertama Norilsk Nickel, per- 
usahaan industri tambang kelas 
dunia, terutama untuk nikel,” ka- 
ta Hidayat. 

Perusahaan pertambangan 
sar di Rusia yang mempro- 
si 14 hasil tambang, seperti 
nikel, tembaga, paladium, pla- 
tinum, serta sejumlah produk tu- 
runannya, tersebut ingin berin- 
di pengolahan bahan baku 
mineral nikel ataupun tembaga. 

”Dia (Norilsk) ingin berinves- 
tasi membangun copper smelter 
(pengolah tembaga) 400.000 ton 
dan juga ingin processing untuk 
nikel. Ada partner lokalnya di 
Indonesia,” kata Hidayat. 

Perusahaan berikutnya adalah 
Russal, yang menguasai sekitar 
10 persen aluminium dunia dan 
produksi alumina. Perusahaan 
tersebut sudah menyelesaikan 
surveinya. Russal akan memulai 
berinvestasi tambang berpatung- 
an dengan perusahaan lokal. "Dia 
akan bekerja sama dengan salah 
satu BUMN dan merealisasikan- 
nya tahun depan. Nilai inves- 
tasinya 1,5 miliar dollar AS," kata 
Hidayat. (CAS/ATO) 


WIRAUSAHA 


Perempuan Pengusaha 
Dapat Jadi Pemimpin Pasar 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
rempuan pengusaha yang jum- 
lahnya semakin banyak diyakini 
dapat menjadi pemimpin pasar. 
Namun dalam kenyataannya, 
skala bisnis yang dilakukan pe- 
rempuan belum sebesar bisnis 
yang dijalankan laki-laki. 
"Perempuan harus bekerja dua 
kali lebih keras dibandingkan de- 
ngan laki-laki jika ingin sukses 
Kendala yang dihadapi lebih be- 
sar ketimbang laki-laki,” kata Lal 
De Silva, Presiden Direktur PT 
Mount Scopus Indonesia, dalam 
bincang-bincang Ernst & Young 
Entrepreneurial Winning Wo- 
Jakarta, Rabu 


men 2012, di 
2/9). 

Namun, De Silva mengatakan, 
kesempatan perempuan untuk 
maju sangat besar karena situasi 
saat ini sangat mendukung. "10 
tahun lalu, jangankan untuk ber- 
bisnis, untuk berkarier pun pe- 
rempuan mengalami kesulitan 
untuk maju. Sekarang, dengan 
adanya kesetaraan jender, ke- 
sempatan perempuan jauh lebih 
besar,” katanya. 

Nita Yudi, Ketua Ikatan Wa- 


nita ” Pengusaha — Indonesia, 
mengatakan, salah satu kelemah- 
an perempuan pengusaha 


adalah keuangan. Sering kali me- 
reka mencampuradukkan uang 
bisnis dengan uang rumah tang- 
ga. "Akibatnya, mereka tidak 
mengetahui apakah mereka un- 
tung atau tidak. Jika untung, be- 
rapa besarnya? Jadi, perempuan 
pengusaha membutuhkan pela- 
tihan mengenai keuangan,” kata 


Kode Emiten Sebo MG Id Pat 4 va Per 
ADRO Adaro Energy Tbk. 1440 1500 1450 1500 60 31362500 9,73 
Tompi —AGIS Tbk 260 470 450 470 10 123704000 2EO,53 
PLN Agung Podomoro Land Tbk 335 “340 3M 335 1.805.000 694 
Aa AAA dpat. EME MENIMPA AED HST 
eni “Alan Sutan Rent TC —— 2 AG Bi Ke DIT 3 
Pr ATT PO EL BUM EYE AO GI 
Pot” Ain Pacar Tae D7 D7 5 7 Tio — 05 
Pe am YEL DPD LO MP3 DO 
Si stem k20 LO AL 10 DRIMO BU 
ADO— Asia Thi EKA MOMS MK KI NET 
Bui Pake dots TB LM: MA ME RERE 
Uhisp —ne Sumaa PlntaRETE TBC 128 TO —I25 29 7251200 236 
ELIyY— Bakrleland Development Tbk. 50 Ea En 50 20469500 -I3A1 
BIP — Un Ba To CM YM TM ME 
BBCA — Bank Central Asia Tbk. B050 B050 7.950 B00p 59 9453000 1843 
HDMI na Dana Indone TE “6000 “020 BPAT “BOB AD MI M0O TI 
AA Mam Pane Tok — 50 JBOO A01 7620 ADD “TT OKE 0 9 
BEN — Bank Negara Indonesia. 3.800 3,825 IM Era 25 14801,500 10,59 
Pan pa Tar— Ot A0 NEO — GA 
PN SA PN MOM MP MD P7 KO MMA 
BER Ke Ina po S0 TS0N TAM pda 200 3 
BIN — Bank Tabungan Negara 11270 1300 1260 1280 1D 18813.000 85 
YAN ian english, ——T2 00 T 200 TO TIA YA 
BIPI Benakat Petroleum Energy Tb 182 183 4/4 1g 1 “23105000 195,64 
BELT “aa Co aer To FM LM MA ME TA TET EA 
BHIT Bhakti Investama Tbk. 39: 205 390 A05 10 7594900 823 
His, — mematok —I39 TA TAI TA HD — 271500 D3 
BORN BorneoLumbungEnerai& Metal 425 490 4a) o4g5 4200000 LSI 
AMS — um Rescue Mine A29 A35 IT A2 30222000 “62 
BMP —Yam Resor Ti PM MAN DM PS ME 
Ken 0 Pe Ie — RAR Pengunjung menyaksikan produk perlengkapan rumah tangga yang dipamerkan dalam Pameran Kemampuan Industri Material Dasar 
an KAM UMM Logam di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (12/9). Pameran itu dimaksudkan untuk mempromosikan 
Geni — Ga Petonan Indone TO TA7 TA TA AS — SEO TSI inueslim negeri, Pamsran PeriAnysung bin Uya 14 Sentariber 2012 
AAN aa Sa Ka aa aa produk unggulan dalam negeri. Pameran berlangsung hingga 14 September 2012. 
CMNP” Citra Marga Nusaphala Persada 2.025 2050 2000 2050 25 5682001 966 
Gm — lan hate one an App SIT JO J9, IT Eu 
Gi — ala Tone Ta Tap TAI 7 TI HD PER 
DEL Darma Hanwa Tbk 50 5 M 59 1021 
DOD. ala busi Mikir TBC To 3 5 5 5 5 @ @ @ 
BESI ia bi ee 7 ee Age it 
TT TTL LA MM NI YK 
GJIL Gajah Tunggal Tbx, 2373 235 TIM 237 MEN 7186 
GIAA-— Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 590 6a1 590 630 A0 BAI96.SM 3/19 
BAIT laa Medan Ti TEST Tas TAU —@ 36516200 17 
GGRM — Gudang Garam Tbk. 45.800 SOLO 49550 49750 50 269590 2249 
HUNI an boa Tbk CON EM MCM MET Ngape , 
Holcim Indonesia Tbk, 100 27: 630 2679 -$£ 5270000 2031 
Han On mean | Jepang Menjadi Target Pasar untuk Menggenjot Ekspor 
Indo Tambangraya Megah Tbk, 38,600 39,000 38,550 39.000 400 602000 9A2 
Kd me Tuan ra. 0000-2010 1 Fo 20020 2D 22600079 
Indofarma Tbic 209 5 105 12 10 89845001189,16 HN . 
Indofood CBP Sukyes Makmur 6350 GA50 G350 GMO 50661500 15169 JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menyasar 
Id Sesama Tt Ap SAI MA) 2 ke Tea ga 5g Tai N Ki 
TdonebT Skses IfamaaaT 950-5720-2201 “2739 ID — 646030 3 epang sebagai negara tujuan ekspor utama untul 
Ion Ta PMA TO UM KET Gt pang sebagai Mer y pi Ii 
Intiland Development Tk, 320 3 319 320 LNAMO 1826 itas & p ini g) 
Ja ana DAD no komoditas rumput laut, Selama ini, ekspor rumput 
Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 4275 4300 4250 4300 25 171000 1045 £ o. PI 
Jan Maa (Persero) ID, 5/30 6.51 9.700 570) 30 GO RO00 2170 laut ke Jepang terganjal ketentuan Sanitary and 
Jaya Pari Steel Tbk 365 0 oo3 359 10 23560000 359 8 
KUBE — Kalbe Farma Tbk TO A2 H325 1350 TLALOI —07A Phytosanitary Measures. Hambatan tersebut 
Mae AS | aikarankan Di 
RAS Krakatau Steel (Parsera) Tb SIN 51 iis P ica di ii 
Tete —Uopo arang Ii EKO EEK MEP OMA MN diharapkan bisa dikurangi. 
TPT Tono Karam Tok LM RM DIM 1 NU 
MAIN Malindo Feedmili The, 1340 1390 1340 1390 50 10402000 54 
YON —Mayora Indah Tok 22/00 22900 72280 22800 00 75.000 T5,6A Hal tersebut disampaikan Pe- bagian tak terpisahkan dalam sa- 
HiEOe seo aer ng OTT TBK 220 LG LAM LAI TP SN es aa 
MNCIL Media Nusantara tr Tb AE PENATAAN Toseanon — 186 laksana Tugas Harian Direktur  jian masakan Jepang, Karena itu, 
Mr Bana Ir Sg 20 ehi Zn aa Su Pengembangan Produk Ekspor kami selalu berupaya mening- 
Jani asa Hata Toe Na —? dan Ekonomi Kreatif Kemen-  katkan kualitas olahan hasil rum- 
Ap katak HANYA 4002 20030220 terian Perdagangan Gatot Pra- put laut, Standar SPS (Sanitary 
PRE Panin Financial To FA PTM YUI VINMREY IS TEA OF KTI setyo Adjie di sela-sela pertemu- and Phytosanitary Measures) 
BeNg— Penahan Gac Nepna 72 “HD00TR75 HOP M3 “A2 0000 0, Pe Abal Farel tata ani Saba 
Sep Ba LA EU MN NUN PAUI an bisnis antara Japan Foreign yang ditetapkan Jepang sebisa 
Pipp” —PP (Persero) Dc CSO KF UMK UN CE KEC NT Traders Association dan sejum- — mungkin terpenuhi,” katanya, 
Ta Pe Na IND AO Oo LAI Se lah pebisnis Indonesia, di Ke- — Presiden Asosiasi Pengusaha 
j4 —aimtonntanmatat M0 Lan Lap DA AL menterian Perdagangan, Rabu — Luar Negeri Jepang (JAFTA) No- 
SGRO — Sampoerna Agro Tbk. 2800 2825 2800 2825 25 2038500 17,3 itada antabakes Ahad 
SR — jaman Gn PenernT12000 12100 12900 TO setan 33 2, inai H da ag mergatalan, seba ian 
BKSL — Sentul City Tbk, 205 205 20 Ip 272573 231 ia mengatakan, Jepang men- besar delagasi yang ikut dalam 
SAT im Mora 3 LONTAA 3 Ae ram | Haa 
Ba aa aa Ba AdahR hadi jadi pasarpentingbagi komoditas pertemuan tersebut memiliki 
SMRA — Sunearecan AgingTKT—— 360 T20 TB/N-TGI) ED BENER 13 rumput laut Indonesia, "Kebu- ketertarikan besar pada rumput — 2903 2004 2005 2006 
SIA una Semata ternsi TET- A0 So Ooo — 142 
Pa METRO AA mo ap Ny: ian Pa Pai un- laut, 1 te mag Tone 
ISA. Tgn Pl Selatan Food TBC 30 SM 350 0 AG CSS 7,35 Mean aa Kane Aumpyt lau tampaknya ame 
eU PA Ar tinggi. Selama ini kerjasama narik perhatian rombongan ka- 
TBIG Tower Bersama Infrastructure 4072 175 41079 4150 75 1208000 3194 snis idang aut su- i. Selain i ereka juga ter- YO KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA 
TG, — one frame Op ah 03 A10 2 IN HL bisnis di bidang rumput laut su- mi. Selain itu, mereka juga ter- roro vovr 
UNYR Unilever Indonesa TBK TE.O0N 2B.250 27000 27950 50 123100 45, dah terjalin. Dalam pertemuan tarik pada mebel,” katanya, 
UNIR United Tractors Tok 10,700 20950 20.200 20450 -250 549000 12,38 i ini. preka awa 29 otua siasi P 
INCO — Vale Indonesia Tie 2315 2625 2315 2575 200 19029000 24452 kali In) mereka membawa 23 Ketua Asosi bin Rumput Laut PM Pa & 
WA — ya Kanya persEITRK a20 Aja Alah Ll) — G02200 16128 delegasi. Fokus pertemuan lebih Indonesia Safari Azis mengata- cottonii dibudidayakan untuk 
BK KLAna Tok GIO GI BAR GAI B0 BSB6O00 1965 mengarah pada perluasan akses kan, Indonesia merupakan pe- memenuhi permintaan pasar 
pasar ke Jepang dan bisnis yang nguasa 50 persen pangsa pasar ekspor dari industri kosmetik 
berkelanjutan,” katanya, produsen rumput laut jenis Eu- atau farmasi, 
Menurut Gatot, selain untuk — cheuma cottonii, Eucheuma cot- Berdasarkan data Kementeri- 
KURS UANG KERTAS ASING bahan baku kosmetik, perminta- toni? merupakan rumput laut an Kelautan dan Perikanan, pro- 
sai ha an rumput laut untuk industri yang sebagian besar hasilnya di- — duksi rumput laut mencapai 4,3 
Luh 2 La ng makanan di Jepang juga tergo- gunakan untuk bahan baku in- juta ton basah pada tahun 2011. 
uss sora ssion 100m ssmo0n long tinggi, "Rumput laut jadi — dustri. Rumput laut ucheuma Tahun 2012, pemerintah menar- 
pom Inson2s 153500 team ito 
rei 250ut3 Dono tns5uer 1000509 
m5 Teen 20 ngas anon 
SAR 000 220,00 0,00 295,00 P E R B A N KA N 
tan a00 201501 01 31001 1 Pe ENEAN 
" im aa am «| Bank Syariah Tambah Ragam Emiten 
Yen esa ton tas 1100 
tuo 1167340 mand MISA 32525 JAKARTA, KOMPAS — Ma- aspek syariah, Investor yang ma- menyampaikan, Bank Mandiri 
suknya bank syariah ke Burga sukjugaukan tersegmentasi sya- berencana memperkenalkan 
Efek Indonesia akan menambah — riah. Bahkan, aturan pengawasan — Bank Syariah Mandiri (BSM) ke- 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS keragaman emiten. Pasalnya, te- perdagangan juga melibatkan as- pada dunia bisnis internasional 
Bank (Ro/USD) AbulantW) —— Ibulan(i) — Gbulangi) A2 bulandi) lah ada emiten dengan segmen- pek syari: dalam ajang Indonesia Invest- 
Bank Danamon 525/025 580/0,25 61007025 6100/0253 tasi syariah yang bisa diman- Kutan Tan ment Forum, pekan depan. 
Bank UNI Rp 100 Juta) A25iba8 451025” 415/025 5007025 faatkan sebagai momentum me- 9.20 UI "Kemungkinan akan mena- 
Gank RI C0 10 ta) azas” armso— sn0aso 257075 narik investor, , Sayangnya, kritik Yanuar, BEI warkan saham perdana ke pasar 
ratan AI AN Ona Pengamat pasar modal Yanuar — tidak menggarap pasarsyariahini — pada tahun 2014," kata Pahala. 
sa sada Ma La Rizky menyebutkan, selama ini dengan serius. Hanya sema- — Persiapan untuk penawaran 
ank Mandi (2100 ta) 12133 425025 nas mma k 5 LA 
ada segmentasi investor yang ti- ta-mata memberikan label sya- saham perdana (IPO) BSM akan 
aka CET TEE dak tergarap masuk ke Indo-  riah terhadap produk yang ada. dilakukan sejak tahun 2013, Pa- 
» (cm 00 ata) Arafah A77 310075 5257073 i Akibatnya, investor syariah yang  salnya, IPO memerlukan waktu 
Grbank arabas Amma» an0ya75 —to1os ain itu, akan ada dampak ideologis lebih memilih Malay- persiapan yang cukup lama dan 
Bank Panin 5150/0125 550/030 550/073 6007075 masif jika Bursa Efek Indonesia si matang, 
Bank UOB Indonesa R0 10 Ata) BSuoan 3SOK 3S0/0AD A07 juga melakukan segmentasi yang —— “Di Malaysia, pasar syariah — Secara keuangan, kata Pahala, 
Bank DKI (Ro 1 Jnta 5/4 Rp1 Mr) arsnsh A19 A15/130 ANN tegas untuk sistem perdagangan digarap dengan terpisah” tutur BSM baik. Akan tetapi, Bank 
Kar aman sang Hang aan syariah” kata Yanuar, di Jakarta, Yanuar. I | Mandiri sebagai pemilik BSM 
ran AA TNO Rabu (2/9). Sebelumnya, Direktur Strategi ingin memastikan BSM siap dan 
Na 3 Dengan demikian, saham yang — dan Keuangan PT Bank Mandiri menarik investor saat sahamnya 
— en an aa dilepas ke bursa akan memenuhi (Persero) Tbk Pahala NMansury ditawarkan di bursa. (IDR) 
Bank nona donesin Asayogn— As0yas0 A080 —asayosn 
Bank Cihatus Idoesin samaan” Sayio “3007300 so0raon 
Transaksi Mata Uang 
Kode Us AD HKD INR IDR. Iy MR NzD PHP SD IRW Two MB « EUR Gep 
us 1 an am og on 05 Fa am on ar arsa an io 12.» 1 
rn asa ra on ra on Dans cm oran ban ama ane ra anta is ia 
tra Ina 3 Din arora oma 25 cw aing rs ma u0 cz . mo 2D 
ra Bap 7m Tatan an Omg uas sam Bg an 200 162 PS Kn 
ig Sans Tamsaas Ds ma Basa Atep Isap 0 TMS Ig 2 DEA LAH DES Bm 
m 7m 25 tan Yan Gm Bea Ra Ig 9m oa Ara 2S mas as 
MYR 30722 3206 0202 00556 0003 00395 25219 Do7a0 25106 00027 0109 ka 32502 39493 Aa 
- Es Ea cen sn ri ons ag asa ra am ana ra Pn ia isa 
an has asa Es Ta an Dg BRO aa 0s aan 106 DM DK 
& am an asa ra em 3 Ta Lam ra Gran nas Sa Ta isa lm 
Kam n n Dp Magi RS Sang PP Ga 2073 288 Ino Laaa nm 
Tm En za s5. Gan oz S6 am ra Rae aa aa Re RB Tam 
ri as ana 3 25m ra Da aga 5m ga 2m aa ion 200i DeSI mama 
. aa asi re an am on - ox aras ox Gani osis Sa 1 1s 
En ana tas am Su Sean cam Gea ox Ora ses aan orasi ar san ia 
ca te em aren ai ai OK can oa Ben oa ane aset ra rs aa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Nita. 


Dalam  Ernst & Young 
Entreprencurial Winning Wo- 
men 2012 terpilih empat 


perempuan pengusaha dari de- 
lapan finalis. Keempat perem- 
puan pengusaha itu adalah Ste- 
phanie Hermawan, pemilik dan 
direktur perusahaan furnitur 
dan desain interior Arbor & 
Troy: Lisa Mihardja, Direktur Al- 
leira Batik: Ida Widyastuti, pe- 
milik Roemah Snack Mekarsari 
di Sidoarjo: dan Riezka Rahma- 
tiana, pemilik Justmine Pisang 
Ijo. 


Merek paling digemari 

Kemarin, harian Kompas ter- 
pilih sebagai koran paling di- 
gemari perempuan di Jakarta. 
Pemilihan ini diambil dari hasil 
survei yang dilakukan Markplus 
Insight. 

Riset sindikasi yang bertajuk 
"Understanding Indonesia Wo- 
men: Their Spending Habit, Be- 
havior, Values and Lifestyle” ini 
dilakukan dengan metode kuan- 
titatif secara multi-stage random 
sampling terhadap 2.150 perem- 
puan responden. Riset dilakukan 
di 10 kota besar. Error margin 
dalam survei ini sebesar 2,11 per- 
sen. 

Selain Kompas, koran Jawa 
Pos juga digemari oleh perem- 
puan di Surabaya, Pikiran Rakyat 
di Bandung, Analisa di Medan, 
dan harian Fajar di Makassar. 
Majalah yang terpilih adalah Kar- 
lini, sedangkan tabloid yang dige- 
mari adalah Nova. Untuk televisi, 
perempuan memilih RCTI, 

(ARN) 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI PESISIR 


Nelayan 
Selatan 
Panen 
Ubur-ubur 


KEBUMEN, KOMPAS — Ne- 
layan di pesisir selatan Kabupa- 
ten Kebumen dan Cilacap, Jawa 
Tengah, sejak sepekan terakhir, 
menikmati panen ubur-ubur, Da- 
lam sehari, seorang nelayan ra- 
ta-rata mendapatkan sekitar 5 
kuintal dengan pendapatan kotor 
mencapai Rp 1,3 juta. Komoditas 
tersebut kebanyakan diekspor 
sebagai bahan campuran produk 
kosmetik. 

Juwarto (45), nelayan di Pan- 
tai Karangduwur, Kabupaten Ke- 
bumen, Rabu (2/9), mengata- 
kan, pada musim kemarau ini, di 
perairan selatan justru sedang 
berlimpah ikan. Namun, untuk 
menangkap ikan, mereka harus 
melaut jauh ke tengah, semen- 
tara gelombang dan angin relatif 
sedang tinggi. Ubur-ubur sendiri 
adalah sejenis binatang laut yang 
termasuk dalam kelas Seyphozoa. 
Tubuhnya berbentuk payung be- 
rumbai. 

Menurut Tarsiman (34), nela- 
yan di Pantai Sentolo Kawat, 
Cilacap, — untuk — menangkap 
ubur-ubur, nelayan tak perlu me- 
laut sampai ke tengah. Itu karena 
hanya di radius sekitar 1 kilome- 
ter dari garis pantai, nelayan su- 
dah bisa mendapatkan banyak 
ubur-ubur, 


Komoditas ekspor 
Ubur-ubur tangkapan nelayan 
selanjutnya dijual ke para penge- 
pul yang banyak dijumpai di se- 
kitar Kali Yasa, Cilacap. Ngadirin 
(50), pengepul ubur-ubur, meng- 
aku dalam sehari mampu me- 
nampung 20 ton ubur-ubur tang- 
kapan nelayan Cilacap. 
Menurut dia, ubui 
sebut selanjutnya dikirim ke eks- 
portir untuk diekspor ke Jepang, 
Korea, dan China dalam keadaan 
segar ataupun telah diolah secara 
sederhana melalui penggaraman 
guna meningkatkan keawetan. 
(GRE) 


Swasembada Tercapai 


Rehabilitasi Hutan Kalimantan Selatan Terancam Kekurangan Air 


BANDAR LAMPUNG, 
KOMPAS — Seluas 
5.960 hektar lahan padi 
di Provinsi Lampung 
mengalami kekeringan. 
Namun, kekeringan yang 
luas ini tak mengganggu 
pencapaian swasembada 
beras di Lampung, 
kecuali menurunkan 
pendapatan petani dan 
buruh tani. 


Kepala Badan Ketahanan Pa- 
ngan Provinsi Lampung Bihikmi 
Sofyan, Rabu (12/9), mengatakan, 
kemarau yang melanda sejumlah 
daerah di Lampung memang me- 
mengaruhi produksi padi di 
Lampung dan mengakibatkan 
penurunan pendapatan petani. 

"1 un, dampaknya tidaklah 
signifikan. Berdasarkan Angka 
Ramalan BPS (Badan Pusat Sta- 
tistik), Lampung akan menga- 
lami peningkatan produksi padi 
hingga 4 persen dari tahun 2011 
lalu,” ujarnya. 

Produksi padi 2012 ini diper- 
kirakan mencapai 81 juta ton 
atau naik 4 persen dari tahun 
sebelumnya yang mencapai 2,9 
juta ton. Hampir setiap tahun 
Lampung mengalami surplus be- 
ras, yaitu rata-rata mencapai 
800.000 ton-1 juta ton. 

Untuk mengantisipasi dampak 
kekeringan semakin meluas, Bi- 
hikmi mengatakan, Pemprov 
Lampung telah menyiapkan ca- 
dangan beras sebanyak 170 ton. 
Beras cadangan ini dititipkan di 
Perum Bulog untuk bantuan di 
daerah kekeringan. 

Kepala Dinas Pertanian Ta- 
naman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Lampung Edi Yanto me- 
ngatakan, lahan padi yang meng- 
alami kekeringan umumnya be- 
rupa sawah tadah hujan. Dari 
total 5.960 hektar sawah yang 
mengalami kekeringan, sebanyak 


Alat berat menyelesaikan pembangunan Waduk Jatibarang di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, 
Jawa Tengah, Rabu (2/9). Selain untuk memenuhi kebutuhan air minum, waduk yang diharapkan 
selesai dibangun tahun 2014 ini nantinya dapat mengairi lahan pertanian di sekitar waduk. 


235 hektar di antaranya meng- 
alami puso atau gagal panen. 

Jumlah sawah yang menga- 
lami kekeringan ini, menurutnya, 
masih relatif kecil dibandingkan 
dengan luas total arcal tanam di 
Lampung pada musim gadu ini, 
yaitu mencapai 85.000 hektar, 

Terkait dengan kekeringan, 
Bulog Sulawesi Tenggara juga 
menyatakan, hal itu tak meng- 
ganggu rencana penyerapan be- 
ras hingga akhir tahun nanti. 
”Saat ini, stok beras mencapai 
26000 ton yang cukup untuk 
persediaan selama sepuluh bu- 
lan,” ujar Kepala Divisi Regional 
Perum Bulog Sulawesi Tenggara 
Imran R Abdullah. 

Hal itu disebabkan panen di 
wilayah-wilayah penghasil beras 
seperti Kabupaten Kolaka, Bom- 
bana, dan Konawe, masih terus 
berlangsung. Stok itu membuat 
semua gudang beras Bulog di 
wilayah Sulawesi Tenggara yang 


berkapasitas total 24.000 ton da- 
lam kondisi penuh dan Bulog 
harus menggunakan gudang-gu- 
dang filial untuk menampung ke- 
lebihannya. 

"Namun, kami akan terus ting- 
katkan lagi penyerapan hingga 
menjadi 30.000 ton beras sampai 
akhir tahun,” ujarnya. 


Rehabilitasi hutan 

Minimnya air dan cuaca panas 
pada musim kemarau mengan- 
cam tanaman reboisasi di Kali- 
mantan Selatan yang masih ber- 
umur 1-3 tahun, Luas area reboi- 
sasi di Kalimantan Selatan saat 
ini mencapai ribuan hektar yang 
tersebar di sejumlah daerah, 

Kepala Dinas Kehutanan Pro- 
vinsi Kalimantan Selatan Rach- 
madi Kurdi, Rabu (12/9), menu- 
turkan, tanaman berumur 2-3 
tahun berpotensi terancam keba- 
karan akibat terbakarnya semak 
belukar oleh panas dan aktivitas 


manusia. Sementara tanaman 
baru yang berumur 1 tahun ter- 
ancam mati akibat kurang air. 

"Sekarang skala kekeringan 
meluas, Selain itu, penghijauan 
itu berada di daerah terpencil 
sehingga sulit memantau dan 
merawatnya. Kondisi ini meng- 
hambat tumbuhnya tanaman hu- 
tan,” ujarnya. 

Setelah kemarau nanti, pihak- 
nya akan meminta setiap daerah 
menginventarisasi total luas area 
tanaman baru yang mati oleh 
kemarau, Untuk selanjutnya di- 
lakukan penyulaman, menggan- 
tikan tanaman yang mati dengan 
yang baru. 

Di Kabupaten Jember, Jawa 
Timur, empat desa di empat ke- 
camatan mulai kesulitan men- 
dapatkan air bersih. Setiap dua 
hari sekali mobil tangki peru- 
sahaan daerah air minum di- 
tugaskan melayani warga. 

(ENG/WER/SIR/EKI/JON) 


KILAS 


DAERAH 


Api Hanguskan Empat Rumah di Jayapura 
JAYAPURA — Empat rumah yang berada di Blok B Perumahan 
Pemda TI, Kotaraja, Jayapura, Rabu (12/9), habis dimakan api. 
Menurut beberapa saksi mata, api pertama kali diketahui mem- 
bakar dapur salah satu rumah itu, Posisi rumah yang ber- 
dempetan memudahkan api menjalar ke rumah-rumah di sam- 
pingnya. Satu unit pemadam kebakaran dibantu dua unit mobil 
tangki air berjibaku memadamkan kobaran api. Pukul 13.00 api 
dapat dipadamkan. (JOS) 


Imigran Gelap Diberangkatkan ke Padang 


PADANG — Sebanyak 43 imigran gelap asal Sri Lanka yang 
terdampar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 
Rabu (12/9) sore, diberangkatkan ke Kota Padang. Komandan 
Kodim 0819/Mentawai, Letkol (Kav) Josafath M Roberth Duka 
mengatakan, para imigran itu diberangkatkan dengan kapal 
reguler KMP Ambu-Ambu dari Kecamatan Sikakap, Kepulauan 
Mentawai, (INK) 


Layanan Prameks Semakin Memprihatinkan 


YOGYAKARTA — Kinerja kereta Prambanan Ekspres (Pra- 
meks) rute Kutoarjo-Yogyakarta-Solo semakin menyusut. Dari 
lima kereta, satu Kereta rusak parah dan empat kereta sering 
mogok. Akibatnya, Prameks yang dulu mampu melayani 21 
perjalanan setiap hari kini hanya bisa melayani 18 perjalanan. 
Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VI 
Yogyakarta Eko Budiyanto mengatakan, satu set kereta rel 
diesel elektrik (KRDE) Prameks buatan PT Inka Madiun kini 
rusak parah dan tidak bisa jalan. "Satu kereta sekarang mang- 
krak di Balai Yasa Yogyakarta. Kondisinya rusak parah dan 
kami tidak memiliki suku cadang. Suku cadangnya harus di- 
carikan dari Jepang,” ujarnya, Selasa (11/9) di Yogyakarta, Pakar 
perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
Taufik Hidayat, menyebut ada kesalahan desain dalam pem- 
buatan KRDE Prameks, (ABK) 


Bea dan Cukai Musnahkan 2,5 juta Batang Rokok 


BANJARMASIN — 
Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe 2A Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan, Ra- 
bu (12/9), memusnahkan 
2,577 juta batang rokok 
ilegal asal Pulau Jawa. 
Rokok-rokok itu dipero- 
leh dari hasil penindakan 
selama Januari hingga 
Juni 2012, Pemusnahan 
dipimpin langsung Oen- 
tarto Wibowo, Kepala 
Kantor Wilayah Bea HANDINING 
Cukai Kalimantan Bagian Timur, dan dihadiri sejumlah pejabat 
daerah. Selain 2,577 juta batang rokok yang dibakar, Bea dan 
Cukai juga masih menyimpan 1,708 juta batang rokok. Rokok 
tersebut merupakan hasil penindakan Juli-Agustus 2012, Pe- 
musnahan sisa rokok ini masih menunggu pengajuan ke Ke- 
menterian Keuangan. Akibat keberadaan rokok ilegal tersebut, 
negara dirugikan Rp 1457 miliar rupiah. (WER) 


BIAR ENGGAK 
PERDKOK 


Terjaga 


Agar Keindahan 
Dinding Rumah 


Keindahan rumah tak hanya ditentukan oleh furnitur atau aksesori. 
Faktor lain yang lebih menentukan adalah kondisi bangunan itu 
sendiri, terutama dinding. Pasalnya, dinding merupakan bagian 
utama yang pasti terlihat. Dapat dibayangkan, keindahan rumah 
akan terganggu apabila kondisi dinding tidak terjaga. 


asalah umum yangdihadi 


apiterkait  semenin: 


lap pakai (premixed dry mortar) 


dinding rumah adalah terjadinya 
retak, Meski tidak kentara, retak 
pada dinding terasa mengganggu 
dan tidak sedap dipandang. Dalam jangka pa 
ikarumah hendak dijual, ersebut dapat 
memengaruhi nilai jual bangunan. 

Pada umumnya, retak dinding disebabkan oleh 
tiga hal. Jika berbentuk garis diagonal, retakan 
terjadi pada struktur. Jika berbentuk vertikal atau 
horizontal, retakan terjadi pada plesteran dinding. 
Sementara itu, jika bentuknya menyerupai jaring 
laba-laba, retak terjadi pada acian dinding. 

Ada banyak faktor yang memengaruhi 
terjadinya retak dinding Di antaranya adalah 
metode aplikasi yangkurang tepat. Faktor lain 
adalah pengayakan pasiryangkurangsempurna 
serta pencampuran pasirdan semen yang tidak 
memenuhi ketentuan atau bahkan berbeda-beda 
takaran. Demikian pula, pengadukan yang tidak 
merata atau dilakukan di area kerja yangkurang 
bersih sehingga adukan terkontaminasi lumpur 
atau bahan organik lain, Hal itu akan berakibat 
berkurangnya daya rekatadukan, 

Faktor bahan material yang tidak terjamin 
kualitasnya pun dapat berpengaruh. Selain itu, 
tentu ada faktor lain, seperti penurunan daya 
dukungtanah dan pembebanan yangberlebih 
kepada dinding karena kesalahan penempatan 
fungsi. 


Produk berkualitas 

Penggunaan produk berkualitas dapat 
membantu mengurangi risiko terjadinya retak 
dinding, Salah satunya adalah memanfaatkan 
produk semen instan Mortar Utama (MU). Seperti 
diketahui, PT Cipta Mortar Utama yang didirikan 
pada 1996 merupakan perusahaan nasional 
pertama yang memproduksi mortar atau adukan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dengan menggunakan mesin dan teknologi modern 
Jerman, yangdioperasikan dengan komputer 
terintegrasi. 

Dibandingkan adukan semen konvensional, 
keunggulan MU terletak pada konsistensi dan 
homogenitas produk yang dihasilkan. Dalam waktu 
singkat, seluruh material produksi yaitu pasir 
pilihan, semen kualitas terbaik, filerdan aditif 
tercampur secara sempurna menghasilkan produk. 
semeniinstan berkualitas tinggi, memiliki da 
rekat yang baik, serta mencegah retak rambut pada 
dinding. 

Untuk mengatasi retak dinding, MU memiliki 
solusi pasangan bata dan plester MU-301 serta 
acian pada permukaan plester dan beton MU- 

200. Produk tersebut berfungsi ganda: dapat 
digunakan untuk pekerjaan pasangan bata dan 
pekerjaan plesteran MU-301, Aciannya pun dapat 
diaplikasikan pada bidangplesteran dan beton 
MU-200, baik interior maupun eksterior). Produk 
inijuga praktis, cukup dicampur air dan mudah 
digunakan, Yangmenarik, produk ini tidak perlu 
diplamir lagi dan hemat pemakaian cat karena hasil 
acian lebih halus dan berwarna abu-abu muda. 
Dengan daya rekat yanglebih baik, pasangan bata, 
plesteran, dan acian melekat kuat. 

Keunggulan lain dari produk solusi dinding 
MU adalah waktu penyelesaian bangunan 
lebih cepat dan terprediksi, mudah mengontrol 
penggunaan material dan anggaran karena daya 
sebarnya sudah terukur. 

MU juga memiliki perekat bata ringan MU- 
380. Dengan produk ini, bata ringan apa pun yang 
digunakan tidak menjadi masalah karena perekat 
bata ringan MU memiliki kekuatan daya rekat yang 
tinggi. Pemanfaatan produk berkualitas seperti MU 
dapat menjadi solusi untuk membantu mengatasi 
masalah retak dinding. IKLAN,” /ACAI 


YG Semen Instan 


MORTAR UTAMA 


BANGUNAN ANDA 
TETAP TINGGI 


Dinding merupakan bagian penting untuk mendukung keindahan dan 
nilai bangunan Anda. Salah memilih bahanadukan untuk pekerjaan 

dinding dapat membuat dinding Anda tidak rapi dan retak. Pakai solusi 
dinding n dinding bangunan Anda bertahan Indah lebih lama. 


Keunggulan Solusi Dinding MU 


tidak perlu di 


ambah pa: 
ngunan lebif 


nggunaar 


0800 18888 68 


www.solusibangunanMU.com 


Acian 
Plesteran & Beton 


Perekat 
BataRingan Pasangan Bata 


& Plester 


NP) 
Tari 


Solusi Bermutu Dinding dan Lantai 


22 NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS /DAHANA PATRIA GUPTA 
Pekerja menurunkan sepeda motor dari KM Cahaya Nusantara dari Jailolo Halmahera Barat yang baru tiba di Pelabuhan Dufa-Dufa, 
Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (12/9). Dari dua alat transportasi penting di kepulauan itu, kapal motor lebih dipilih warga 
dibandingkan dengan speed boat karena lebih tahan cuaca buruk yang sering kali melanda. 


DUSTRI 


Semen Gresik Butuh Lahan 800 Hektar 


TUBAN, KOMPAS — Sebagai 
lahan pengganti tambang batu 
kapur untuk menunjang produk- 
si pabrik Tuban TV, PT Semen 
Gresik (Persero) Tbk wajib me- 
nyerahkan pengganti seluas 800 
hektar kepada PT Perhutani. Lo- 
kasi lahan pengganti yang luar 
nya dua kali lipat dari area tam- 
bang tidak harus di daerah itu, 
tetapi masih di Pulau Jawa, 
Demikian dikemukakan Di- 
rektur Utama PT Semen Gresik 
Dwi Soetjipto di sela-sela pe- 
nanaman pohon di area pabrik 
Semen Gresik di Desa Tlogo- 
waru, Kecamatan Merakurak, 
Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 
Rabu (12/9). "Kewajiban Semen 
Gresik tidak sekadar mencari la- 
han lalu menyerahkan kepada 
Perhutani, tetapi harus sudah di- 
tanami pohon," katanya. 
Menteri Kehutanan Zulkifli 
Hasan yang hadir pada acara itu 
mengatakan, Kementerian Ke- 
hutanan menyiapkan lahan 1.000 
hektar lebih untuk tambang batu 
kapur di Tuban. Penggunaan la- 
han itu dengan pola pinjam pakai 
antara Kemenhut dan PT Semen 


Gresik. Bahkan untuk tahap awal, 
PT Semen Gresik akan meman- 
faatkan lahan yang disiapkan Ke- 
menhut seluas 400 hektar dan 
penggantinya harus dua kali lipat. 
“Syarat lain, jika nanti arca tam- 
bah sudah selesai dipakai oleh 
SG, kawasan itu harus dihijaukan 
kembali,” ujarnya. 


Kawasan hutan 


Selama ini PT Semen Gresik 
sudah memanfaatkan 2.000 hek- 
tar arca tambang batu kapur di 
Gresik dan Tuban. Namun, hanya 
sedikit area yang masuk kawasan 
hutan. "Khusus untuk operasi- 
onal pabrik Tuban TV, kawasan 
batu kapur berada di kawasan 
hutan sehingga Semen Gresik 
wajib menyerahkan lahan peng- 
ganti sekaligus menanam po- 
hon,” katanya. 

Pembebasan tanah butuh pro- 
ses panjang, tetapi PT Semen 
Gresik tetap komitmen untuk 
memenuhi kewajibannya. "Ham- 
batan dalam penyediaan lahan 
pengganti pada proses pembe- 
basan tanah, apalagi jika me- 
libatkan banyak pihak, katanya, 


Pada kesempatan itu Dwi juga 
mengatakan, kapasitas produksi 
pabrik Tuban IV mencapai 2.5 
ton pertahun, dengan nilai inves- 
tasi Rp 3,5 triliun, Untuk meme- 
muhi kebutuhan produksi pabrik 
baru ini, dibutuhkan tambang ba- 
tu kapur seluas 548 hektar. 

"Paling utama, lahan tambang 
batu kapur sudah tersedia dan 
kini tinggal mencari lahan peng- 
ganti,” ujarnya. Ia juga menam- 
bahkan, lahan tambang batu ka- 
pur tersebut milik Perhutani 
yang berlokasi di Desa Karanglo, 
Kecamatan Kerek, serta Desa Se- 
nori dan Desa Tuwiri, Kecamatan 
Merakurak. 

Pada kesempatan itu juga PT 
Semen Gresik menyatakan ko- 
mitmen untuk menjaga kele 
rian lingkungan dan berupaya 
melibatkan masyarakat 
kawasan hutan yang dipir 
kai di Kabupaten Tuban (Jatim) 
dan Kabupaten Rembang (Ja 
teng). Komitmen tersebut ditu- 
angkan dalam nota kesepahaman 
yang ditandatangani Dirut PT Se- 
men Gresik Dwi Soetjipto dan 
Menhut Zulkifli Hasan. (ETA) 


Pulau di Sikka Telantar 


Jika Tak Dikelola, Dikhawatirkan Dikuasai Asing 


MAUMERE, KOMPAS 
— Sepuluh pulau di 


AG " Beberapa pulau yang tidak terawat 
» Luas daratan 73191 km? « Pulau Babi 


bagian timur Kabupaten “Was laut 821,38 km? « Pulau Pengabatan 8 
Sikka, Nusa Tenggara » Garis pantai 1: 444,50 km » Pulau Pemana 
: @foniha “tuah « Pulau Sukun 


Timur, telantar karena » Pulau Kambing 


« Luas daerah menurut pulau (km?) 


idak teraw: kat « Pulau Palue 
tidak terawat. Pulau Flores (Daratan) 1161318 031m Laut Flores 
pulau ini memiliki Babi (Bater) 1863033 1 P PALUE PPEMANA BESA 
keunikan dan berpotensi — Pangabatan 1040 co021y “KMP” 
besar menjadi tempat Kambing (Pemana Kecil): 0/00 (0001 
pariwisata. Jika tidak Sa EA . 

& PA 'ermaan 10,35 t0p21) 1 

alola au- P KABUPATEN 
dikelola, pulau pulau Ini Besar 153,13 3,076) SIKKA 
dikhawatirkan dijual Daliai 141000379 
kepada pihak asing. Sukun 151000291 
Di depan pulau ini terdapat — “mana Besar 1616010300 

sejumlah peninggalan Perang — Lainnya 1087 (0021) 


Dunia II. Peninggalan itu di an- 
taranya lapangan terbang yang 
dibangun Pemerintahan Jepang 
pada tahun 1942/1943 sepanjang 
800 meter dengan lebar 100 me- 
ter. Lapangan terbang ini diwa- 
canakan sebagai lapangan ter- 
bang c: gan bila lapangan ter- 
bang Frans Seda di Wai Oti, Mau- 
mere, mengalami gangguan. 

Ketua DPRD Sikka Rafael Ra- 
ga, saat dihubungi di Maumere, 
Rabu (12/0), mengatakan, pu- 
laupulau itu sebenarnya sudah 
masuk dalam perencanaan pem- 
bangunan pariwi tahun 
2004-2009. Saat itu, pemda se- 
tempat berencana membangun 
sebuah jembatan darurat dari 
tanjung daratan di pulau be 
Flores menuju Pulau Babi se- 
panjang 2 kilometer. Pada saat air 
surut, warga bisa berjalan kaki 
menuju Pulau Babi. Namun, se- 
telah pergantian kepala daerah, 
rencana itu pun batal. 

”Rencana tersebut dimaksud- 
kan untuk mengelola pulau-pu- 
lau kecil yang unik dan indah bagi 
kegiatan pariwisata, termasuk 
pembangunan homestay. Kini, 
pulau-pulau itu tidak terawat ka- 
rena tidak dikelola,” kata Rag: 

Pulau-pulau itu, antara lain, 


Sumber: Litbang "Kompas", diolah dari situs Kabupatan Sikka 


Pulau Babai, Besar, Pangabatan, 
Pemana, Sukun, dan Pulau 
Kambing, Setelah tsunami 1992, 
pulau-pulau itu tidak berpeng: 
huni. Sebelumnya Pulau Bab 

dihuni sekitar 20 kepala keluarga. 
Mereka nelayan dari luar Flores, 


Pasir putih 

Di pulau-pulau itu terdapat 
kelelawar, berbagai jenis burung, 
goa kelelawar, monyet, dan b 
natang babirusa. Pulau kecil ini 
memiliki pantai pasir putih yang 
indah dengan laut sangat jernih. 

Sejumlah pelaku wisata me- 
nyebutkan, pulau-pulau ini bi: 
digarap untuk kegiatan pariwi- 
sata. Pemkab Sikka semestinya 
memiliki perencanaan jangka 
menengah dan jang panjang 
mengelola pulau-pulau itu. 

Jika pulau-pulau ini tidak 
mendapat perhatian pemerintah, 
sangat mudah diklaim kelompok 
masyarakat tertentu kemudian 
dijual kepada warga negara 
asing. Orang asing cenderung 
menikahi gadis lokal kemudian 
berupaya membeli pulau yang 


NOVAN 


KEISTIMEW 


Y 


YOGYAK 


TA 


”Kawulo” Adat Budaya Minta Dilibatkan 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Aliansi tokoh adat, agama, bu- 
daya, pamong desa, dan kepala 
dusun se-Yogyakarta, yang ter- 
gabung dalam Musyawarah Adat 
Budaya Kawulo Yogyakarta ber- 
harap dilibatkan dalam imple- 
mentasi Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2012 tentang Keisti- 
mewaan Daerah Istimewa Yog- 
yakarta. Kelompok ini menyiap- 
kan draf peraturan daerah 
timewa yang akan disampaikan 
ke Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah DIY pada bulan ini. 
Ketua Paguyuban Lurah dan 
Pamong Desa Se-DIY Ismaya Bi- 
i mto mengungkapkan, 
istimewaan DIY harus di- 
kawal oleh masyarakat dan bu- 
kan kelompok tertentu. Karena 
itu, Musyawarah Adat Budaya 
Kawulo Yogyakarta (Musyadaya- 
karta) akan menyumbangkan ga- 
gasan, yang akan didiskusikan 
lagi dengan Gubernur DIY Sultan 
Hamengku Buwono X, Wakil Gu- 


bernur DIY Paku Alam IX, dan 
DPRD DIY. 

”Kami telah melakukan pen- 
jaringan aspirasi dari masyarakat 
melalui pamong desa dan kepala 
dusun, Bagaimanapun suara rak- 
yat harus didengar. Di Yogyakarta 
ada 393 desa,” kata Bibit, Rabu 
(12/9), dalam deklarasi Musya- 
dayakarta di Gedung DPRD DIY 
di Yogyakarta. 


Kebutuhan masyarakat 

Bibit berharap poin-poin UU 
Keistimewaan DIY benar-benar 
menyentuh kebutuhan masyara- 
kat Yogyakarta. Sebab itu, ke de- 
pan implementasi UU ini, khu- 
susnya dalam hal kebudayaan, 
sampai pada level masyarakat ba- 
wah. 

”Selama ini, koordinasi dan 
komunikasi pamong desa dengan 
pengambil keputusan di Yogya- 
karta masih ada sekat. Kami 
menginginkan masyarakat yang 
berada di pelosok dusun turut 


diajak berdiskusi pula,” ujarnya. 

Menurut Koordinator Keisti- 
mewaan Jogjakarta Sejati (Ke- 
risjati), yang juga Ketua Forum 
Kerukunan Umat Beriman DIY, 
KH Abdul Muhaimin, jangan 
sampai kepala dusun, lurah, 
pamong desa hanya menjadi 
perangkat administratif. Mereka 
juga harus diberdayakan melalui 
pelaksanaan UU Keistimewaan 
DIY itu. 

"Kalau perlu dibuat semacam 
tim penyusun kebudayaan di 
tingkat dusun atau desa karena di 
sanalah  kebuda n berkem- 
bang,” kata Muhaimin. 

Sultan FIB X menegaskan, UU 
Keistimewaan DIY tidak hanya 
diperuntukkan bagi kepentingan 
Keraton ataupun Pura Pakua- 
laman, tetapi juga untuk pe- 
ngembangan seluruh masyarakat 
Yogyakarta. Dengan UU itu, po- 
tensi utama di wilayah DIY, yaitu 
kebudayaan, dapat dikembang- 
kan lebih optimal. (ABK) 


ada untuk kegiatan bisnis 
riwisata, 

Pulau-pulau ini terletak se- 
kitar 30 kilometer dari Maumere. 
Letak pulau yang satu dengan 
lainnya antara 2 kilometer dan 5 
kilometer, dan letak dari Pulau 
Flores hanya 2 kilometer. 

Kepala Seksi Pengelolaan Pe- 
sisir dan Pulau Kecil Dinas Ke- 
luatan dan Perikanan NTT Isak 
Angwarmase mengatakan, NTT 
memiliki 1.192 pulau, tetapi baru 
dihuni sekitar 50 pulau, Sisanya 
tidak dihuni dan belum memiliki 
nama. Pulau-pulau ini sangat in- 
dah, tetapi belum dikelola. 

Gugusan pulau terindah ter- 
dapat di Kabupaten Alor. Di sana 
ada belasan pulau kecil, di 
ping Pulau Alor dan Panta 
dikenal sebagai pulau bi 
lau-pulau itu tidak hanya me- 
miliki tumbuhan dan hewan yang 
unik, tetapi juga taman laut sa- 
ngat indah. 

"Terumbu karang dan ik: 
ikan di sekitar pulau itu masih 
sangat bagus,” kata Isak menam- 
bahkan. (KOR) 


pa- 


KE 


AKA 


RAN KAPAL 


11 Pekerja Diperkirakan Tewas 


DUMAI, KOMPAS — Keba- 
karan kapal di Pelabuhan Rakyat 
Ayan IT, Kota Dumai, Riau, yang 
terjadi sejak Selasa lalu diduga 
menimbulkan korban jiwa dalam 
jumlah besar. Syahbandar Dumai 
menyatakan, sedikitnya 11 peker- 
ja bongkar muat di pelabuhan itu 
sampai Rabu (12/9) tak diketahui 
keberadaannya. Mereka diperki- 
rakan menjadi korban kebakaran 
tersebut. 

”Korban jiwa ada, tetapi saya 
belum bisa memastikan jumlah- 
nya. Data yang disampaikan 
Syahbandar Dumai adalah nama 
pekerja yang hilang Nama itu 
berasal dari mandor setiap pe- 
kerja bongkar muat yang bekerja 
di kapal itu, Selasa lalu,” ujar 
Kepala Polres Dumai Ajun Ko- 
misaris Besar Ristiawan Bulkaini, 
Rabu. 

Ristiawan menuturkan, polisi 
melakukan evakuasi di bangkai 
kapal, Selasa malam. Mereka me- 
nemukan sejumlah benda, se- 
perti kulit terbakar, benda ber- 
bentuk tangan, dan sejumlah ba- 
rang mirip potongan tubuh lain. 
Namun, benda itu belum bisa 
dipastikan apakah merupakan 
potongan tubuh manusia. 

”Rabu sore, tim laboratorium 
forensik dari Medan baru sampai 
di Dumai. Kalau kondisi me- 
mungkinkan, evakuasi lanjutan 
akan dilakukan Rabu malam. Na- 
mun, Kamis, pasti masih akan 


Saat itu hari mulai 
gelap. Kami tidak dapat 
meneruskan evakuasi, 
karena terhalang arus 
pasang naik. 


dilakukan lagi pemeriksaan fo- 
rensik,” kata Ristiawan. 

Pada Selasa, Kapal Mesin Dau- 
lu Sibayak terbakar saat melaku- 
kan bongkar muat di Pelabuhan 
Ayan TI, Dumai. Puluhan pekerja 
membongkar isi muatan kapal. 
Saat terjadi kebakaran, sejumlah 
pekerja masih berada dalam lam- 
bung kapal (Kompas, 12/9). 


Pekerja yang hilang 

Ristiawan menambahkan, po- 
lisi belum dapat memberikan in- 
formasi penyebab kebakaran itu. 
Dari pemeriksaan saksi, api di- 
duga berasal dari ruang mesin. 
Padahal, nakhoda kapal menga- 
takan kapal itu sudah sandar dan 
mesinnya mati. 

Sesuai dengan manifes, kapal 
itu membawa bahan makanan 
impor dari Malaysia. "Saya belum 
tahu apakah kapal membawa ba- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


han kimia yang mudah terbakar 
atau tidak. Biarlah tim Forensik 
Polri yang menjawabnya,” ujar 
Rustiawan. 

Rabu siang, banyak warga Du- 
mai yang mendatangi lokasi ke- 
bakaran itu, terutama keluarga 
pekerja yang masih hilang, Se- 
jumlah keluarga korban meng- 
akui membantu evakuasi. Me- 
reka mengaku melihat potongan 
tulang manusia di kapal. 

”Saat itu hari mulai gelap, Ka- 
mi tidak dapat meneruskan eva- 
kuasi karena terhalang arus pa- 
sang naik. Lambung kapal teren- 
dam air sehingga tidak mungkin 
mencari korban,” ujar Hasan. Ta 
mencari abangnya, yang bernama 
Manan (43). 

Marta Pasaribu, adik seorang 
korban hilang, Maralov Pasaribu 
(29), mengungkapkan, Selasa pa- 
gi abangnya berangkat dari ru- 
mah sembari mengatakan ada 
pekerjaan bongkar muatan di Ka- 
pal Mesin Daulu Sibayak. Sampai 
Rabu petang, Maralov belum pu- 
lang dan motor miliknya jenis 
bebe, ditemukan terbakar di de- 
kat kapal naas itu bersandar. 

Syahbandar Dumai menge- 
luarkan daftar pekerja yang di- 
duga hilang. Mereka adalah Ha- 
bib (27), Maralov Pasaribu, Su- 
lung (38), Fahmi (43), Atan (28), 
Manan (43), Amri (35), Suhardi 
(39), Arif Piter (47), dan Masno 
(27). (SAH) 


mar 


memesan spesial fare "beli 1 dapat 2”. pesan sekarang! 


J 


e Fz 


mantra ntr 


ndala 


airline of tiger airways 


Deli 1 


DAT 
pat 2 


pesan di 


spesial promo 6 bulan 
penerbangan mandala! 


mandala berumur 6 bulan pada 27 september ini. terima kasih kepada semua pelanggan setia kami! 
armada a320 kami akan terus terbang ke tujuan-tujuan menarik lainnya. rayakan prestasi kami dengan 


pesan sebelum 19 sep 2012 


Pong 


tiger. Ng 


& MN 
airways.com 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEP 


TEMBER 2012 


NUSANTARA 


KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO 


Saminten memanen tomat di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 


Rabu (12/9). Pada 7 


a panen kali ini, keuntungan petani tomat menipis karena h: 


dari Rp 5000 menjadi Rp 2.000 per kilogram. 


jual tomat turun 


BANJIR BANDANG 


Sungai Limau Manis Alirkan Lumpur 


PADANG, KOMPAS — Batang 
atau Sungai Limau Manis di Kota 
Padang, Sumatera Barat, Rabu 
(2/9), kembali mengalirkan ma- 
terial lumpur dari hulu, Debit air 
sungai membesar dan bergolak 
berwarna coklat pekat menyusul 
hujan deras di hulu sungai, 
Akibat debit air membesar, se- 
jumlah badan jalan yang berada 
iran sungai berubah 
Di antaranya di 


Pauh, yang meru 
lan utama menuju K: 


Kemacetan tidak terhindar- 
kan. Antrean panjang hingga se- 
kitar 3 kilometer terlihat di 
kitar kawasan persimpangan 
Bandar Buat yang berdekatan de- 
ngan Jalan Ulu Gadut. Sebuah 
mobil sedan yang mencoba me- 
nerobo a air di tengah 
in ke dalam su- 
ngai karena arus yang de 

Beberapa saat kemudian, mo- 
bil itu dapat dipinggirkan dengan 
bantuan warga, Namun, sejum- 
lah mobil yang mogok diting- 
galkan di tepi jalan dan diberi 
ganjal batu pada rodan, 

Aliran air di kawasan itu 
| dari sejumlah hulu dan 
aliran sungai kecil di kawasan 
perbukitan. Sejumlah kompleks 
perumahan di kawasan itu 
dilewati kolom air yang meng- 
alir, 

Beberapa kios di tepi jalan 
raya rusak diterjang arus. "Hujan 
di mulai sekitar pukul 15.00. 
Kalau untuk kerusakan rumah 
belum bisa diketahui,” kata 
i mata Wahyu Adi (18). 

Hingga berita ini diturunkan, 
hujan deras masih mengguyur 


Kota Padang. Debit air Batang 
Limau Manis dan sejumlah anak 
sungai yang menjadi saluran be- 
lum terlihat menurun dan justru 
cenderung meningkat. 

”Saya adalah korban banjir 
bandang pada Juli lalu. Saya pin- 
dah ke tempat yang lebih tinggi 
(Ulu Gadut) karena rumah yang 
lama sudah habis, ternyata se 
karang terjadi di tempat yang 
lebih tinggi ini,” kata Yetnawati 
(44), seorang warga. 

adi: 


Sebelumnya "Juli, 
aliran Batang Limau Manis juga 
mengalirkan material dari hulu 


yang berujung pada banjir ban- 
dang atau galodo yang meng 
akibatkan sejumlah kerusakan, 
Namun, dalam peristiwa Rabu 
sore tersebut belum dilaporkan 
kerusakan yang terjadi, 


Hujan mulai turun 

Di beberapa daerah di Provir 
Bengkulu, hujan lokal mul 
turun dalam beberapa hari ter- 
akhir. Ini menjadi pertanda 
peralihan musim kemarau ke hu- 
jan mulai berlangsung. Diperki- 
rakan bulan depan hujan sudah 
merata di seluruh wilayah Beng- 
kulu, 

Kepala Seksi Observasi dan 
Informasi Stasiun Klimatologi 
Kelas II Pulau Baai Bengkulu 
Sudiyanto, Rabu (12/0), menga- 
takan, per: musim kemarau 
ke musim hujan mulai terjadi 
pada dekade TI September (10-20 
September), 

Suhu muka laut sudah mulai 
menghangat sehingga penguapan 
terjadi dan terbentuklah awan- 
awan rendah seperti cumulus 
atau cumulus nimbus. "Angin 
kencang hingga 25 knot dari arah 


KEKERASAN DI SAMPANG 


Negara Haru 


s Jamin 


Keamanan Pengungsi 


SURABAYA, KOMPAS — Ne- 
gara harus menjamin keamanan 
dan kebutuhan pengungsi meski 
mereka menolak dipindahkan ke 
tempat penampungan sementara 
yang ditawarkan pemerintah. 
Negara tidak boleh kalah dengan 
ancaman dan harus tegas ber- 
sikap terhadap setiap gangguan 
ketertiban. 

Hal itu disampaikan Ketua De- 
wan Perwakilan Daerah (DPD) 
Irman Gusman di sela-sela Hari 
Ulang Tahun Forum Komunikasi 
Putra-Putri Purnawirawan Indo- 
nesia (FKPPI) di Surabaya, Jawa 
Timur, Rabu (12/9). "Negara ha- 
rus mengembalikan rasa aman 
masyarakat. Tidak peduli dari ke- 
lompok mana yang menolak di- 
pindahkan itu, tetapi masyarakat 
punya hak hidup dan negara ha- 
rus melindungi,” ingatnya lagi. 

Sebelumnya, Pemerintah Pro- 
vinsi Jatim menawarkan dua 
tempat penampungan sementara 
yang lebih layak. Penampungan 
itu adalah rumah susun di Je- 
mundo, Kabupaten Sidoarjo, dan 
kompleks perumahan di Sam- 
pang, Madura, untuk korban ke- 
kerasan di Sampang. Namun, 
warga Syiah yang menjadi peng- 
ungsi dan sementara tinggal di 
lapangan tenis dalam ruangan 
(indoor) Sampang menolak ta- 
waran itu. 

Soal masih rawannya keaman- 
an warga, jika pengungsi tetap 
berdiam di Sampang, Irman me- 
negaskan, pemerintah pusat 
ataupun daerah berkewajiban 
melindungi warganya dari tin- 
dakan yang melanggar hak asasi 
manusia (HAM). "Negara tidak 
boleh kalah dengan ancaman. Po- 
lisi harus tegas,” ucapnya. 

Irman menambahkan, relokasi 
bukan solusi yang tepat untuk 
menyelesaikan kasus kekerasan 
di Sampang. Jika hal itu dila- 
kukan, akan menjadi preseden 


mrioperkoran @ & 


Irman Gusman 


buruk bagi Indone: 
soalan selalu diselesaikan dengan 
mengusir kaum minoritas. Ke- 
kerasan di Sampang terjadi ka- 
rena konflik antara warga Sunni 
dan Syiah. 

Wakil Gubernur Jatim Saiful- 
lah Yusuf mengatakan, jika peng- 
ungsi memutuskan tetap berdi- 
am di lapangan tenis Sampang, 
tentu akan berdampak buruk ba- 
gi kesehatan anak-anak dan pe- 
rempuan. "Kita tak memaks: 
lakan kalau mereka tetap di situ. 
Namun, jangan salahkan peme- 
rintah karena di sana sudah tidak 
sehat,” katanya. 

Saifullah menegaskan, peme- 
rintah tidak pernah punya renca- 
na merelokasi pengungsi, tetapi 
memindahkan sementara ke lo- 
kasi yang lebih layak. Hak setiap 
orang untuk tinggal di mana 
pun," paparnya. Pemerintah Pro- 
vinsi Jatim juga tetap akan me- 
menuhi kebutuhan pengungsi. 

Secara terpisah, Kepala Bidang 
Humas Polda Jatim Komisaris 
Besar Hilman Thayib menutur- 
kan, Polda Jatim menetapkan 
empat tersangka dalam kasus ke- 
kerasan di Sampang dan mem- 
buru lima orang lainnya. (ILO) 


selatan yang kerap terjadi di 
musim kemarau juga mulai 
berganti dengan angin dari se- 
jumlah arah yang tidak terlalu 
kencang,” tutur Sudiyanto. 

Penyuluh pertanian di Kabu- 
paten Lebong, Siti Patonah, me- 
nambahkan, — kemarau — me- 
nyebabkan sawah kering, Padahal 
setelah panen sebelum bulan pu- 
sa, biasany memelihara 
ikan di sawah, Saat ini hujan 
deras mulia mengguyur beberapa 
tempat di Lebong. Hujan turun 
mulai sore hingga malam sekitar 
pukul 22.00. (INK/ADH) 


Anak Hadiri Kampanye 


Soekarwo Calonkan Diri Kembali 


PONTIANAK, KOMPAS — Dalam setiap kampanye 
calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 
Barat di hampir semua daerah, dengan metode rapat 
umum, selalu diikuti oleh anak-anak, Mereka rentan 
dieksploitasi melalui penggunaan atribut calon serta 
partai politik pendukung calon kepala daerah. 


Temuan itu disampaikan Ru- 
hermansyah, Koordinator Divisi 
Penanganan Pelanggaran Panitia 
Pengawas Pemilu Kepala Daerah 
(Panwas Pilkada) Kalimantan 
Barat, Rabu (12/9), di Pontianak. 
Anak-anak biasanya hadir dalam 
kampanye yang menyertakan hi- 
buran. "Anak-anak itu hadir ka- 
rena ikut orangtuanya, atau da- 
tang untuk menyaksikan hiburan 
yang digelar oleh tim kampanye,” 
jelasnya. 

Namun, Panwas Pilkada Kal- 
bar belum menemukan pelang- 
garan kampanye berupa eksploi- 
tasi anak-anak. "Pelanggaran, bila 
ada kesengajaan anak-anak di- 
minta memakai atribut kam- 
panye, Kami tak menemukan ka- 
sus seperti ini” ujar Ruherman- 
syah, 

Kendati belum ada temuan de- 
ngan bukti, Ruhermansyah me- 
nuturkan, tetap mengintensifkan 
pengawasan. Pasalnya, bisa saja 
anak-anak itu tak terlihat petugas 
saat memakai atribut kampanye, 

Kampanye Pilkada Kalbar di- 
gelar mulai 3-16 September 2012. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kalbar menggelar debat publik 
calon, Kamis malam ini. Menurut 
Ketua KPU Kalbar AR Muzam- 
mil, debat publik merupakan sa- 
lah satu metode untuk mem- 
perkenalkan calon kepala daerah 
kepada masyarakat. 


Pilkada Kalbar diikuti empat 
pasangan calon gubernur/wakil 
gubernur. Mereka adalah Corne- 
lis/Christiandy Sanjaya (petaha- 
na), Armyn Ali Anyang/Fathan A 
Rasyid, Morkes Effendi/Burha- 
nuddin A Rasyid, dan Abang 
'Tambul Husin/Barnabas Simin. 
Pemungutan suara akan dilaku- 
kah pada 20 September 2012, 


Pilkada serentak di Jatim 


Dari Surabaya dilaporkan, jad- 
wal Pilkada di Jawa Timur yang 
digelar serentak pada 29 Agustus 
2013 dipastikan tidak berubah. 
Pilkada Jatim tetap akan 
lenggarakan bersamaan dengan 
pemilihan kepala daerah di Kota 
Kediri, Madiun, Mojokerto, dan 
Probolinggo. 

”Kami juga sudah memberi- 
tahukan kepada sejumlah pihak, 
termasuk Gubernur Jatim,” j 
Ketua KPU Jatim Andry De: 
to di Surabaya. 

Sesuai dengan Undang-Un- 
dang Nomor 12 Tahun 2008 ten- 
tang Pemerintahan Daerah, jika 
ada kepala daerah dalam satu 
provinsi yang masa jabatanny 
berakhir kurang dari 90 hari, 
perlu diadakan pemilihan secara 
serentak, Keuntungan da 
da serentak adalah efisi 
aya, 

Selain itu, kata Andry, pilkada 
serentak dapat mengurangi ke- 


n- 


ATURAN KAMPANY! 


(1) Kampanye Pemilu dilaksanakar 


(2) Kampanye Pemilu diikuti oleh pesert 
(3) Kampanye Pemilu didukung oleh peti 


Materi 


Kampanye (Pasal 81) 
1. Materi kampanye partai politik peserta pe 
calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, d 
kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program j 
2. Materi kampanye perseorangan peserta pemilu 


1g dilaksanakan oleh 
anggota DPRD 
rtai politik. 

Ing dilaksanakan oleh 


calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan. 


Metode Kampanye (Pasal 82) 
1. pertemuan terbatas, 
2. pertemuan tatap muka, 


3. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umumj 
4. pemasangan alat peraga di tempat umum, 
5, iklan media massa cetak dan media massa elektronik: 


6 rapat umum, dan 


7. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Sttmber: Litbang "Kompas" diolah dari UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 


jenuhan masyarakat yang harus 
mencoblos berulang kali. Pertim- 
bangan KPU Jatim memilih pada 
29 Agustus 2013 adalah tidak 
berbenturan dengan penetapan 
daftar calon tetap anggota DPRD 
kabupaten/kota, melewati masa 
libur Lebaran, dan tidak ber- 
barengan dengan masa haji. 

”Tahun 2013, lebih dari 30.000 
warga Jatim terdaftar mengikuti 

ji. Jika berbenturan dengan 
sreka tidak bisa ber- 
ata Andry. 

Dalam Pilkada 2013, Gubernur 
Jatim Soekarwo akan mengaju- 
kan diri kembali, tetapi belum 
dipastikan pasangannya, apakah 
tetap Saifullah Yusuf atau ber- 
ubah, Soekarwo, yang juga Ketua 
Dewan Pimpinan Daerah Partai 
Demokrat Jatim konsultasi de- 
ngan kiai Nadhlatul Ulama (NU) 
terkait pencalonan dirinya pula. 

Sufiyanto dari Republic In 
tute menuturkan, meski Pilkada 
Jatim tinggal kurang dari seta- 
hun, belum adasatu partai politik 


pun yang mengumumkan nama 
calon gubernur dan wagub pi- 
lihannya, Padahal, pada periode 
sebelumnya, tiga tahun sebelum 
pilkada pun partai sudah me- 
nyosialisasikan calon kepala dae- 
rah yang didukungnya. 


Pilkada Jawa Barat 

Secara terpisah, Selasa, Ketua 
KPU Jawa Barat Yayat Hidayat 
mengkhawatirkan pengunduran 
diri Ketua Dewan Pimpinan Dae- 
rah Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) Jabar Rudy 
Harsa Tanaya bisa menggugur- 
kan hak partai itu dalam meng- 
ajukan calon dalam Pilkda Jabar 
tahun 2013. Sebab, pencalonan 
harus ditandatangani pimpinan 
partai yang definitif. 

Namun, Ketua Dewan Pim- 
pinan Pusat (DPP) PDI-P An- 
dreas Pareira menegaskan, pen- 
calonan kepala daerah Jabar oleh 
PDI-P tidak akan terganggu de- 
ngan pengunduran dii 

(AHA/ELD, 


KMAKIN DEKAT 


DENGAN RAKYAT 


Buktikan beneran hematnya 24 jam 


Lebih besar hingga 6 GB 
Lebih cepat hingga 7,2 Mbps 
Tetap hemat mulai dari Rp 49.000/bulan 


Hubungi kami sekarang di 0838 8000 838 


www.axisworid.co.id 


FI facebook.com/AXISgsm 


@AXISgsm 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


PENCEMARAN PERAIRAN 


Ketika Semua Dibuang ke 


Setiap hari, tidak kurang dari 500 ton sampah 
dibuang warga Kota Padang, Sumatera Barat. Dari 
Jumlah itu, antara 20 persen dan 30 persennya 
melewati saluran pembuangan air, sungai, yang 
semuanya bermuara ke laut. Sebagian besar sampah 
itu merupakan benda yang sulit terurai. 


Oleh INGKI RINALDI 


ari 100 ton sampah yang 
D masuk ke laut itu, hingga 

60 persennya atau seki- 
tar 60 ton merupakan sampah 
nonorganik. Sampah jenis ini ti- 
dak bisa terurai secara alami, 
seperti plastik dan pembungkus 
berbahan styrofoam, 

Sebanyak 60 ton sampah 
yang bermuara ke perairan di 
wilayah Kota Padang itu baru 
yang berasal dari daratan saja. 
Jumlah itu belum ditambah 
sampah yang dibuang dari atas 
kapal dan beberapa lokasi pe- 
kerjaan di atas perairan seperti 
tambak keramba jaring apung. 

Sampah-sampah domestik itu 
tidak berhenti begitu saja di 
mulut muara. Sesuai dengan 
arah arus dan gelombang laut, 
sampah-sampah tadi terus ber- 
kelana, Sebagian mengendap di 
perairan dan pulau-pu- 
lau kecil yang masuk wilayah 
Kota Padang. 

Hal itu pernah Kompas temu- 
kan saat menyelam di Pulau Pa- 
sumpahan, Kota Padang, Pada 
kedalaman sekitar 18 meter, 
beragam sampah domestik 
mengendap di dasar pulau de- 
ngan substrat pasir. Jenis-jenis 
sampah yang terlihat seperti 
plastik pembungkus makanan, 
popok bayi, hingga helm pe- 
ngendara sepeda motor yang 
terlihat pada bagian yang lebih 
dangkal, 

Demikian pula ketika peng- 
amatan dilakukan di kawasan 
perairan Teluk Buo, Kota Pa- 
dang. Pembungkus mi instan 
dan wadah bekas air mineral 
terlihat mengambang di lokasi 
perairan tersebut. 

Slamet Sareko (45), salah se- 
orang nelayan di Kelurahan Ba- 
tang Arau, Kecamatan Padang 
Selatan, Kota Padang, Sumatera 
Barat, mengatakan, tumpukan 
sampah di bibir muara sudah 
jadi pemandangan rutin setiap 
kali arus sungai menderas, Kon- 
itu terjadi bila turun hujan 
di bagian hulu yang membuat 
aliran sungai ke muara cende- 
rung makin deras. 


Di lokasi yang berdekatan de- 
ngan Pelabuhan Muaro, Kota 
Padang, itu, imbuh Slamet, se- 
ring kali nelayan mendapati ke- 
rugian saat menjaring ikan. 
"Karena jaring yang baru kita 
gunakan akan tersangkut pada 
lautan sampah. Sering kali ja- 
ring yang baru satu kali dipakai 
sudah harus dibuang karena ru- 
sak tersangkut sampah," kata- 
nya. 

Dosen Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan Universitas 
Bung Hatta, Padang, Harfiandri 
Damanhuri, mengatakan, pene- 
litian yang dikukannya pada se- 
jumlah nelayan di Kota Padang 
juga menghasilkan temuan yang 
mirip. Nelayan yang mencari 
ikan dengan cara maelo pukek 
(menghela pukat) dari darat itu 
kerap kali hanya mendapatkan 
tumpukan sampah ketika pukat 
telat sampai seluruhnya di da- 
ratan. 


Kapasitas terbatas 


Direktur Bank Sampah Pusat 
Studi Lingkungan Hidup 
(PSLH) Universitas Bung Hatta, 
Padang, Yulcherlina MT menga- 
takan, dari 500 ton produksi 
sampah tersebut, baru 44 per- 
sen yang dikelola di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) 

Aie Dingin, Kota Padang. Sisa- 
nya, selain masuk ke dalam laut, 
dibakar, atau dipendam dalam 
tanah oleh warga secara man- 
diri, 

Perilaku buang sampah sem- 
barangan menjadi penyebab 
sampah terakumulasi sedemiki- 
an banyak ke dalam lautan. 
lain lewat selokan atau sungai, 
sampah juga dibuang semba- 
rangan di sejumlah sudut kota. 

Ketika banjir atau genangan 
air terjadi saat musim hujan, 
sampah-sampah yang bersera- 
kan akan dibawa arus air me- 
nuju sungai, saluran banjir ka- 
nal, dan sebagainya. Semua itu 
akan bermuara ke laut, 

Yuleherlina menambahkan, 
akumulasi jumlah sampah me- 
nuju laut itu di antaranya ka- 


KOMPAS/INGKI RINALDI 


Lili laut, Sabtu (8/9), tampak menempel di bagian struktur wadah kerangka transplantasi terumbu karang pada kedalaman 10 meter di 
Pulau Pasumpahan, Kota Padang, Sumatera Barat. Transplantasi terumbu karang merupakan upaya memperbaiki kembali ekosistem 
perairan yang sebelumnya rusak karena kematian atau kerusakan terumbu karang lama, 


rena sebagian besar wilayah pe- 
sisir di Kota Padang belum ter- 
layani oleh petugas kebersihan 
an pemerintah. 
natan di Kota Pa- 
dang, praktis baru delapan ke- 
camatan yang terlayani. 

Adapun di wilayah tengah ko- 
ta, tempat pembuangan semen- 
tara (TPS) juga relatif tidak 
mencukupi. Dari idealnya satu 
TPS per 200 meter, saat ini ja- 
raknya bisa terentang lebih dari 
tiga kilometer, 

Jumlah truk pengangkut 
sampah juga terbatas, Dari jum- 
lah ideal sekitar 150 unit, saat 
ini baru terdapat 63 unit. Dari 
jumlah itu pun tidak semuanya 
laik dipergunakan. 

Sekretaris PSLH Universitas 
Bung Hatta, Padang, Dr Reni 
Desmiarti menambahkan, perhi- 
tungan jumlah 500 ton produksi 
sampah per hari di Kota Padang 
berdasarkan hitungan per orang. 
”Setiap orang di Kota Padang 
menghasilkan antara 1,25 dan 
0,5 kilogram sampah setiap hari. 
Dengan perhitungan moderat 
sekitar 0,35 kilogram sampah 
per hari, didapatkanlah angka 
500 ton per hari,” katanya. 


Sementara di TPA Air Dingin 
dengan luas 30,3 hektar, Reni 
mengatakan, pengolahan yang 
dilakukan 
sibml dengam memsjemeti oper 
dumping. Jika pengelolaan ma- 
sih dilakukan dengan cara de: 
i kitar 10 tahun lagi di- 
perkirakan TPA itu tidak akan 
sanggup lagi menampung sam- 
pah, 


Masalah dunia 

Sementara pengelolaan sam- 
pah di daratan belum juga ber- 
kesudahan, 
yang menuju lautan 
dak pernah menemui j: 
akhir, Organisasi pencinta ling- 
kungan hidup Greenpeace 
mengingatkan soal pentingnya 
memperhatikan isu sampah di 
laut yang setiap hari membesar 
ini, 

Dalam artikel berjudul "The 
Trash Vortex” yang dipublika- 
sikan di laman greenpeace.org, 
Greenpeace menyebutkan saat 
ini terdapat pusaran sampah di 
perairan Pasifik Utara. Pi 
sampah itu demikian bi 
hingga diperkirakan sudah se- 
luas Negara Bagian Texas di 


Amerika Serikat. Disebut seba- 
gai (he trash vortex (pusaran 
sampah) karena sampah-sam- 
pah itu berputar secara 
perlahan mengikuti perputaran 


sampah yang juga di- 


Patch” itu merupakan akumu- 
lasi sampah-sampah yang tidak 
terurai secara alami, Sampah- 
sampah itu didominasi plastik 
yang selama waktu tertentu ber- 
ubah menjadi serpihan-serpihan 
kecil. 

Serpihan-serpihan plastik ini 
sering kali dianggap makanan 
oleh biota laut seperti ikan, pe- 
nyu, dan burung laut, 

Sejumlah kasus kematian bi- 
ota laut akibat mengonsumsi 
sampah kerap dilaporkan. Selain 
itu, sampah yang mengapung di- 
sebutkan bisa menjadi agen bagi 
biota laut di kawasan tertentu 
untuk membonceng ke kawasan 
lain dan mengganggu kestabilan 


Selain itu, sekitar 70 persen 
jenis plastik yang dapat teng- 

gelam juga memiliki ancaman 
yang tak kalah serius. Sam- 


sampah tersebut bisa me- 
nutupi dasar laut dan membu- 
nuh biota laut yang hidup. 

Tim Sosialisasi PSLIT Uni- 
versitas Bung Hatta, Padang, 
Salman Assahary mengatakan, 
kebiasaan buang sampah sem- 
barangan yang masih dilakukan 
sebagian masyarakat memang 
kontradiktif 

Salman yang melakukan pe- 
nelitian khusus tentang hal itu 
mengatakan, perilaku buang 
sampah sembarangan yang di- 

temukannya di Kota Padang ti- 
dak terbatas pada stra 1 

ekonomi. "Karena ada penum- 
pang mobil mewah membuang 
sampah di tengah jalan, ini kan 
soal sikap,” katanya. 

Sementara perilaku buang 
sampah sembarangan di kalang- 
an ekonomi menengah ke ba- 
wah lebih dipengaruhi ketiadaan 
atau minimnya akses informasi. 
"Terkadang, masyarakat juga 
enggan naa sampah pada 

1 


belum tersosial 
menjadi kunci pemahaman ma- 
syarakat yang terus membuang 
sampah sembarangan. 


PENEMBAKAN 


Kebuntuan 
Komunikasi 
Harus 
Dicairkan 


JAYAPURA, KOMPAS — Ber- 
ulangnya kasus kekerasan ber- 
senjata yang memakan banyak 
korban di Papua menunjukkan 
adanya kebuntuan komunikasi 
antara pemerintah dan masyara- 
kat. Kebuntuan itu tidak hanya 
disebabkan oleh persoalan ke: 
Iingtidakpercayaan, tetapi juga 
adanya rasa permusuhan yang 
tersirat dalam aneka kejadian itu. 
Untuk itu, penting adanya ruang 
terbuka untuk mendobrak ke- 
buntuan itu agar semua perso- 
alan dapat dikomunikasikan oleh 
semua pemangku kepentingan di 
Papua dan dapat dicari solusi- 
nya. 

”Perlu fasilitator yang ditun- 
juk oleh Presiden yang akan 
membuka ruang tersebut. Tak 
perlu banyak orang, cukup tiga 
atau dua orang saja yang di- 
percaya oleh Presiden dan orang 
Papua,” kata Koordinator Jaring- 
an Damai Papua Neles Tebay, 
Selasa (1/9), di Abepura, Papua. 

Tim itu, kata Neles Tebay, 
akan membantu membuka ruang 
komunikasi antara pemerintah 
dan orang Papua untuk menge- 
nali masalah-masalah yang men- 
jadi akar persoalan konflik Pa- 
pua, "Ruang terbuka itu diharap- 
kan akan memperlancar proses 
ke arah dialog” ujar Neles Te- 
bay. 


Terus berjatuhan 

Menurut dia, tanpa upaya ber- 
sama membuka ruang komuni- 
kasi itu, Neles Tebay berpendapat 
korban akan terus berjatuhan. 
Hingga saat ini, kekerasan ber- 
senjata terus terjadi di Papua. 
Terakhir, pada Senin pagi se- 
orang anggota Polres Tolikara 
Bripda Jeffry IL Runtuboy tewa 
ditembak orang tak dikenal. Se- 
belumnya pada 21 e- 
orang anggota Polres Paniai, Br 
gadir Yohan Kisiwaito, juga tewa 
ditembak orang tidak dikenal ti- 
dak jauh dari lapangan terbang 
Enarotali, 

Wakil Kepala Polda Papua Bri- 
gjen Paulus Waterpauw menilai 
memang ada kebuntuan komu- 
nikasi itu. Untuk itu, penting 
membangun komunikasi yang le- 
bih baik antara pemerintah, apa- 
rat, dan masyarakat. Ta berharap 
dengan komunikasi yang terjadi 
baik itu, masyarakat tidak terpe- 
ngaruh atau terprovoka 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDBA YASA 


Grup kesenian jathilan atau kuda lumping pentas di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota 

Semarang, Rabu (12/9), sebagai bentuk protes dan keprihatinan menyikapi komentar Gubernur Jateng 
Bibit Waluyo yang menganggap kesenian jathilan itu jelek, tidak layak dipentaskan dalam forum resmi. 
Grup kesenian ini meminta Bibit Waluyo meminta maaf. 


ANCAMAN BOM 


PASURUAN, KOMPAS — Tim 
Gegana Kepolisian Daerah Jawa 
Timur, Rabu (12/9), melakukan 
sterilisasi rumah milik Muslimin 
(58), seorang warga Desa Ngem- 
plakrejo, Kecamatan Purworejo, 
Kota Pasuruan, Jawa Timur. Se- 
minggu sebelumnya, Selasa (4/9), 
di rumah itu terjadi ledakan se- 
hingga menewaskan istri Mus- 
limin dan melukai dua orang 
lainnya. 

Tim Gegana turun setelah pa- 
da Selasa (1/9) terjadi ledakan 
lagi saat tim Laboratorium Fo- 
rensik cabang Surabaya mela- 
kukan olah tempat kejadian per- 
kara di rumah itu. Ledakan saat 
itu melukai kaki salah seorang 
anggota tim Labfor. 

”Kami melakukan sterilisasi 
lokasi. Membersihkan serpihan 
yang bisa meledak. Nanti semua 
hasilnya kami serahkan demi ke- 
pentingan Labfor,” tutur Ketua 
Tim Gegana Polda Jatim Ajun 
Komisaris Teguh Santoso seusai 
penyisiran lokasi. 

Penyisiran rumah Muslimin 


berlangsung tiga jam. Sempat 
terdengar dua kali letupan kecil. 
Petugas juga menyiram lantai 
dan beberapa lokasi rumah ter- 
sebut dengan air. 

Dalam penyisiran tersebut 
tampak sejumlah serpihan ma- 
terial ledakan, seperti pecahan 
kada dan kayu, oleh tim gegana 
turut disingkirkan. Sayangnya, 
Teguh enggan menjelaskan lebih 
lanjut soal bahan apa saja yang 
ditemukan di rumah tersebut. 

Komisaris Besar Magdalena 
Sri Handayani, ketua tim Labfor 
cabang Surabaya, membenarkan 
bahwa seorang anggotanya luka 
terkena ledakan. 


Bom ikan 


Secara terpisah, Kepala Bidang 
Humas Kepolisian Daerah Jatim 
Komisaris Besar Hilman Thayib 
mengakui, penyisiran tim Gegana 
untuk mencari sisa bahan pe- 
ledak dari bom ikan yang diduga 
masih tercecer. 

Muslimin ditetapkan menjadi 
tersangka oleh kepolisian me- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


im Gegana Sterilisasi Ledakan Pasuruan 


nyusul ledakan yang terjadi di 
rumahnya yang menyebabkan 
Kasiani (55), istri Muslimin, te- 
was. Anak dan tetangga Muslimin 
juga terluka akibat ledakan ter- 
sebut. Hilman mengungkapkan, 
dari penyidikan polisi, bom ikan 
yang diracik Muslimin dibuat da- 
ri sisa bahan dari peluru dan 
petasan. 

Sementara itu, Rumah Sakit 
Hasna Medika, Kecamatan Pa- 
limanan, Kabupaten Cirebon, Ja- 
wa Barat, Rabu (12/9), menerima 
ancaman teror bom dari orang 
tidak dikenal melalui telepon se- 
kitar pukul 10.00. Namun, saat 
disisir oleh petugas gabungan da- 
ri Kepolisian Resor Cirebon dan 
tim gegana dari Brigade Mobil 
Detasemen C Kepolisian Daerah 
Jawa Barat, tidak ditemukan bom 
atau bahan peledak lainnya. 

Kepala Polres Cirebon Ajun 
Komisaris Besar Hero H Bachtiar 
mengatakan, pihaknya masih 
terus menyelidiki identitas pe- 
nelepon gelap serta motif an- 
camannya. (DIA/ILO/REK) 


KUDA LUMPING 


Seniman ”Ebeg” Unjuk Rasa di Purwokerto 


PURWOKERTO, KOMPAS — 
Belasan pegiat seni yang terga- 
bung dalam Komunitas "Ebog” 
(kuda lumping) di Kabupaten 
Banyumas, Rabu (12/9), berunjuk 
rasa di Alun-alun Purwokerto, 
Kabupaten Banyumas, Jawa 
Tengah. Mereka menuntut Gu- 
bernur Jateng Bibit Ban min- 


da Tampins Gi 

Dalam aks 
bawa spanduk bertuliskan "Bibit 
Tidak Layak Jadi Pemimpin Ja- 
teng”, Selain itu, mereka juga 
menggelar tarian kuda lumping 
di halaman Pendopo Sipanji, Ka- 
bupaten Banyumas. 


Salah seorang seniman kuda 
kepang, Sugeng, mengatakan, 
Komunitas Ebeg Banyumas me- 
rasa dilecehkan dengan pernya- 
taan Bibit yang mengatakan kuda 
lumping adalah kesenian yang 
paling jelek sedunia. 

Pernyataan tersebut dilontar- 
kan Bibit saat pembukaan The 
lath Merapi and Borobudur Se- 
nior's Amateur Golf Tournament 
Competing The Hamengku Bu- 
wono X Cup di Borobudur In- 
ternational Golf and Country 
Club, Kota Magelang, Minggu 
(9/9) malam. Saat itu, Bibit dalam 
sambutannya menyebut jathilan 
sebagai "kesenian terjelek di du- 
nia, yang tidak pantas ditam- 


i acara berskala inter- 


Minta maaf 

Dalam orasinya, Sugeng me- 
nyerukan bahwa seorang pemim- 
pin harus berani minta maaf jika 
salah. Menurut dia, kudalumping 
dalam kesenian Ebeg merupakan 
gambaran sifat seseorang yang 
harus mengendalikan diri. 

"Bibit harus pulang, bali ndeso 
supaya bisa menghargai kesenian 
yang berakar pada budaya,” kata 
pegiat seni lainnya, Arno Sup- 
rapto. Ia mengatakan, kesenian 
kuda lumping yang banyak ber- 
kembang ini berakar pada bu- 
daya masyarakat Jateng. 


Koordinator aksi, Surya Esa, 
mengatakan, Komunitas Ebeg 
Banyumas menyatakan sikap 
protes terhadap pernyataan Gu- 
bernur Jateng Bibit Waluyo yang 
dinilai melecehkan kesenian ku- 
da kepang. Karena itu, pihaknya 
Pemkab Banyumas me- 
n pernyataan sikap 
Komunitas Ebeg Banyumas ke- 
pada Gubernur Jateng. 

Aksi unjuk rasa tersebut diteri- 
ma Wakil Bupati Banyumas Ach- 
mad Husein di halaman Pendopo 
Sipanji. "Perny 
dara-saudara akan saya 
kan kepada Bupati. Saya si 
menyampaikan, tidak bisa meng- 
ambil kebijakan,” katanya. (GRE) 


s 


gaga 


Sa 


Head Office: 


Sentral Senayan W Lantai 3 
JI. Asia Afrika No B, Jakarta Pusat 10270 
Tel: 021287954100 Fax 02157954099 


DIPO STAR FINANCE 


Solusi Kredit Otomotif Terpercaya 


- www. dipostar. com 


Spm ane Matan Bu 


PE MUSTIKA PRIMA BERLIAN Lovogot baya Koni 


Informasi lebih lanjut. hubungi Dipo Star Finance: 


Jakarta Selatan: 
Plaza Alstom, nd Flooe, Suste 2AB, 

ATB Simatupang Kav.IS-1, Jakarta Selatan 12310 
Tel: 021-29203510 Fc: 021-29203520 


Jakarta Utara: 
Gedung Graha Kirana, Ind Floor Suite 304 


Yos Sudarso Kav. BB, Sunter- Jakarta 14250 


Tek: 021-653 11005 Fax: 021-65311006 


Untuk pembelian kendaraan dapat langsung menghubungi dealer resrni Mitsubishi terdekat: 


ar (021) 7001461 - PT SIKANDI DIAMOND MOTONS, Mampang 


ET PRIKRAYA MOTOR, Da Mogot 


z PT musTu 
1791535! TANGERANG : PT BUMEN MEDIA ABADI, rana CAupa 

PT OWINDO BERLIAN SAMIAYA, 5 
1 193 PT SUN STAN MOTOR, Manda Manja 1317 AW26773 


Cilegon: 
Komplek Ruko Olegon City Sguare 
Ruko C No 12 dan 15, Cilegon Banten 
Tel: 0254-374100 Fax: 0254-326200 


960148 « PT SETIAKAWAN MENARA 
awasan entaro: (021) 7A5KMA BEKASI: 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


Demo Buruh di Tiga Tempat 


Karyawan PDAM Jakarta Menuntut Kenaikan Upah Pokok 


JAKARTA, KOMPAS — Para pekerja PDAM 
Jakarta melakukan aksi demo di Balaikota, Rabu 
(12/9). Mereka menuntut kenaikan gaji pokok. Pada 
hari yang sama, dua unjuk rasa buruh juga terjadi di 
daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur, menuntut 
penghapusan sistem alih daya di perusahaan, 


Pada Rabu kemarin, ratusan 
pegawai PAM Jaya berunjuk rasa 
di halaman Balaikota, Jakarta 
Mereka menuntut kenaikan gaji 
pokok yang masih di bawah stan- 
dar dan belum pernah naik sejak 
tahun 2003, Mereka juga me- 
nuntut pembayaran akumulasi 
gaji pokok yang belum dibayar. 

Menurut perwakilan Serikat 
Pekerja PDAM, Dastim, ada se- 
kitar 1,500 pegawai yang belum 
pernah merasakan kenaikan gaji 
pokok, baik pegawai PAM Jaya 
maupun pegawai yang diperban- 
tukan di dua mitranya, yakni PT 
Aetra dan PT Palyja. 

”Gaji pokok saya saat ini 
Rp 1450000, Seharusnya ada 
penambahan Rp 1,2 juta lagi. 
mi minta penyes 
Dastim, 

Menanggapi demo, Direktur 
Teknik PAM Jaya Limbong me- 
ngatakan, pihaknya sudah” me- 
ngeluarkan surat keputusan ke- 
naikan gaji pokok. Menurut dia, 
sebanyak 250 pegawai PAM Jay 
sudah mendapatkan penyesuai- 
an. Namun, untuk pegawai yang 
, kenaikan masih 
dibahas manajemen. 

Di Jakarta Timur, lebih dari 
300 buruh yang tergabung dalam 
Federasi Serikat Pekerja-Logam 
Elektronik Mesin (FSP-LEM), 
berunjuk rasa ke sejumlah pabrik 
di kawasan Pulo Gadung. Mereka 
menuntut penghapusan outsour- 
cing (alih daya) dan sistem per- 
janjian kerja waktu tertentu 
(PKWT). 


Sistem kerja PKWT dianggap 
tidak sesuai diterapkan pada pe- 
kerja pabrik yang memiliki tugas 
tetap dan dilakukan setiap hari. 
Sesuai Pasal 59 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003, PKWT 
hanya dapat diterapkan pada pe- 
kerja musiman, 

Sementara massa dari sejum- 
lah pabrik otomotif, baja, dan 
juga mesin memulai aksi dengan 
orasi di depan pabrik Yamaha di 
Jalan Radjiman Widyodiningrat, 
Pulo Gadung. Sempat terjadi ke- 
tegangan karena massa memblo- 
kir gerbang depan Yamaha & 
hingga satu truk tronton dari 
pabrik kesulitan keluar. 

Ketegangan segera mereda ka- 
rena langsung dihalau aparat ke- 
polisian. Massa kemudian ber- 
gerak ke dalam Kawasan Industri 
Pulo Gadung, menggelar orasi di 
halaman depan beberapa pabrik. 


Menyiapkan aturan 

Ditemui di tempat terpisah, 
Direktur Jend Pembinaan 
Hubungan Indu: dan Jamin- 
an Sosial Tenaga Kerja Kemen- 
terian Tenaga Kerja dan Trans 
migrasi Irianto Simbolon menga- 
takan, pemerintah sedang me- 
nyiapkan aturan mengenai tena- 
gaalih daya dengan memasukkan 
putusan Mahkamah Konstitusi, 

Pemerintah telah membahas 
lintas kementerian yang dilan- 
jutkan pembahasan dalam sidang 
pleno Lembaga Kerja Sama Tri- 
ional. 
yak hal perubahan yang 


NU 


KE AN 


AJI 


PPkor 
LAYAK Nait 


s3 KATA PRESIpEN 


KOMPAS/AVISNU WIDIANTORO 


Karyawan PAM Jaya yang diperbantukan di PT Palyja dan PT Actra melintas di depan spanduk 


tuntutan 


aat mereka melakukan aksi 


i depan Kantor Gubernur DKI 


Jakarta, Rabu (12/9). Dalam aksi 


itu, mereka menuntut penyesuaian gaji pokok yang seharusnya dibayarkan oleh mitra PAM Jaya. 


mendasar di samping penyesuai- 
an terhadap putusan MK (Mah- 
kamah Konstitusi) yang bertu- 
juan menjamin kelangsungan 
kerja, perlindungan pekerja, ke- 
pastian hukum bagi perusahaan, 
dan hal mulai dari 
upah, ji , cuti, tun- 
jangan hari raya, dan sebagainya. 
Aturan ini akan terbit dalam ben- 
tuk Peraturan Mennakertrans 
(Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi)” kata Irianto di 
Jakarta, Rabu. 


Mogok kerja 

Sementara itu, Presiden Kon- 
federasi Serikat Pekerj 
sia (KSPI) Said Igbal, Rabu, me- 
mastikan bahwa buruh di 21 ka- 
bupaten/kota di Indonesia, ter- 


masuk di kawasan Jabodetabek, 
akan mogok kerja. Hal ini sebagai 
bagian dari upaya buruh me- 
nuntut upah layak, hapus sistem 
alih daya, dan jaminan kesehatan 
bagi semua warga negara, 

Di Jakarta, mogok kerja di- 


kung dan Pulo Gadung, J: 
Timur, Aksi serupa akan dila- 
kukan di Tangerang dan tujuh 
kawasan industri di Bekasi. 

Para buruh telah siap dengan 
detail tuntutan. "Upah mini- 
mum, misalnya, untuk Jakarta 
kami minta Rp 2,35 juta, Bekasi 
dan Tangerang Rp 2,3 juta. Be- 
berapa kota lain, seperti Sura- 
baya di Jawa Timur, kami minta 
UMP Rp 2 juta,” katanya. 


Secara terpisah, Presiden 
Konfedk Serikat Buruh Se- 
jahtera (KSBSI) Mudhofir me- 
Aiyerukan hal yang sama. Di sisi 
lain, pemerintah juga hari 
menghentikan penerbitan izin 
jasa alih daya agar tidak me- 
rugikan para pekerja. 

Presiden Konfederasi Serikat 
Pek Seluruh — Indonesia 
(KSPSI) Andi Gani Nena Wea 
menambahkan, mereka berenca- 
na menghentikan aktivitas di 41 
kawasan industri. Hal ini untuk 
menyampaikan pesan kepada pe- 
merintah agar serius mengurus 
masalah ketenagakerjaan, Ren- 
cana mogok itu akan dilakukan 
antara 25 September dan 15 Ok- 
tober 2012,” kata Andi. 

(NEL/MDN/FRO/BRO/HAM) 


KEKERASAN 


Aksi Brutal Remaja Berujung Maut 


ntuk keenam kalinya 
| telah Lebaran, kekei 
terjadi antara siswa 


Sekolah Menengah Kejuruan 
Baskara dan SMK Pancoran 
Mas, Kota Depok. Kedua 
sekolah ini dikenal bermusuhan. 
Saat bertemu di mana pun dan 
kapan pun, kedua pihak saling 
menyerang dan melukai sehing- 
ga meresahkan wai empat. 

Rabu (12/9) pukul 14,30, per- 
musuhan kedua sekolah ini me- 
makan korban. Abu alias Dedi 
Triyuda 07) yang dikenal se- 
ik, tewas ke- 
tika Bian siswa SMK Pan- 
coran Mas menyerang di Jalan 
Raya Sawangan. Ketika itu Abu 
bersama 11 rekannya dari SMK 
Baskara naik truk pengangkut 
semen. 

Penyerangan terhadap siswa 
SMK Baskara melukai beberapa 
siswa hingga kemudian mene- 
waskan Abu. Dia menderita luka 
karena lemparan batu di kepala 
dan luka tusuk di selangkangan. 
Seorang rekannya berusaha me- 
nyelamatkan Abu dengan men- 
cegat pengendara sepeda motor, 


lalu meminta membawa ke dok- 
ter atau rumah sakit terdekat. 
Pukul 15.00, warga menemukan 
Abu tewas di Apotek Depok 
Dua, Kelurahan Rangkapan Jaya 
Baru, Pancoran Mas, Kota 
Depok. 

"Kedua sekolah memang se- 
ring tawuran. Kami sudah se- 
ring mendamaikan, menggelar 
mediasi, dan penyuluhan. Na- 
mun, tetap saja mereka terus 
tawuran. Perisi 
telah dua hari sebelumnya me- 
reka tawuran di Jalan Merpati, 
Depok," kata Wakil Kepala Pol- 
sek Pancoran Mas Ajun Komi- 
saris Ibnu Salim, Rabu malam. 

Setelah tawuran, polisi men- 
cari saksi dan meminta kete- 
rangan mereka. Di lokasi tawur- 
an di Persimpangan Kodim, Ja- 
awangan, polisi me- 
nemukan besi lengkung seperti 
celurit sepanjang 50 sentimeter, 
semprotan sejenis piloks, dan 
batu-batu yang diduga dilem- 
arkan saat tawuran. 
mpai malam ini ada 25 
saksi yang kami periksa, mereka 
adalah 13 siswa SMK Baskara, 6 


wa SMK Pancoran Mas, 
anya dari warga dan petuga 
keamanan yang melihat peris- 
tiwa itu. Kami masih mencari 
barang bukti yang belum kami 
dapatkan,” kata Ibnu. 


Siswa baik 


Abu, siswa kelas II SMK Bas- 
kara, dikenal tetangganya seba- 
gai remaja baik. Suparno, Ketua 
RW 10 Kelurahan Rangkapan 
Jaya Baru, Pancoran Mas, sa- 
ngat kehilangan Abu. Dia me- 
ngenal Abu sebagai siswa baik 
karena bertetangga dekat de- 
ngannya. Dia mengecam sekolah 
yang tidak serius membina 
wanya agar tidak terlibat 
tawuran, 

"Peristiwa ini sudah sering 
Kami bosan mendengar- 
a. Seharusnya sekolah dapat 
membina siswanya agar tidak 
tawuran,” kata Suparno. 

Rabu petang, polisi membawa 
jenazah Abu ke RS Polri Kramat 
Jati, Jakarta Timur. Abu tewas 
dengan seragam sekolah mele- 
kat di tubuhnya. Tidak jelas si- 
apa yang membawa Abu ke 


Apotek Depok Dua di Jalan Ke- 
adilan Nomor 41, Rangkapan Ja- 
ya Baru, Pancoran Mas, Depok. 
"Mayat sampai klinik pukul 
1500. Seseorang turun dari ang- 
kot, membawanya dalam kon- 
disi sudah tidak sadar. Lalu dia 
bilang ke saya, "Tolong diber- 
hin'” tutur Pandu (23), pen- 
jaga Apotek Depok Dua. 
Beberapa tahun terakhir, 
meski siswa dua sekolah sering 
terlibat tawuran, tidak pernah 
ada korban tewas, Penyidik se- 


DiDEsw 


mentara menggunakan Pasal 
170 Kitab Undang-undang Hu- 
kum Pidana. Wakil Kepala Pol- 
sek Pancoran Mas Ajun Komi- 
saris Ibnu menilai peristiwa itu 
adalah penyerangan, bukan ta- 
wuran, Mereka yang terlibat 
diancam hukuman 12 tahun 
penjara. "Korban memang ma- 
sih anak-anak. Kami akan mem- 
pertimbangkan penggunaan pa- 
sal Undang-Undang Perlindung- 
an Anak,” tutur Ibnu, 

(ANDY RIZA HIDAYAT) 


FASILITAS PUBLIK 


Peralatan K.: 


amar Mandi 


Bandara Sering Dicuri 


TANGERANG, KOMPAS — 
Kamar mandi di kawasan publik, 
mulai dari area parkir hingga 
ruang tunggu, di Terminal 1 Ban- 
dara — Internasional — Soekar- 
no-Fatta, Kota Tangerang, Ban- 
ten, masih terkesan jorok dan 
kotor, Fasilitas publik yang seha 
rusnya sudah menggunakan 
tem kering sering terlihat bas 
karena perilaku penggunanya. 

"Pengguna sering mengeluh 
lantai kamar mandi basah, tisu, 
keran air, dan penerangan tidak 
ada, Petugas pembersih kamar 
mandi sebenarnya sudah menye- 
diakannya. Akan tetapi, barang- 
barang peralatan kamar mandi 
itu sering dicuri orang” kata 
Corporate Secretary PT Angkasa 
Pura II Trisno Heryadi di Ban- 
dara Internasional Soekarno- 
Hatta, Rabu (42/9). 

Trisno menjelaskan, kasus 
pencurian bola lampu, tisu, tem- 
pat gantungan tisu, keran air, dan 
gantungan baju dalam kamar 
mandi dalam kawasan bandara 
itu sangat mengganggu kenya- 
manan pengguna jasa angkutan 
di bandara tersebut. 

”Pencurian fc 
sering terjadi. Akan tetapi, siapa 
pelaku pencurian itu, kami be- 
lum tahu secara pasti,” ujar Tris- 
no, Namun, dia menduga, pen- 
curian tersebut dilakukan oknum 
dan pengguna jasa bandara. 


"Dalam beberapa kasus, pe- 
tugas keamanan menangkap sa- 
lah seorang penumpang pesawat 
yang mencuri barang dalam ka- 
mar mandi. Alasannya karena ke- 
ran air itu lebih bagus dari yang 
ada di rumahnya,” kata Trisno. 

Trisno menjelaskan, 
pencurian ini sering terj: 
pergerakan pesawat sangat padat, 
di antaranya pukul 05.00-10.00 
dan pukul 1700-1900, musim li- 
buran, serta hari besar, 

”Saat itu, jumlah penumpang 
dan pengantar atau penjemput 
sudah overload,” kata Trisno. 


Penanggung jawab 


General Affairs Angkasa Pura 
II Cabang Bandara Soekar- 
no-Hatta Yudis Tiawan menga- 
takan, terhitung mulai bulan ini, 
pihaknya memberlakukan pe- 
nanggung jawab dari setiap ka- 
mar mandi, 

Di Bandara Soekarno-Hatta 
terdapat 294 kamar mandi. Se- 
banyak 15 unit di antaranya ber- 
ada di Terminal 1, 163 unit di 
Terminal 2, dan 16 unit di Ter- 
minal 3, 

”Hampir 80 persen toilet ter- 
sebut berada di area publik yang 
digunakan ratusan orang setiap 
harinya, Pengguna sudah over- 
load, kami sulit untuk mende- 
teksi pelaku pencurian itu," ujar 
Yudis. (PIN) 


TERORISME 


Keberadaan Arif 
Belum Jelas 


3OR, KOMPAS — Keber- 
n teknisi motor bernama 
at (81) masih belum 


sukan, Kecamatan Bojong Ge- 
de, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 
ini belum kembali ke rumahnya. 
Keluarga tidak dapat menghu- 
bungi Arif karena dia tidak boleh 
membawa alat komunikasi. 

”Dia belum kembali ke keluar- 
ganya. Kami belum tahu di mana 
dia sekarang dan apa status 
hukumnya,” kata Deni Iskandar, 
Ketua RW 08, Desa Susukan, 
Rabu (12/9) 

Deni masih berhubungan sau- 
dara ipar dengan Arif. Pada hari 
Senin (10/9) pagi, polisi meminta 
bantuan Deni menjemput Arif di 
rumah mertuanya. Sejak hari itu, 
istri dan mertua Arif bertany 
nya mengenai kesalahan Ari 
Mereka menuntut petugas trai 
paran, jika bersalah, di mana ke- 
terlibatan Arif pada jaringan te- 
roris. Namun, jika tidak, polisi 
sebaiknya mengembalikannya ke 
tengah keluarga. 

Penjemputan Arif berlangsung 
setelah pasukan — Detasemen 
Khusus Antiteror 88 menggere- 
bek sebuah rumah di RT 003 RW 
08, Desa Susukan, Kecamatan 
Bojong Gede. Rumah itu terletak 
sekitar 800 meter dari tempat 
tinggal mertua Arif. Ketika pen- 
jemputan, polisi mengatakan ke- 
pada keluarga bahwa Arif akan 
dimintai keterangannya. Sel 
saat itu, keluarga tidak tahu kabar 
mengenai Arif. 


Hi 


Guru Besar Kriminologi 
kultas Ilmu Sosial dan Ilmu Po- 
litik Universitas Indonesia Ad- 
rianus Meliala mengatakan, po- 
lisi berhak membawa orang yang 
diduga terlibat jaringan teroris, 
Penanganan pelaku kriminal dan 
terduga teroris, katanya, berbeda 
sesuai dengan dasar hukum ma- 
ng-masing. 

Polisi sudah memperhitung- 

kan dampak hukum atas tin- 
dakan yang dilakukan. Jika tidak 
bersalah, siapa pun yang dibawa 
akan dikembalikan. Sebaliknya, 
Jika terbukti bersalah, polisi akan 
mengumumkan status hukum- 
nya. Sebaiknya, keluarga bersa- 
bar menunggu kabar dari ke- 
polisian,” kata Adrianus. 

Sementara itu, pengamanan 
kawasan terbatas, di antaranya 
menara kontrol, wilayah udara, 
dan Pertamina di Bandara In- 
ternasional Soekarno-Hatta, Ko- 
ta Tangerang, semakin diperketat 
menyusul ada aksi teroris di De- 
pok. Polisi di Kota Tangerang 
menggelar patroli setiap malam. 

Di Bekasi, Komandan Koman- 
do Distrik Militer 0507/Bekasi 
Letnan Kolonel (Inf) Aditia Nan- 
dya Pasya mengatakan, terorisme 
jangan sampai terjadi di Bekasi 
Raya. (BRO/PIN/NDY) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Barang Bukti Teroris 
Digelar” 

di vod.kompas.com/ 
barangteroris 


TALAGA DESTARI 


aa 
(Oa EoT 


2 le POS 


BATAS 1"! 


9 'SamsungiTab 0 Mesin Cuci 
LOKASI :TEPAT/DI/EXITiTOL 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


FRESH) AND KBAWKY 
Ou, 


privajsegalub h 


f 
' 
' 


II" 


HEAEGANYA LIMING, 


Sevwith.sw. mming k20! 


SN 
ni Pa 


Wi 


mtiland 


PRIVATE PO 
PRIVATE POOL 


METROPOLITAN 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


Maling Bersenjata Api Curi Motor di Komnas HAM 
Kantor Komnas HAM disatroni maling, Selasa (1/9) sekitar 
pukul 22.30. Empat penjahat dengan dua senjata api membawa 
kabur satu sepeda motor milik karyawan setelah mengancam 
anggota satpam yang bertugas. Kepala Subbagian Rumah Tang- 
ga Komnas HAM Triyanto, Rabu, mengatakan, dua dari empat 
penjahat ini diduga masuk dari gerbang timur yang kondisinya 


selalu tertutup. Sementara dua lain 


a menunggu di luar pagar 


dengan membawa benda, seperti senjata api. Dua penjahat 
yang ada di halaman kantor mengincar Yamaha Byson dan 
Honda Supra X. Mesin sepeda motor Yamaha bisa dinyalakan, 
tetapi sempat dicegat anggota satpam di portal keluar. Namun, 
kawanan yang menunggu di luar mengancam anggota satpam 
bernama Indra itu sembari mengacungkan senjata api. Sepeda 


motor Yamaha itu berhasil dibawa kabur, sedangkar 


epeda 


motor Honda dilepaskan pencuri karena dua anggota satpam 
lain keluar dari lobi. Saat anggota satpam akan mengejar 
penjahat, kembali penjahat itu mengancam dengan senjata 
yang dibawa. "Kami sudah melapor ke Polsek Menteng dan 
kasusnya ditangani di sana,” ujar Triyanto. (ART) 


Empat Pelaku Tawuran Ditangkap 


Empat siswa salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur men- 


jadi tei 


gka kasus tawuran antars 


'a yang mengakibatkan 


seorang siswa SMK Negeri 39 Cempaka Putih, Ahmad Yani, 
tewas pada 30 Agustus lalu. Keempat siswa itu, yakni SI alias 
Bule (19), DA alias Ceker (17), TT alias Abel A9), dan MF (9), 
ditangkap aparat Kepolisian Sektor Cakung di rumahnya ma- 
sing-masing. Dari penangkapan itu, kata Kepala Polsek Cakung 


Komisaris 


menemukan lawannya dari 


zhar Nugroho, Rabu (12/9), terungkap bahwa ta- 
wuran tersebut terjadi karena keempat ter 


angka tak juga 
di Jatinegara 


yang berjanji tawuran hari itu. Karena kesal, keempat tersangka 
lalu menyerang korban dan teman-temannya yang baru turun 
dari bus di Jalan Rawa Sumur TI, Kawasan Industri Pulo 


Gadung. (MDN) 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Sejumlah tukang ojek menawarkan jasanya kepada warga yang baru turun dari kereta api di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (12/9). Ojek menjadi salah satu moda 
transportasi pilihan warga Jakarta untuk mencapai tempat tujuan dengan cepat dan harga yang sesuai dengan kesepakatan. 


RUANG PUBLIK 


Ancol Pungut Retribusi 
Sejak Tahun 1960 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Pembangunan Jaya Ancol dan PT 
Taman Impian Jaya Ancol me- 
rasa tidak bersalah atas pungutan 
retribusi akses menuju pantai 
Ancol Rp 15.000 per orang. Pen- 
dapat ini disampaikan kepada 
lis hakim yang dipimpin Dwi 
Sugianto di persidangan per- 
data di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat hari Rabu (12/9). 
Sidang ini digelar atas guga 
tiga warga, yakni Ahmad Tau 
Abdul Malik Damrah, dan Bina 
Bektiati, yang keberatan atas ret- 
ribusi masuk ke pantai Ancol, 
Penggugat beranggapan, pantai 
merupakan ruang publik yang 
harus bisa diakses secara gratis. 
Kuasa Hukum PT Pemba- 
ngunan Jaya Ancol dan PT Tam- 
an Impian Jaya Ancol, Imran 
Nating, mengatakan, pemungut- 
an retribusi masuk dilakukan pe- 
ngelola karena Ancol termasuk 
kawasan wisata. "Pengelolaan di- 
lakukan ara profesional dan 
pengelola berhak menentukan 
tarif,” kata Imran seusai sidang. 
Dana retribusi ini di un- 
tuk berbagai pelayanan, seperti 
pembersihan sampah. Retribusi 
ini, kata Imran, berdasarkan Un- 
dang-Undang Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan, 
Peraturan Daerah No 10/2004 
tentang Kepariwisataan, serta 
RTRW Jakarta 2030. Selain itu, 
retribusi masuk pantai Ancol su- 
dah diterapkan sejak 1960-an. 


Imran beranggapan, gugatan 
ini tidak punya dasar hukumnya 
sehingga melanggar a kepa- 
tutan, Selain itu, gugatan ini juga 
menimbulkan citra buruk bagi 
Ancol. 

Pada tahap mediasi, Imran 
mengatakan, waktu yang tersedia 
sangat singkat sehingga sulit 
mempertemukan dua pandangan 
yang berbeda. "Pada tahap me- 
diasi, kami membahas bagaim: 
na model bila pantai Ancol itu 
dibuka, konsekuensinya, serta 
penanggung jawab kebersihan 
dan perawatannya,” 

Secara terpisah, kua 
penggugat, Igbal Tawakal, 
ngatakan, pada tahap medi 
Gak ada titik temu. "Kami sudah 
menawarkan agar ada pintu kecil 
yang membolehkan pejalan kaki 
dan pesepeda bi 
ke pantai, tapi 
kabulkan juga,” kata Igbal. 

Penggugat menuntut tergugat 
membuka akses masuk pantai 
Ancol secara gratis. Selain kedua 
ahaan Ancol, Pemprov DKT 
ta juga menjadi pihak ter- 
gugat, Adapun pihak turut te 
gugat T adalah Menteri Pekerja. 
Umum, turut tergugat IT Menteri 
Kelautan dan Perikanan, dan 
turut tergugat TIT Menteri 
Lingkur Hidup. Selain itu, 
mereka juga menuntut ganti rugi 
Rp 45.000, sama seperti tiga kai 
cis masuk pantai Ancol yang di- 
bayarkan penggugat. (ART) 


Bangunan Hijau Mulai 2013 


Pelanggar Aturan Pergub Nomor 38 Tahun 2012 Tidak Akan Dapat IMB 


JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Gubernur DKI 
Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan 
Gedung Hijau mulai diterapkan 23 April 2013. Bagi 
pemilik gedung yang melanggar ketentuan, ia akan 
mendapat sanksi berupa tidak diterbitkannya izin 
mendirikan bangunan atau sertifikat layak fungsi. 


"Saat ini, pelaksanaan peratur- 
an gubernur (pergub) bangunan 
diterapkan di Jakarta 
sebatas penghemat- 
an penggunaan air dan energi, 
yaitu listrik. Yang menjadi target 
dan sasaran pergub ini adalah 
bangunan baru dan bangunan 
yang sudah ada dengan syarat 
tertentu,” kata Kepala Dinas Pe- 
nertiban dan Pengawasan Ba- 
ngunan (P2B) Putu Indiana saat 
memberi sambutan pada acara 
Sos Pergub No 88/2012 di 
Kuningan, Jakarta, Rabu (12/9). 

Pergub tentang bangunan hi- 
jau ini merupakan yang pertama 
ditetapkan di Indonesia. Untuk 
itu, sepanjang lebih kurang satu 
tahun ke depan, Pemerintah Pro- 
vinsi DKI Jakarta melalui Dinas 
P2B dijadwalkan rutin melaku- 
kan sosialisasi kepada masyara- 
kat. Sc pada Rabu ke- 
marin ditujukan bagi pemilik ge- 
dung dan media masi 

Penerapan peraturan bangun- 
an hijau wajib bagi kantor, lokasi 
perdagangan, rumah — susun 
(apartemen), dan penggunaan la- 
han multifungsi dengan ukuran 


total luas lantai lebih dari 50.000 
meter persegi. Selain itu, hotel 
dan sarana kesehatan dengan 
ukuran total luas lantai lebih da. 
20000 meter persegi serta 
silitas pendidikan dengan ukuran 
total luas lantai lebih dari 10.000 
meter persegi juga wajib me- 
menuhi aturan pergub tersebut. 

Saat ini, di Jakarta ada sekitar 
800 gedung tinggi. Jika melihat 
luasan lantainya, hanya kurang 
dari separuhnya yang wajib me- 
laksanakan pergub bangunan 
hijau. 

Pergub ini menjadi tambahan 
syarat wajib bagi pemilik gedung 
untuk mengurus izin mendirikan 
bangunan (IMB) dan sertifikat 
layak fungsi bagi bangunan lama 
yang dievaluasi setiap lima tahun. 
Jika gedung lama tidak mendapat 
sertifikat layak fungsi, berarti 
dung itu tidak dapat beropera 


Sosialisasi luar dalam 
Seiring dengan dilakukannya 
kepada masyarakat, 
ata Putu, di internal pemerintah 
sendiri juga berbenah, "Kami ju- 
ga siapkan prasarana pendukung, 


'a- 


seperti formulir, checklist, buku 
panduan, situs, dan pelatihan ba- 
gi petugas kami sendiri, Hal ini 
dilakukan karena tidak hanya 


diri pun mungkin pemahaman 
tentang bangunan hijau belum 
la dan sama,” ujarnya. 

lam. proses penyusunan 
peraturan bangunan hijau dan 
penerapannya, Pemprov DKI Ja- 
karta didukung oleh Interna 
nal Finance Corporation (IFC) 
dan Pemerintah Denmark me- 
lalui program Energy Efficiency 
in Industrial, Commercial and 
Public Sector (Eincops). 

Farida Lasida Adji, koordina- 
tor program di IFC, mengatakan, 
dukungan pihaknya mencakup 
pelaksanaan studi awal untuk 
mendapatkan acuan data, meng- 
analisis potensi dampak adanya 
pergub, dan persiapan penerap- 
an, khususnya untuk bangunan 
yang akan berdiri. 
ami meneliti dampak pe- 
nerapan aturan terhadap peng- 
gunaan energi, juga dampaknya 
terhadap biaya operasional serta 
perawatan bangunan. Inya, 
kita hitung r: terbaik peny 
gunaan jendela dan tutupan din- 
ding, teknologi untuk penghe- 
matan air dan listi dan be- 
berapa hal lain,” kata Farida. 

Eincops akan membantu me- 
nyiapkan rekomendasi untuk b 
ngunan yang telah berdiri. Lem- 
baga ini akan memberikan m: 
sukan teknis mengenai proses 


audit energi dan pelaporan peng- 
gunaan energi pada bangunan 
beserta pelatihan untuk petugas 
dari Pemprov DKI Jakarta. 


Biaya bervariasi 

Menurut Hadjar Seti Adji, 
praktisi kontraktor dan konsul- 
tan yang juga menjabat Branch 
Manager PT PP (Persero) Tbk, 
biaya membuat bangunan hijau 


secara umum lebih tinggi 5-25 
1 dibandingkan “dengan 


nonbangunan hijau. "Akan 
tetapi, jika dihitung dengan pera- 
watan 8-10 tahun ke depan, bia- 
yanya akan berkurang dan makin 
kecil dibanding kan dengan non- 
bangunan hijau,” katanya. 

Jika sejak awal perencanaan 
gedung sudah berpedoman pada 
aturan bangunan hijau, tambah 
Hadjar, biaya akan lebih murah. 

Putu menambahkan, 
pembangunan bervarias 
dengan penggunaan & 
ergantung dari pilihan ki- 
ta, mau melaksanakan poin-poin 
mana dari sekian parameter ba- 
ngunan hijau,” katanya, 

Karena itu, Pemprov DKI me- 
nekankan program bangunan hi- 
jau dari sisi penghematan air dan 
listrik dulu. Penghematan dua hal 
itu paling mudah dan berdampak 
besar. Sesuai dengan data PLN, 
Jakarta membutuhkan 5.300 
megawatt listrik pada siang hari. 
Besar subsidi negara mencapai 
Rp 545 per kWh listrik. Besarnya 
penggunaan listrik juga menye- 


dot banyak dana operasional di 
rumah dan gedung. 

Perhitungan IFC, jika meman- 
faatkan cahaya matahari untuk 
penerangan siang hari, seperti 
penggunaan dinding kaca sebagai 
pembatas lobi dan selasar ge- 
dung, memakai lampu hemat 
energi, dan penggunaan pendi- 
ngin ruangan di suhu 25 derajat 
sedikitnya bisa menekan 
20 persen penggunaan listrik. 
tan air hujan, daur 
ulang limbah, dan cermat dalam 
menggunakan air bersih, seperti 
menyodorkan pilihan kepada ta- 
mu untuk menentukan handuk 
kamar hotel dicuci setiap hari 
atau tidak, kata Putu, bisa me- 
ngurangi penyusutan air bersih. 
"Paling tidak, 75 persen air bisa 
digunakan kembali,” katanya. 


Terlalu lunak 

Pada tahap awal penerapan 
pergub ini, Pemprov DKI Jakarta 
tidak akan mewajibkan setiap pe- 
milik gedung mengurus sertifi- 
asi bangunan hija 


”Pergub ini masih terlalu lu- 
nak. Mungkin baik untuk ta- 
hap-tahap awal penerapan. Akan 


gold, atau platinum akan menjadi 
nilai tambah bagi gedung ber- 
sangkutan yang tentu berkorelasi 
pada bisnis, Jadi, ini tentang ke- 
pentingan pemilik gedung, bukan 
hanya soal peduli lingkungan,” 


Pasok Air Bersih 


Yunus (35) 
mengantarkan 
air bersih 
pesanan warga 
di kampung 
nelayan 
Kelurahan 
Pluit, Jakarta, 
Selasa M1/9). 
Sehari ia 
menjual lima 
gerobak air 
dengan harga 
Rp 20.000 per 


gerobak. 
BANJIR 
Sejumlah Pompa Tidak Berfungsi Maksimal 
JAKARTA, KOMPAS — Men- tersebar di sembilan lokasi de- na-mana dan bikin banjir,” kata Gubernur meminta agar posko 


jelang musim hujan, beberapa 
pompa belum berfungsi, bahkan 
rusak. Sampah dan lumpur di 
waduk dan underpass menyebab- 
kan pompa tidak berfungsi secara 
maksimal. 

Kepala Dinas — Pekerjaan 
Umum DKI Jakarta Ery Basworo 
mengatakan, ada setidaknya tiga 
pompa yang tidak maksimal. 
”Satu pompa rusak, tetapi baru 
saja diganti. Dua pompalain usia- 
nya sudah tua dan digunakan 
terus-menerus sebagai pompa 
drainase,” katanya seusai Apel 
Siaga Banjir 2012 di Kelapa Ga- 
ding, Jakarta Utara, Rabu (12/9). 

Saat ini, pompa pengendali 
banjir stasioner Dinas PU dan 
Suku Dinas PU sebanyak 328 
unit, dengan total kapasitas 
377,92 meter kubik per detik, 
Mobil pompa sebanyak 76 unit, 


ngan total kapasitas 15,68 meter 
kubik per detik. Sementara pom- 
pa underpass sebanyak 46 unit di 
10 lokasi, dengan total kapasitas 
1291 meter kubik per detik. 

Pintu pengendali banjir ter- 
dapat di 42 lokasi berjumlah 177 
unit dan waduk pengendali banjir 
ada di 21 lokasi dengan total luas 
waduk 198,26 hektar. Rencana- 
nyaakan dibangun rumah pompa, 
baru dengan kapasitas 5 meter 
kubik per detik. 

"Yang paling bermasalah di Ja- 
karta ini adalah sampah dan lum- 
pur yang mengakibatkan pompa 
rusak. Pekan ini, petugas akan 
melakukan pengecekan semua- 
nya. Gubernur juga sudah me- 
nyampaikan, sampah di darat le- 
bih mudah penanganannya da- 
ripada sampah yang sudah di- 
lempar ke air. Tersangkut ke ma- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ery Basworo. 
Siap 

Dalam Apel Siaga Banjir 2012 
itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi 
Bowo mengatakan, kesiapan sa- 
rana dan prasarana pengendali 
banjir sudah memadai. Selain 
pompa dan pintu air, peralatan 
lain, seperti karung pasir, bahan 
bangunan, dump truck, mobil pi- 
kap, dan alat-alat berat, juga su- 
dah siap. 

”Melalui berbagai pemba- 
ngunan mengantisipasi banjir, 
kami telah melakukan persiapan 
yang jauh lebih baik dibanding- 
kan tahun-tahun sebelumnya. 
Kami ingin menghapus anggapan 
selama ini yang menilai bahwa 
Jakarta tanpa perubahan musim 
pun, banjir tampaknya sudah jadi 
ritual tahunan,” ujar Fauzi. 


banjir benar-benar siap selama 
24 jam. Aparat dan warga juga 
dimi -bih serius menghadapi 
stem peringatan dini 
ketinggian air di Depok dan di 
bendungan Katulampa harus se- 
gera diketahui. Apabila tinggi air 
melampaui batas normal, segera 
informasikan kepada warga,” 
katanya. 

Fauzi mengakui, di sungai-su- 
ngai di Jakarta masih banyak 
sampah dan lumpur yang me- 
nyebabkan kapasitas sungai ber- 
kurang sehingga timbul banjir. 

”Sebelum musim hujan da- 
tang, saya imbau agar warga Ja- 
karta tidak buang sampah sem- 
barangan,” ujar Fauzi. 

Armada pengangkut sampah 
juga harus disiapkan, terutama 
untuk mengangkut sampah dari 
pintu air. (FRO) 


FASILITAS PUBLIK 


Pasar Batu Mulia Terkoneksi Stasiun 


JAKARTA, KOMPAS — Ja- 
karta Gems Center yang dikenal 
pula sebagai pasar batu mulia 
Rawa Bening, Jakarta Timur, ba- 
ngunannya akan dikembangkan 
hingga terkoneksi dengan Sta- 
siun Jatinegara. Di kawasan itu 
juga akan di 
Pengembangan itu bertujuan 
untuk mempermudah akses 
pengunjung dan juga menghi- 
dupkan pasar tersebut. 
Sementara pendirian hotel di 
kawasan Jakarta Gems Center 
(JGC) adalah untuk memberikan 
sarana penginapan bagi wisata- 
wan asing yang kerap berbelanja 
batu mulia di pasar tersebut. 


Yohanes Daramon: dari 
Humas PD Pasar Jaya, Rabu 
(42/9), mengungkapkan, pe- 


ngembangan bangunan JGC kini 
dalam tahap perizinan di Gu- 
bernur DKI Jakarta, Dinas Per- 
hubungan DKI Jakarta, dan PT 
Kereta Api Indonesia. "Kalau 
perizinan ke Gubernur dan Dinas 
Perhubungan sudah jalan. Seka- 
rang kami sedang menunggu ke- 
pastian dari PT KAT. Setelah itu, 
pembangunan akan langsung di- 
laksanakan,” katanya. 

Sesuai dengan rencana, pe- 
ngembangan JGC itu adalah de- 
ngan membangun jembatan 
multiguna, seperti yang ada di 
pusat elektronik di Glodok, yang 
menghubungkan JGC ke Stasiun 
Jatinegara. 

Sasaran dari pembangunan 
jembatan multiguna itu agar 
pengunjung dari luar kota yang 
menumpang kereta dapat lang- 
sung mengakses JGC lewat jem- 
batan multiguna tersebut. Bagi 
penumpang kereta yang ulang 
alik Jakarta-Bekasi, misalnya, bi- 
sa menggunakan area parkir di 
JGC saat bepergian dengan me- 
numpang kereta. 


Dalam pengembangan itu juga 
akan dibangun hotel bintang dua 
di area JGC. Pendirian hotel itu 
untuk menyasar kebutuhan tem- 
pat menginap bagi para pelang- 
gan batu mulia di JGC yang da- 
tang dari beberapa negara di Asia, 
seperti Singapura, China, dan 
Korea. 

Yohanes mengungkapkan, 
pembangunan itu nantinya akan 
didanai dan dijalankan oleh PT 
Punimas sebagai pemenang le- 
lang pemugaran Pasar Rawa Be- 
ning menjadi JGC pada tahun 
2009. 

”PT Punimas ini sendiri yang 
sedang melobi PT KAT agar ber- 
sedia stasiun itu terkoneksi de- 
ngan JGC. Lobi ini juga terkait 
dengan pembagian hasil keun- 
tungan yang harus dibagi nan- 
tinya,” katanya. 


Pasar tematik 


Pengembangan JGC itu, me- 
nurut Yohanes, juga merupakan 
salah satu agenda PD Pasar Jaya 
untuk merevitalisasi pasar-pasar 
tradisional di Jakarta menjadi 
pasar tematik. Pasar yang sudah 
ada akan dikembangkan menjadi 
pasar dengan sarana multiguna 
yang disesuaikan dengan kebu- 
tuhan di lingkungannya. 

"JGC ini contohnya, pelang- 
gannya ada yang dari manca- 
negara. Karena itu, akan diba- 
ngun hotel di sini sebagai tempat 
bermalam para wisatawan itu. 
Konsep pasar tematik ini pun 
akan kami terapkan pada pasar 
lainnya, seperti Pasar Benhil, 
yang kini lingkungan di sekitar- 
nya tumbuh sebagai pertokoan 
dan perkantoran,” ujarnya. 

Beny Sastrawijaya, Building 
Manager PT Asrimas—selaku pe- 
ngelola JGC—mengungkapkan, 
sejak dibangun sebagai pusat 


batu mulia tahun 2009, JGC se- 
makin menarik sebagai pusat 
perdagangan batu mulia di Ja- 
karta, Pelanggannya tidak hanya 
dari sejumlah daerah di Indo- 
nesia, tetapi juga dari beberapa 
negara di Asia, seperti Singapura, 
China, dan Korea, 

Namun, lanjutnya, aktivitas 
transaksi di JGC selama ini di- 
rasakan masih kurang maksimal. 
Dari 1.350 kios dan gerai yang 
ada, yang dibuka rutin oleh pe- 
miliknya baru 75 persen. "Ke- 
ramaian aktivitas tran: i baru 
terjadi di lantai dasar, sedangkan 
di lantai satu dan lantai dua ma 
sih belum begitu ramai, masih 
banyak kios yang belum dibuka 
oleh pemiliknya,” katanya. 

Pola lalu lintas di sekitar JGC, 
lanjutnya, juga kurang mengun- 
tungkan. Jalan akses ke JGC ha- 
nya satu arah sehingga menyulit- 
kan pengunjung. Arus lalu lin- 
tasnya juga selalu dipadati ang- 
kutan-angkutan umum yang ber- 
henti untuk menaikkan atau me- 
nurunkan penumpang. 

Untuk itu, dibutuhkan pe- 
ngembangan bangunan yang da- 
pat mengundang pengunjung le- 
bih banyak. Strateginya adalah 
dengan membangun koneksi se- 
cara langsung dari JGC ke Sta- 
siun Jatinegara. 

”Apalagi, pengunjung JGC juga 
banyak datang dari Bandung. De- 
ngan adanya akses langsung dari 
stasiun ke JGC, mereka dapat 
menghindari kemacetan yang 
ada di depan JGC” ujar Beny. 

Firman (45), salah seorang pe- 
dagang batu mulia di IJGC, meng- 
harapkan agar rencana pengem- 
bangan itu dapat segera direali- 
sasikan. "Kami sebagai pedagang 
sangat diuntungkan dengan ren- 
cana itu karena pengunjung akan 
bertambah,” katanya. (MDN) 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


METROPOLIT 


27 


Kalangan Menengah-Atas 
Bisa Jadi Penentu 


Persaingan penguasaan 
pemilih pada putaran 
kedua Pilkada DKI 
Jakarta akan cenderung 
ketat. Di tengah kondisi 
itu, kepiawaian tiap-tiap 
pasangan calon gubernur 
dalam menguasai para 
pemilih berlatar belakang 
sosial ekonomi menengah 
ke atas menjadi penentu. 
Ironisnya, sebagian 
kelompok tersebut hingga 
kini belum jelas 
menyatakan pilihannya. 


Oleh SULTANT 


utaran pertama Pemilihan 
Pp Kepala Daerah DKI Ja- 
karta, yang menempatkan 


kedua pasangan calon gubernur, 
Joko Widodo-Basuki Tjahaja 
Purnama (Jokowi-Ahok) dan 
Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli 
(Foke-Nara), sebagai pemenang, 
sih dapat dijadikan bekal 
al dalam mengalkulasi pe- 
an suara mereka pada 
an re- 
kapitulasi Komisi Pemilihan 
Umum Jakarta, pada putaran 
pertama Jokowi-Ahok mer 
60 per dan F 
ke-Nara mendapat 
per 


ngu 
putaran kedua. Berd 


,35 persen suara, 

4 pendukung kandi- 
dat yang gagal melaju ke pu- 
taran kec Di luar itu, masih 
ada ceruk suara yang cukup be- 
yaitu pemilih yang tidak 
menggunakan hak pilih mereka 
36,38 persen). Dengan kompo- 
isi suara itu, kedua pasangan 
on gubernur pada hari-hari 
ini berupaya keras memenga- 
ruhi calon pemilih dan berupaya 
menguasai para pemilih yang ti- 
dak mendukung mereka pada 

la lalu. 

Hasil survei pra-Pilkada DKT 
Jakarta menjelang putaran ke- 
dua yang diselenggarakan 
Litbang Kompas pada 31 Agus- 
tus-6 September lalu mengung- 
kapkan ketatnya pola persaing- 
an penguasaan pemilih yang 
terjadi. Tiap-tiap kandidat ma- 
sih memiliki peluang yang re- 
latif sama besar dalam mengua- 

a pemilih. Pada putaran 
, peta persaingan di 
kedua calon gubernur 
terkonfigurasikan dalam tig 
kelompok pemilih yang didasar- 
kan kepada pilihan responden 
pada putaran pertama dan 
rencana pilihan mereka pada 
n kedua mendatang (Gra- 


Kelompok pertama adalah 
para pemilih yang pada putaran 
a nanti tetap loyal memilih 
atau Jokowi-Ahok. 
Hasil survei terungkap, dari 
keseluruhan responden 
yang mengaku memilih Fo- 
ke-Nara dalam putaran pertama, 
ara mereka 
persen) menyatakan bah- 


wa pada putaran kedua nanti 


Loyalitas Dukungan terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta Putaran Ke-2 


Pilihan Putaran 


Pilihan Putaran Ke-2 (") 


Pertama Foke-Nara Jokowi-Ahok @B Belum Jelas 
Foke-Nara—— | (8G 
Jokowi- Ahok 8 85 
Calon Lain 38 38 
Tingkat Pengenalan Penyikapan terhadap Penilaian terhadap 
terhadap Calon Sosok Calon Gubernur Kemampuan Calon 
Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta 
Tingkat Pengenalan (15) Penyikapan terhadap Tingkat Penilaian Kemampuan (! 
Lebih Tinggi Foke-Nara Sosok (8) 23 Lebih Tinggi Foke-Nara 
@ Sama Besar Positif Foke- Kondis @ Sama Besar 
Lebih Tinggi Jokowi-Ahok Nara Pong Lebih Tinggi Jokowi-Ahok 
@ Sama Besar Tinggi 


2 18 39 
32 

22 25 

Muda Menengah Tua 


Jenjang Usia Responden 


Sumber: Litbang "Kompas" (2012) 
juga akan tetap memilih pasang- 
an ini. 

Suara yang relatif sama di- 
ungkapkan para pendukung Jo- 
kowi-Ahok, Mayoritas (85,2 per- 
sen) responden, yang memilih 
pasangan Jokowi-Ahok, pada 
putaran kedua nanti menyaf 
kan akan tetap memilih pasang- 


proporsi total 18 pes 
seluruhan respondes 
kan pemilih yang pada putaran 
pertama lalu dukungannya di- 
tujukan kepada calon-calon gu- 
bernur selain kedua kandis 
pemenang Namun, 
an kedua sudah memastikan si- 
kap mereka untuk memilih Fo- 
ke) au Jokowi-Ahok. 
Menariknya, dari hasil survei 
ini terungkap bahwa pemilih ti- 
pe ini dukungannya telah ter- 
distribusi kepada setiap calon, 
dengan porsi yang sama besar 
(37,8 persen). Sisanya, kelompok 
ang hingga kini belum 
tampak jelas ke mana arah pola 
dukungannya. Apabila dikalku- 
lasi, tidak kurang dari 1 persen 
dari keseluruhan responden 
yang terkategorikan pada ke- 
lompok ini. 

Kelompok ini di antaranya 
merupakan kalangan yang sebe- 
narnya pada putaran pertama 
lalu mendukung salah satu dari 
kedua kandidat yang kini ber- 
tarung (sebelumnya memilih 
Foke-Nara sebesar 10 persen, 
Jokowi-Ahok sebesar 7 persen, 
dan keempat calon lainnya, 
persen). Akan tetapi, saat 
ini keseluruhan dari mereka 
masih belum secara jelas me- 
nyatakan ke mana dukungan 
diberikan, 

Berdasarkan pada pengelom- 
pokan di atas, di satu sisi ting- 
ginya loyalitas para pemilih ter- 
hadap calon gubernur piliha 
nya, di sisi lain cukup mera- 


Positif Jokowi- . 67 
Ahok 


41 Kondisi “31 
Ekonomi 
Meneni 


3. 


38 
Kondisi 
Ekonomi” 187 
Rendah Kondisi ekonomi 


dara responden 


tanya distribusi suara pemilih 
dari calon gubernur lain kepada 
on yang akan beri 
penentunya adalah 
tiga. Faktor penen- 
tu peningkatan suara dukungan 
tergantung dari kebei 
menguasai suar 
hingga kini belum se 
menyatakan pilihann 


kedua c 
rung, mal 
kelompok 


Menengah atas 

Persoalannya kir 
kala 
lum jel 
nya itu? 


apakah 
gan yang hingga kini be- 


menyatakan pilihan- 
Hasil survei menun- 


h ke atas 
nan, pendidikan, mi 
salnya, cenderung berpendidik- 
an menengah hingga berpendi- 


Sementara dari sisi ekonomi 
keluarga, cenderung berlatar be- 
lakang ekonomi menengah atas. 
Selain itu, kalangan ini juga re- 
latif lebih banyak pada kalangan 
pria dan dari sisi usia tidak lagi 
ber muda, 
jain menguak kecende- 
rungan pola dukungan terhadap 
tiap-tiap kandidat, hasil survei 
ini juga mengungkap penilaian 
responden terhadap kemampu- 
an setiap calon gubernur. Selain 


Metode Survei 


26 25 15 


39 


35 


Rendah Menengah Tinggi 


Jenjang Pendidikan Responden 


ANDRI 


itu, juga pola penyikapan ter- 
hadap tiap-tiap sosok, hingga 
tingkat keterkenalan calon 
gubernur tersebut di mata pe- 


sisi keterkenalan, skor 
peng nalan pemilih terhadap 
ngan Foke- ebih tinggi 
#ibandingkan dengan Joko- 
wi-Ahok (Grafik 2). Tingkat pe- 
ngenalan responden terhadap 
asangan calon gubernur ini di- 
ukur dengan pengetahuan me- 
reka tentang status jabatan ti- 
ap-tiap calon hingga latar be- 
lakang pendidikan, partai pen- 


dukung, dan ikon kampanye 
yang digunakan, 

Di sisi lain, tingginya tingkat 
pengenalan 


»sponden terhadap 
aknya tidak 
sejalan dengan besar-kecilnya 
peni ka dalam menilai 
kemampuan ataupun pola 
penyikapan mereka kepada ti- 
calon gubemur: Terlebih 
tar be- 
ng jenjang pendidikan dan 
kondisi ekonomi responden. 
Dalam hal ini, tampak bahwa 
penilaian yang relatif lebih ting- 
gi ditujukan oleh kalangan ber- 
pendidikan ataupun berstatus 
ekonomi menengah atas kepada 
pasangan Jokowi-Ahok ketim- 
bang kepada Foke-Narz 
(SUSANTI AGUSTINA/ 
M PUTERI ROSALINA/ 
Litbang Kompas) 


Pengumpulan pendapat melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan 


Litbang Kompas tanggal 31 Agustus-6 September 


2012. Sebanyak 600 


responden minimal berusia 17 tahun dipilih secara acak menggunakan me: 


tode pencuplikan s' 


tematis dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta 


2012 untuk putaran kedua. Responden berdomisili di Jakarta Utara, Jakarta 


Pusat, 


Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Jumi 
di setiap wilayah ditetapkan secara ac 
tingkat kepercayaan 95 persen, nirpei 


h responden 
akan metode ini, pada 
Ian 4/-40 persen. 


Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil 
jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh 


masyarakat DKI Jakarta. 


PREMIUM COLLECTION 


Investasi Luar Negeri 


Lokasi di Bukit Bintang Kuala Lumpur, shopping distrik ternama 


dengan stasiun MRT baru - setaraf Or 
Miliki apartemen mewah mulai dari DP Rp880Jt dengan KPA 704 


Fully furnished dengan ji 


Program “Wing Tai Owner Assistance” 


Promo Spesial - Diskon Hingga 206 


Developer Licarsa : 10481-1/10-2012/1178 (18/10/2007 - 17/10/2012) « Adverising Permit: 10481-4/1184/2012(10) (17/05/2012 17/10/2012) « 


chard Singapura 


'Aetual view of KLCG & Bukit Na 


Kunjungi pameran kami di 


Plaza Indonesia Level 1 


East Point 2 (Depan Coffee Bean) 


n sewa selama 2 tahun (646 setahun) 


Pp, 


BB Pi 
Call : 08131 603 2788 


Buliding Plan : DOK Ref BPT420060067 » 


ate appointment, hubungi 


29F3FA4C 


Land Terure: Freohold 


Completion Date : Sept 2012 


KOMPAS/WINDORO ADI 


Puluhan rumah di kawasan padat penduduk di RW 07 Kampung Janis, Pekojan, Tambora, Ja 
Barat, kembali “tumbuh” setelah tujuh dari 12 RT di ka ini dilalap api, Sabtu (28/7) pukul 
Tampak sebagian rumah mulai didirikan warga di lingkungan RT 008, di tepian Jalan Tubagus Angke, 


Fery Nekat Songsong Kereta Api 


BEKASI, KOMPAS — Diduga 
tertekan, seorang lelaki nekat 
menabrakkan diri ke kereta api di 
wa Bebek, RT 007 RW 
10, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota 
Bekasi, Rabu (12/9) pukul 11.30. 
Lelaki bernama Fery Fadly (25) 
itu tewas seketika dengan kondisi 
amat mengenaskan. 

Saksi mata Andriyanto (36), 
seorang pengayuh becak, menga- 
takan, ia melihat seorang lelaki 
menepikan sepeda motor di Ja- 
lan T Gusti Ngurah Rai, belakang 
peron Stasiun Rawa Bebek, se- 
kitar pukul 11.30, Lelaki itu ke- 
mudian menaruh helm di peron 
selatan dan berjalan melalui lu- 
bang dinding hendak menyebe- 
rangi rel kereta, 

Andriyanto tidak menyangka 
bahwa lelaki yang diketahui ber- 

: n bunuh 
tu kereta terlihat akan 

Fery justru berj 
membi: 
ak kereta api yang 

jun yang sudah 


Bekasi datang mengidentifikasi 
jenazah dan mengumpulkan or 
gan tubuh korban untuk dik 
ke RSUD Kota Bekasi. Kelua 
dan kerabat juga dihubungi ter- 
kait peristiwa itu. 

Di kalangan kerabat, Fery di- 
kenal pendiam. Mert tidak 
mengetahui r alah yang sedang 
mengimpit Fery, bungsu dari de- 
lapan anak. Kerabat juga tak me- 
nyangka Fery meninggal dunia 
dengan cara diduga bunuh diri 

”Kami tidak tahu permasalah- 
an almarhum,” kata Salam (33), 
yang mengaku sepupu korban. 

Menurut Kepala Satuan Re- 
Kriminal Polres Kota Be- 
kasi Komisaris Taufik Hiday: 
keterangan saksi mengua 


ron barat ke ujung peron timur 
dan terguling di sisi selatan rel. 
KA tak berhenti. Kondisi jena 


bungan Kota Be 


ng- 
golan (21), mengatakan, saat ke- 
celakaan terjadi, ia sedang ber- 


jaga di simpang tiga sekitar 100 
meter dari stasiun. Ada seorang 
pesepeda motor yang datang dan 
mengabarkan melihat seorang le- 
laki berjalan menyongsong KA 
sehingga diduga berniat bunuh 
diri, "Saya bergegas ke lokasi, 
tetapi sudah terlambat. Korban 
sudah ditemukan tewas. 

Sejumlah orang yang berada di 
sekitar lokasi kemudian meng- 
hubungi polisi dan berusaha 
mencari bagian tubuh korban, 
Warga juga mengamankan se- 
peda motor Yamaha Mio Soul melakukan tindakan itu belum 
merah berpelat nomor B 6911 bisa diketahui, Keluarga juga be- 
an KOJ yang dipakai oleh korban. lum bisa dimintai keterangan ka- 
Tim identifikasi Polres Kota — rena masih berduka. (BRO) 


KAM Ta VE Hn 
Sebagai bagian dari pengembangan usaha, Motorave Group 
Perusahaan Otomotif Nasional mengundang SDM penjualan posisi: 
SALESMAN / SALES COUNTER 
SHOWROOM MANAGER / SALES MANAGER 


an 
fakta bahwa Fery bunuh diri, Apa 
yang menjadi pendorong Fery 


melintas, 
menyongsong, 


al 
rkan di- 


rinya dit 
melintas di 
tidak terpaka 
pat berteriak untuk mencegah, | 
tetapi upayanya terlambat, 

Tubuh lelaki war , Be- 
kasi Barat, itu keburu disambar 
KA dari arah barat ke timur. 
"Tubuh korban terseret hingga 
sekitar 100 meter dari ujung pe- 


bergabung untuk penempatan di Showroom 35 Mobil, lokasi: 
Hasyim Ashari / Sunter Kemayoran / Fatmawati / Kebayoran / 
Mayestik / BSD /Cibubur / Bogor, juga Auto Show IIMS 2012. 


Berpengalaman, suka otomotif, Kenyanterd menarik dan sopan: 
Jadi karyawan tetap pengiarian tinggi, 
serta pengemi He 
Untuk pengaturan interview langsung 
13/14/15 September 2012, hubungi: Mihietitianfedet nok 
0878 8102 7755 (Bapak Harun) WISMA AMG 
0813 1162 2959 (Bapak Andre) 


VERTICAS 


Residensi 
JL RS, Fatmawati 29, Jakarta 12490 
recrultment2012@motorave.co.id 


0821 2437 6939 (Ibu Hanung) 


REZEKI 


Fresh Fruit Center 


orost reserve froma V 


WINGTAIASIA 


Singapore | Malaysia | Hong Kong | China 


Wing Tai Asia, pengembang properti 
internasional dengan progek seperti The 
t at Caimbill, Belle Vue, Hrlios di 
sepura dan pengalamn di berbagai 
kota bosar di Asia, coport Malaysia, Hong 
Kong dan China 


"25:060/19. 
?.17.900/kg" 


ej . 2: 5 
Kezeki icara Duality 


e.wingtaiasia.com.my - TEKI AG 


Rezeki Hayam Wuruk No. 2 - 3A Tel. (021) 3800182 


Email: klmktewi 
Website : w 
www.verticasresidensi.com 


Cabang : Pluit 66693350 - Kelapa Gading 45840272 - Puri 58351260, 
Serpong 53157185 - Karawaci 55778880 - Green Ville 5856754 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BALAP MOTOR 


Juara Asia Rebut 
Emas bagi DKI 


BANGKINANG, KOMPAS — 
Pebalap DKT Jakarta yang juga 
juara balap motor 125 ce tingkat 
Asia, Rafid Topan Sucipto, me- 
rebut medali emas di kelas yang 
sama, Rabu (12/9), di Bangki- 
nang, Riau. Berlaga dengan jenis 
sepeda motor dan ban yang sama 
bagi semua pebalap, Topan ter- 
lalu tangguh bagi semua rivalnya 
di nomor 125 ce perseorangan. 

Pertarungan di putaran per- 
tama berlangsung ketat dan To- 
pan terus ditempel Hokky Kris- 
dianto (Jateng) dan Anggi Per- 
mana (Jabar). Mereka bergantian 
memimpin jalannya lomba. 

Hokky terdepan di putaran 
kedua dan ketiga, tetapi Topan 
menyalip di putaran keempat. 
Topan yang sangat efektif saat 
menikung akhirnya memimpin 
lomba. Tiga putaran menjelang 
finis, Topan melejit. 

Topan pun finis terdepan dan 
merebut medali emas dengan ca- 
tatan waktu 18 menit 10,161 detik. 
Hokky merebut perak dengan 
selisih waktu 3,577 detik di be- 
lakang Topan. Perunggu menjadi 
milik Anggi. 


"Saya sangat gembira karena 
dapat mempertahankan tradisi 
emas bagi DKI. Dengan kondisi 
sepeda motor dan ban yang sama, 
stamina dan keterampilan men- 
jadi kunci untuk memenangi 
lomba ini,” kata Topan. 

Lomba balap sepeda motor 
mendapat protes banyak peng- 
urus daerah Ikatan Motor In- 
donesia karena kewajiban meng- 
gunakan ban dari satu merek dan 
satu jenis yang sama, Namun, PB 
PON bersikeras memaksa semua 
pebalap menaati aturan ini. 

Semua tim mengalah dan me- 
naati aturan itu agar cabang ba- 
lap motor terselenggara. Para pe- 
balap mengaku, mereka menu- 
runkan kecepatan dari batas ter- 
tinggi karena belum mengenal 
karakter ban tersebut. 

Di nomor 125 cc beregu, tim 
DKI gagal merebut emas walau 
M Nurgianto finis terdepan. Ke- 
gagalan itu karena Ray Ratukore 
hanya finis di urutan ketujuh 
sehingga DKI mendapat nilai de- 
lapan dan meraih perak. Emas 
nomor ini milik tim Jabar dan 
perunggu untuk Jateng. (ECA) 


PROFIL ATLET 


M Nasrullah, Pemulung 
Menjadi Peraih Emas 


tinggi 10 meter. Dia memberikan aba-aba kepada pa- 
ngannya, Luthfi Niko Abdillah, untuk meloncat. Lon- 
catan 2,5 salto dan satu putaran itu membuat penonton ber- 
sorak, Para juri memberi mereka nilai tinggi dan menempatkan 
ngan Jawa Timur itu menjadi pemenang nomor sinkro- 

i menara putra. 

Semua suporter Jatim bergembira karena Nasrullah dan 
Niko menambah satu emas bagi kontingen juara bertahan itu. 
Medali emas itu juga menjadi ulangan bagi pasangan Nasrullah 
dan Niko yang mendapat emas di nomor yang sama pada SEA 
Games Palembang 2011. 

Peloncat indah berusia 80 tahun itu juga turun di nomor 
papan 1 meter dan 3 meter, Atlet asal Kalimantan Selatan itu 
mendapat target merebut tiga emas bagi Jatim. 

Melihat kesuksesannya saat ini, banyak orang tidak mengira 
Nasrullah memiliki masa lalu yang suram. Namun, mental 
juara Nasrullah berhasil membuatnya bangkit dan menga- 
lahkan situasi buruk masa kecilnya, 

Nasrullah mulai menekuni loncat indah saat kelas I SD, 
Guru olahraganya adalah orang yang pertama menyarankan 
Nasrullah belajar loncat indah karena dia terlalu lincah ke- 
timbang rekan-rekan sebayanya. Dia menerima saran itu dan 
pelatihnya adalah sang guru tersebut yang juga pelatih loncat 
indah, Nasrullah pun menguasai teknik-teknik dasar loncat 
indah dan penampilannya terus membaik. 

Namun, perceraian ayah ibunya membuat kehidupan Nas- 
rullah mendadak kacau, Nasrullah yang mengikuti ayahnya, 
berhenti sekolah dan tidak berlatih loncat indah selama be- 
berapa tahun. Dalam kondisi ekonomi serba terbatas, Nasrullah 
pernah harus berkebun di hutan dan menjadi pemulung untuk 
menyambung hidup kala usianya masih sangat belia. 

”Kondisi waktu itu cukup berat. Saya harus mencari sampah 
yang bisa dijual untuk bertahan hidup,” kata Nasrullah di 
Aguatic Center, Rumbai, Pekanbaru. 

Saat kondisi berat itu, pelatihnya memanggil Nasrullah lagi 
untuk berlatih pada tahun 1995. Hanya beberapa hari berlatih, 
Nasrullah diutus untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Loncat 
Indah kelompok umur 13 tahun. 

Kejurnas itu menjadi titik balik kehidupan Nasrullah. Nas- 
rullah yang belum lulus SD pada usia 13 tahun dipanggil untuk 
mengikuti pelatnas dan menyambung lagi sekolahnya di Ja- 
karta di kelas V SD. Selama di pelatnas, Nasrullah menamatkan 
pendidikannya di SMP dan SMA Ragunan, 

Nasrullah merebut medali pertamanya pada SEA Games 
Brunei 1999, yakni perunggu di nomor menara. PON per- 
tamanya pada tahun 2000 di Surabaya dan Nasrullah mem- 
persembahkan perak bagi Kalsel. 

Nasrullah merebut perak dan perunggu lagi pada PON Su- 
matera Selatan 2004. Setelah itu, Nasrullah menerima tawaran 
dari Jatim untuk pindah karena menilai sistem pembinaan dan 
perhatian pemerintah provinsi itu lebih baik. 

Mendapat pelatihan dan tunjangan lebih baik, Nasrullah 
mampu meningkatkan kemampuan dan merebut empat emas 
di PON Kaltim 2008. Dia bergabung lagi di pelatnas senior dan 
menembus dominasi Malaysia di SEA Games 2011 dengan 
merebut satu-satunya emas bagi Indonesia bersama Niko. 

”Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan jika ingin ber- 
hasil. Seperti dalam hidup, untuk menjadi juara 
k di loncat indah, kita harus memiliki ke- 

beranian, keteguhan, dan tahan ter- 
hadap rasa sakit,” kata Nasrul- 
lah. (CAESAR ALEXEY) 


Psi indah M Nasrullah menatap lurus dari menara 


N 
Y 


M Nasrullah 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


169 


Jumlah pemecahan rekor 
pada PON XI tahun 1985, 
terbanyak sepanjang 
penyelenggaraan PON. 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN 


Sejumlah atlet dayung Papua meniti papan dari tenda atlet ke arena dayung Danau Kebun Nopi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Rabu (12/9). Sejumlah area di kawasan 
arena dayung itu tergenang setelah diguyur hujan angin. Terpaan angin juga merobohkan 15 dari 38 tiang bendera kontingen pada Senin sore lalu. 


Rekor PON Bertumbangan 


Tim Panjat Tebing Putri Persembahkan Emas untuk Jateng 


PEKANBARU, KOMPAS — Tiga rekor PON atletik 
pecah di Stadion Atletik GOR Kaharudin Nasution, 
Pekanbaru, Rabu (12/9). Rekor baru itu tercipta di 
nomor lari 800 meter putra melalui Ridwan, lontar 
martil putri melalui Rose Herlinda Inggriana, dan 
lari gawang 100 meter putri melalui Dedeh Erawati. 


Ridwan, pelari nomor 800 me- 
ter andalan NTB, meraih emas 
sekaligus memecahkan rekor 
PON dengan catatan waktu 1 
menit SII1 detik. Rekor PON 
sebelumnya atas nama Johni 
Thenu (DKI Jakarta), yakni 
1:52,80, yang tercipta 16 tahun 
lalu pada PON Jakarta 1996, 

Ridwan mengatakan, sejak ke- 
luar dari kamar penginapan, dia 
bertekad mengukir rekor PON 
baru. Apalagi dia peraih emas 
nomor lari 1.500 meter di SEA 
Games Palembang 2011. 

”Target saya berikutnya, me- 
mecahkan rekor nasional nomor 
lari 800 meter di SEA Games 
Myanmar 2013. Namun, kendala- 
nya sulit mencari lawan bertan- 
ding untuk saya," kata pelari yang 
ini ditangani pelatih dan man- 
juara nasional Akrin itu. 


WUSHU 


Sementara Rose Herlinda Ing- 
griana (DKI Jakarta) membuku- 
kan rekor PON lontar martil put- 
ri dengan lontaran sejauh 50,96 
meter. Linda memecahkan rekor 
PON atas nama Nia Meilani Us- 
nia (Jawa Barat), yakni 49,68 me- 
ter, yang tercipta di PON Sumsel 
2004 di Palembang. 

Ketika itu, Nia meraih emas, 
sedangkan Linda merebut pe- 
runggu. Sementara perak men- 
jadi milik Yurita A Arsyad (DKI 
Jakarta) yang kini juga merebut 
perak dengan lontaran sejauh 
48,29 meter. Kini, Nia membawa 
pulang perunggu setelah melon- 
tar sejauh 46,25 meter, 

Sprinter senior Dedeh Erawati 
(DKI Jakarta) memecahkan re- 
kor atas ri ya sendiri di no- 
mor spesial nya, lari gawang 
100 meter putri. 


Pelari kelahiran Sumedang itu 
membukukan catatan waktu 
13,63 detik, lebih cepat 011 detik 
dari rekor lama, 13,74 detik, yang 
dia buat di PON Kaltim 2008 di 
Samarinda. Dedeh adalah peme- 
gang rekor nasional nomor ter- 
sebut dengan catatan waktu 13,18 
detik. 

Medali perak direbut Maryati 
(NTB) dengan catatan waktu 
1404 detik. Perunggu direbut 
Enung Neni Meliani (Jabar) de- 
ngan pencapaian 14,52 detik. 


Suryo gagal ke final 


Pemegang rekor nasional lari 
100 meter putra, Suryo Agung 
Wibowo (Jateng), gagal ke final 
nomor andalannya itu. Pada ba- 
bak penyisihan di Rumbai, Suryo 
yang turun pada seri kedua me- 
nempati peringkat kesembilan 
dengan catatan waktu 10,87 detik. 
Catatan itu jauh di bawah pen- 
capaian terbaiknya, 10,17 detik. 

Delapan sprinter yang lolos ke 
final lari 100 meter putra antara 
lain Iswandi (NTB), peraih emas 
nomor lari 200 meter putra di 
PON 2012 Fadlin (NTB), Farel 
Oktaviandi (Jabar), peraih tiga 
emas di SEA Games 2011 Fran- 


Jatim dan DKI Berbagi Emas 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Kontingen Jawa Timur dan DKI 
Jakarta berbagi medali emas wu- 
shu nomor changguan (tangan 
kosong) di arena wushu Kom- 
pleks GOR Kaharudin Nasution, 
Pekanbaru, Rabu (12/9). 

Emas dari kategori changguan 
putra menjadi milik Ahmad Hu- 
laefi (DKI Jakarta) dengan nilai 
968. Di bagian putri, emas milik 
Natalie Chriselda Tanasa yang 
mengoleksi nilai 9,58. 

Kedua peraih emas itu sangat 
apik menampilkan jurus-jurus 
tangan kosong. Mereka tampil 
penuh percaya diri dan berte- 
naga. Pukulan, tendangan, hingga 
sabetan mereka hampir sempur- 
na, Kala mereka salto, penonton 
berdecak kagum. 

Kepiawaian Ahmad Hulaefi 


pada PON 2012 menjinakkan dua 
pendekar wushu Sumatera Uta- 
ra, Charles Sutanto dan Aldy 
Lukman. Charles mendapat pe- 
rak dengan nilai 9,66 dan Aldy 
perunggu dengan nilai 965. 

Aldy adalah peraih emas no- 
mor tangan kosong pada SEA 
Games Palembang 2011, sedang- 
kan Ahmad peraih emas nomor 
golok dan toya pada SEA Games 
201. 

Menurut Ahmad, persiapan- 
nya menuju PON Riau lumayan 
matang. Dia mengikuti program 

pemusatan latihan 

wushu di 
anjing, 

China, 
Juni-Juli 
2012. Dia 
juga tampil 
pada — pertan- 
dingan wushu di Vi- 
etnam sebagai ajang uji coba, 
September 2012. Setelah itu, se- 
mua atlet wushu DKI Jakarta 
melakukan uji coba internal se- 
belum berangkat ke Riau, 

”Ini PON kedua saya. Waktu di 
PON Kaltim 2008, saya gagal 
mendapat medali dari nomor 
tangan kosong, golok, dan toya,” 
ujarnya. 

Natalie tidak menduga dapat 
merebut emas sekaligus meng- 
ungguli pendekar putri tangguh 
lainnya. Natalie menyingkirkan 
Susyana Tjhan (DKI Jakarta) 
yang mengumpulkan nilai 9,56 
dan mendapat perak serta Cindy 
Sutanto (DIY) dengan nilai 9,55 


sebagai peraih perunggu. 
Menurut Natalie, tampil lepas 


KOMPAS/CARSAH ALENEY membuat dia dapat menampil- 


kan kemampuan terbaik. "Tidak 
ada beban dari manajer tim. Na- 
mun, dalam hati, saya ingin me- 
raih emas,” kata Natalie. 

PON Riau 2012 adalah PON 
pertama bagi mahasiswi Ubaya 
Jurusan Teknik Informatika dan 
Multimedia itu. Pada SEA Games 
2011, atlet berusia 19 tahun itu 
menjadi cadangan tim wushu In- 
donesia. Natalie juga ingin me- 
raih emas nomor pedang Gian- 
shu), tombak (giangshu), dan dui- 
Tian (golok dan tombak). 

Menurut Susyana, dia sedikit 
terburu-buru sehingga setelah 
melompat, dia mendarat kurang 
sempurna, "Agak goyah, tetapi 
besok saya berusaha lebih baik,” 
kata Susyana yang Kamis ini ber- 
tanding di nomor senjata. 


Anggar 

Atlet anggar Kalimantan Ba- 
rat, Verdiana Rihandini, mem- 
pertahankan medali emas dalam 
nomor floret putri perseorangan 
di arena anggar Universitas Lan- 
cang Kuning, Rumbai, Pekanba- 
ru. Verdiana menang atas Shintya 
Anreyni Pua (Sulut), 15-7. 

”Saya mengetahui cara ber- 
main Shintya karena sama-sama 
berlatih di pelatnas,” kata Ver- 
diana yang juga tampil di nomor 
floret beregu putri. 

Di final sabel perseorangan 
putra, Rully Mauliadhani (Su- 
matera Selatan) menumbangkan 
rekan satu daerahnya, Hendri 
Eko Budianto, dengan skor 15-8. 
Medali perunggu diraih Chris- 
toper Aristha Liwan (Kalbar) dan 
Idon Jaya Wiguna (Jawa Barat). 

(WAD/DEN) 


klin Ramses Burumi (Papua), Lo- 
renzo Andreas (Kaltim), Yaspi 
Boby (Sumbar), dan Fernando 
Lumain (Sumut) yang Agustus 
lalu tampil di Olimpiade London 
2012. 

Suryo, yang juga peraih dua 
medali emas di SEA Games Laos 
2009, tampil dengan kaki kanan 
atas dibebat. Dia masih dalam 
proses penyembuhan setelah ce- 
dera otot saat pelatnas pra-olim- 
piade di Surabaya. 

"Saya tidak bisa tampil mak- 
simal karena kaki sulit diangkat,” 
kata Suryo, 

Ketua Komisi Pembinaan dan 
Prestasi Pengurus Provinsi PASI 
Jateng Heri Setiyono menga- 
takan, ketika baru lepas start, 
Suryo masih dapat mengatasi sa: 
kit di kaki. Namun, setelah itu dia 
sulit mengangkat kakinya. 

Itu sebabnya, PASI Jateng ti- 
dak menurunkan Suryo di nomor 
lari 200 meter putra walau dia 
meminta tampil. "Suryo masih 
dalam proses penyembuhan. Dia 
masih diterapi,” kata Heri. 

Selain itu, Suryo memegang 
rekor SEA Games dengan catatan 
waktu 10417 detik. Rekor itu ter- 
cipta di SEA Games Laos 2009. 


Rekor PON nomor lari 100 
meter putra masih atas nama 
sprinter Sumatera Utara, Mardi 
Lestari, yakni 10,20 detik, yang 
tercipta pada 20 Oktober 1989. 
Catatan waktu itu bertahan seba- 
gai rekor nasional hingga 2009. 


Panjat tebing 


Tim panjat tebing putri Jawa 
Tengah mempersembahkan me- 
dali emas dari nomor speed Irack 
di Pekanbaru, Rabu. Mereka 
mengungguli tim Kaltim di final 
dengan skor 3-0. Perunggu no- 
mor ini milik Jatim yang menga- 
lahkan tim DKI, 3-0. 

"Sejak babak kualifikasi, saya 
optimistis bakal menang. Sema- 
ngat kami sangat tinggi dan saling 
mendukung. Kami berlatih dua 
ahun khusus untuk speed track 
ini," kata Susanti Arfiah, anggota 
tim Jateng bersama Santi 
Wellyanti dan Defi Rahmiati. 

Kemenangan itu mengobati 
kecewa mereka setelah meraih 
perak nomor boulder beregu put- 
ri karena kalah dari Jatim di final. 
Tim boulder putra Jateng juga 
merebut emas. Laga selanjutnya 
adalah lead dan boulder perseo- 
rangan. (WAD/OKI/ANTARA/TIA) 


KOMPAS/YUNIADHT AGUNG 


Pemanah mengikuti babak kualifikasi nomor recurve perseorangan 
cabang panahan PON XVIII di Kompleks Universitas Islam Riau, 
Pekanbaru, Rabu (12/9). 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


Jumlah emas yang diraih oleh 
Suzanna Anggar Kusuma, 
satu-satunya petenis yang merebut 
tiga emas pada PON XI tahun 1985. p” 


soLA 


Perenang Jawa Barat, Triadi Fauzi, berlaga di nomor 400 meter gaya bebas putra PON XVIII di Kolam Renang Rumbai, Pek: 
dengan waktu 4:01,34 detik. Medali perak dan perunggu diraih Ricky Anggawijaya dari Jawa Barat dan M Akbar Nasution da 


Emas Ganda di Senam 


Ajeng Gagal Menjadi yang Tercepat di Cabang Sepatu Roda 


PEKANBARU, KOMPAS — Juara-juara ganda 
muncul pada perebutan medali emas di final senam 
artistik perseorangan putra dan putri di gedung 
senam Kompleks Gelanggang Olahraga Kaharudin 
Nasution, Rumbai, Pekanbaru, Riau, Rabu (12/9). 
Jadi, ada empat kontingen berbagi emas. 


DKI Jakarta dan Jawa Timur 
berbagi emas nomor gelang-ge- 
lang putra, Endriadi (DKI) dan 
Agus Adi Prayoko (Jatim) mem- 
peroleh skor 13,15 di gelang-ge- 
lang putra, 

Kalimantan Timur dan Jawa 
Barat sama-sama menjuarai no- 
mor meja lompat putri. Beby 
Pelany Pravity (Jabar) dan Novia 
Nabila Putri (Kaltim) memper- 
oleh skor 12,7 di meja lompat. 

Berbeda dari Beby dan Novia 
yang memiliki skor sama saat 
pertandingan berlangsung, pem- 
bagian emas antara Endriadi dan 
Agus melalui protes keras dari 
ofisial DKI kepada tim wasit, 

Di nomor gelang-gelang yang 
diikuti delapan pesenam, Agus 
tampil pertama. Dia berulang kali 
menampilkan gerakan-gerakan 
sulit dan juri mengganjarnya de- 
ngan skor 19,15. Enam pesenam 
berikutnya kewalahan mengejar 
skor tersebut, 


BALAP SEPEDA 


Endriadi sebagai pesenam ter- 
akhir juga tampil memukau, Dia 
dengan mulus menampilkan be- 
berapa putaran sulit dan me- 
mamerkan kekuatan otot lengan- 
nya dalam beberapa posisi hand- 
stand. Endriadi pun mendarat 
dengan sempurna. 

Semua rekan, pelatih, dan ofi- 
sial DKT menyambut gembira 
Endriadi dari arena, Pelatih DKI 
Jonathan Sianturi berteriak ke- 
girangan seraya mengepalkan ke- 
dua tangan ke udara, Tim DKT 
saat itu sangat optimistis En- 
driadi mampu melampaui skor 
Agus. Namun, layar skor di meja 
wasit menampilkan angka 13,00 
sehingga Endriadi mendapat me- 
dali perak. 

Melihat skor itu, Jonathan dan 
ofisial DKT mendatangi tim wasit 
dan mengajukan protes. Bahkan, 
ofisial DKI menunjukkan rekam- 
an video penampilan Endriadi. Di 
tepi lapangan, Endriadi terse- 


nyum kecut dan menunduk. "Se- 
perti ini bikin atlet ngedrop,” kata 
Endriadi, 

"Gerakan Endriadi sama de- 
ngan dalam Kejuaraan Senam 
Singapore Open belum lama ini 
dan dia mendapat skor 14. 
Mengapa di PON hanya 13?” kata 
Jonathan, Pelatih tim senam na- 
sional putra itu juga sangat yakin 
ada konspirasi dalam penilaian 
senam, Dia mengalami hal serupa 
pada PON Sumsel 2004 dan PON 
Kaltim 2008. 

Jonathan terus memprotes 
wasit dan menolak ketika wasit 
menawari juara ganda. "Endriadi 
harus mendapat skor akurat. Ini 
bukan kepentingan DKT atau Ja- 
tim. Ini kepentingan prestasi se- 
nam Indonesia karena kedua pe- 
senam itu juga pesenam nasio- 
nal,” katanya. 

Pelatih tim senam Jatim, In- 
dra Sibarani, mengaku keputusan 
wasit tepat karena saat hand- 
stand, posisi Endriadi sedikit mi- 
ring. "Miring sedikit, nilai bisa 
berkurang,” katanya. 

Akhirnya, pengumuman pe- 
menang final gelang-gelang ter- 
jadi paling akhir dan wasit me- 
mutuskan ada juara ganda, Wasit 
pun mengubah skor Endriadi 
menjadi 13,15. Medali perak di- 
raih Dwi Samsul Arifin (Jatim). 


Warsito Raih Emas Pertama DIY 


SIAK, KOMPAS — Tidak di- 
perhitungkan dalam perebutan 
medali, Nur Warsito sukses 
mempersembahkan emas perta- 
ma bagi DI Yogyakarta. Dia me- 
rebut emas nomor down hill put- 
ra balap sepeda di trek down hill, 
Taman MTB Siak di Kecamatan 
Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, 
Riau, Rabu (12/9). 

Nur Warsito turun paling akhir 
dari 17 peserta. Sesuai hasil kua- 
lifikasi pada Selasa, Nur Warsito 
menjadi pebalap down hill ter- 
baik pertama, diikuti Popo Ario 
Sejati (Jawa Timur) dan Por- 
nomo (Jawa Timur). 

Sesuai regulasi, di final, peba- 
lap terbaik pertama hasil kuali- 
fikasi turun paling akhir setelah 
pebalap dengan hasil kualifikasi 
kurang bagus. 


BULU TANGKIS 


Start paling akhir menuruni 
trek sepanjang 800 meter, War- 
ito melampaui setiap rintangan 
dengan penuh percaya diri. Trek 
menjadi kian berat dilalui karena 
sejak Selasa malam hujan meng- 
guyur wilayah Siak sehingga lin- 
tasan sangat menantang untuk 
balapan down hill. 

Pebalap kelahiran Yogyakarta, 
17 Juni 1978, itu finis dengan 
catatan waktu terbaik, 1 menit 
47,285 detik, sehingga berhak 
atas medali emas, emas pertama 
bagi tim DTY. 

Bagi Nur Warsito, itu adalah 
emas kedua nomor down hill se- 
telah tampil di tiga PON. Pada 
PON Sumsel 2004, Warsito me- 
raih emas down hill. Namun, pada 
PON Kaltim 2008, dia gagal me- 
raih medali karena terjatuh. 


"Luar biasa. Saya senang sekali 
dengan hasil kerja keras dan per- 
juangan saya dan tim pelatih," 
ujar Warsito yang terjun di balap 
sepeda sejak 1995 setelah me- 
nekuni sepeda BMX. 

Manajer tim balap sepeda DIY, 
Teguh Raharjo, mengatakan, per- 
juangan Warsito layak mendapat 
penghargaan lebih. Selama per- 
siapan PON, nomor 
Warsito itu sama sekali tidak di- 
prediksi sebagai nomor yang ber- 
peluang meraih emas, 

Ratu down hill Indonesia, Risa 
Suseanti (Jabar), berjaya dengan 
merebut emas. Pebalap kelahiran 
Bandung, 25 Oktober 1980, itu 
membukukan waktu 2:06,388. 
Perak milik Exa Raudina Khoiro- 
ti (DIY) dan perunggu untuk 
Fitriyanti Riyanti (Jatim). (HLN) 


DKI Optimistis Pertahankan Gelar 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Tim bulu tangkis DKI Jakarta 
sangat optimistis mempertahan- 
kan gelar nomor beregu di Pekan 
Olahraga Nasional Riau 2012. 
Tommy Sugiarto dan Belactrix 
Manuputty serta kawan-kawan- 
nya melangkah mantap ke se- 
mifinal dengan status sebagai 
juara grup. 

Tim Putra DKI pada Rabu 
(12/9) mengalahkan Jawa Timur 
3-2, Tommy membuka keme- 
nangan dengan menekuk pebulu 
tangkis pelatnas, Wisnu Yuli Pra- 
setyo, 20-14, 21-16. 

Jatim menyamakan skor se- 
telah pasangan Rian Agung 
Saputro/Tri Kusuma Wardhana 
mengalahkan Angga Pratama/ 
Bona Septano, 15-21, 21-19, 23-21. 
Namun, DKI merebut dua partai 
berikutnya. 


Evert Sukamta sebagai tunggal 
kedua menang atas Fauzi Adnan, 
21-18, 14-21, 21-16. Sementara pa- 
sangan Agripina Prima/Marcus 
Fernaldi menundukkan Christo- 
pher Rusdianto/Riky Widianto 
21-14, 21-18. 

Pada partai terakhir yang tidak 
menentukan lagi, Febryan Irvan- 
naldi menambah angka bagi Ja- 
tim menjadi 2-3 dengan menga- 
lahkan Adi Pratama dengan skor 
ketat, 14-21, 22-20, 25-23. 

Sukses tim putra DKT Jakarta 
mengikuti jejak tim putri yang 
sebelumnya menggulung tim Ja- 
tim. Tim DKI membuat gebrakan 
saat tunggal pertama Bellaetrix 
Manuputty mengalahkan senior- 
nya di pelatnas Cipayung, Aprilia 
Yuswandari, 21-18, 21-15. 

Kemenangan Bella memotiva- 
si pemain DKI lainnya. Dua par- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tai berikutnya pun menjadi milik 
DKI sehingga unggul 3-0. 

Ganda Della Destiara/Nitya 
Krishinda mengalahkan Dellis 
Yuliana/Jenna Gozali dengan 
21-17, 21-16. Kemudian Ganis 
Rahmadani menekuk Tike Arie- 
da Ningrum, 17-21, 21-12, 21-14. 

Setelah tertinggal 0-3, Jatim 
memetik dua angka lewat pa- 
sangan Shendy Puspa Irawati/ 
Variella Aprilsasi yang mengung- 
guli Dian Fitriani/Pia Zebadiah, 
21-17, 21416, dan Sylvinna Kur- 
niawan menang atas Rena Su- 
warno, 14-21, 21-18, 21-10, 

Pelatih tim DKI, Djoko Su- 
priyanto, mengatakan, keme- 
nangan atas tim Jatim ini me- 
nambah kepercayaan diri pemain 
di semifinal, Kamis ini. Di se- 
mifinal, tim putra dan putri DKI 
bertemu Jateng. (OTW) 


Meski akhirnya meraih emas, 
Endriadi kecewa karena sebagai 
atlet, dia ingin mengetahui skor 
yang akurat untuk mengukur ke- 
mampuannya. 

Pada Rabu, pesenam Jatim 
menggaet tiga emas melalui Agus 
di gelang-gelang dan meja lompat 
serta Ferrous One Willyo di no- 
mor lantai. 

DKI memboyong dua emas 
melalui Endriadi di gelang-ge- 
lang dan kuda pelana. Sementara 
Riau meraih emas melalui Mu- 
hammad Tri Saputro di palang 
tunggal. Lampung mendapat 
emas melalui Meiyusi Ade Putra 
di palang sejajar. 

Jatim juga meraih satu cemas 
di bagian putri, persembahan 
Amalia Fauziah di balok kese- 
imbangan. Kaltim mendulang ti- 
ga emas dari Novia di meja lom- 
pat dan lantai serta Nefy Nur- 
bacti di palang bertingkat. Satu 
emas lainnya jatuh ke kontingen 
Jabar, persembahan Beby di meja 
lompat. 

Di 


nam, Jatim juga mengo- 
leksi lima perak. Sementara DKT 
meraih sekeping perak plus se- 
keping perunggu. Tuan rumah 
Riau mendapat tambahan dua 
perak dan dua perunggu. Sula- 
wesi Selatan mengoleksi satu pe- 
runggu. Kontingen Lampung 


BILIAR 


KUMORO 


baru, Riau, Rabu (2/9). Triadi meraih emas 
umatera Selatan. 


meraih dua perak dan satu pe- 
runggu. Medali lain jatuh ke Su- 
matera Barat dengan dua perak, 
Bali satu perunggu, dan Kaltim 
satu perunggu. 


Sepatu roda 

Dari arena sepatu roda di Ke- 
camatan Mempura, Kabupaten 
Siak, Rabu, peraih tiga emas di 
SEA Games Palembang 2011, 
Ajeng Anindya Prasalita (Jateng), 
gagal meraih emas nomor sprint 
1.500 meter putri. Ajeng kalah 
cepat dari Eri Marina (DKI Ja- 
karta) yang langganan juara PON 
sejak tahun 2000. 

”Dia lebih bagus, lomba yang 
sangat ketat,” kata Ajeng yang 
juga peraih emas nomor 8 ki- 
lometer di PON 2004 dan nomor 
10 kilometer di PON 2008. 

Muhammad Oky Adrianto 
(Jambi) memetik emas nomor 
1.500 meter putra, Dia finis ter- 
cepat dengan 2 menit 54,66 detik. 
Oky adalah peraih emas 5.000 
meter point to point di SEA G 
mes 2011. Perak milik Regie Yu- 
mastuti (DKI) dan perunggu un- 
tuk Allan Chandra (Jateng). 

"Saya sangat senang dengan 
pencapaian ini,” Oky yang 
saat ini mah: 
kum Universitas Airlangga, Su- 
rabaya. (DEN/HLN) 


Ironi Minyak di Negeri Minyak 

Mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Siak, 
Riau, benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Yang harus 
diketahui, sama sekali tidak ada stasiun pengisian bahan bakar 
untuk umum (SPBU) di Siak. Yang ada, pedagang bensin Pre- 
mium eceran. Apabila harga resmi Premium Rp 4.500 per liter, 
di pedagang eceran menjadi Rp 6.000 per liter, "Ya, beli saja di 
eceran, wong tidak ada SPBU,” ujar pelatih kepala tim balap 
sepeda DI Yogyakarta, Dadang H Purnomo, Selasa (12/9). Untuk 
mendampingi atlet road race berlatih sejauh 90 kilometer, se- 
tidaknya dibutuhkan 8 liter bensin. Sungguh ironis harga BBM 
di Siak, wilayah yang katanya pendapatan asli daerah (PAD)-nya 
bersumber dari penambangan minyak bumi. (HLN) 


Pekanbaru ”Berhias” Spanduk Bergambar Pejabat 


Selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012, 
Kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau yang menjadi tuan 
rumah, ibarat "berhias" spanduk-spanduk bergambar wajah pe- 
jabat. Di berbagai sudut kota, terutama di sepanjang Jalan 
Jenderal Soedirman yang menjadi salah satu jalan protokol 
Pekanbaru, terpasang ratusan spanduk berisi ucapan selamat 


datang dan siap menyuks 
seperti Gubernur Rusli Z4 


an PON, Wajah para pejabat Riau, 
nal, bahkan para lurah dan camat 


sekalipun, terpampang di mana-mana. Yang menarik, spanduk 
provinsi lain, juga bergambar sang gubernur, terpasang di Pe- 
kanbaru untuk menyemangati para atletnya. Tercatat, ada span- 
duk dari Jatim bergambar Gubernur Soekarwo dan Wakil Gu- 
bernur Saifullah Yusuf. Juga spanduk dari Sulawesi Selatan 
bergambar Gubernur Syahrul Yasin Limpo, (ADP) 


Ironi Burung Serindit, Si Maskot Riau 2012 


Sayang, niat mulia mengangkat keindahan burung serindit se- 
bagai maskot di Riau 2012 diartikan berbeda oleh beberapa 
warga, Mereka ingin memiliki burung bergelar "panglima hijau" 
itu. Bukan boneka, tetapi sungguhan. Maka, seorang pedagang 
burung di Pasar Palapa, Pekanbaru, pun kebanjiran pesanan. 


”Banyak pengunjung tiba: 
burung serindit,” kata Hadi, 
katnya tampak belasan « 


a menanyakan apakah saya menjual 


penjual. Dalam sangkar di de- 


ndit hasil pikatan mematuk pakan. 


Sungguh sayang. (ANTARA/YNS) 


(Hingga Rabu Pukul 22.00 WIB) 
6, SULAWESI SELATAN 
7. KALIMANTAN TIMUR 
8. BANTEN 
9. PAPUA 


Emas 10, 
e 1 
Perak 12 


Perunggu 14, 


17. JAMBI 


18. KALIMANTAN SELATAN 
19. SULAWESI UTARA 

20. SULAWESI TENGAH 
21. KALIMANTAN BARAT 


22. ACEH 


23. MALUKU 
24, NUSA TENGGARA TIMUR 


25. BALI 


26. BENGKULU 
27. BANGKA BELITUNG 
28. PAPUA BARAT 


LAMPUNG 

SUMATERA SELATAN 
KALIMANTAN TENGAH 
13. NUSA TENGGARA BARAT 
, SUMATERA UTARA 

15, DI YOGYAKARTA 

16. SUMATERA BARAT 


SO 00 Eh DO NN NW WIN NA Ww 


be APP PEN WA MK AAA 


Kebangkitan Fantastis Angeline M Ticoalu 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Fantastis! Hanya kata itu yang 
dapat melukiskan permainan ge- 
milang pebiliar DKI Jakarta, 
Angeline M Ticoalu, di final biliar 
nomor bola delapan putri PON 
Riau 2012, di Bandar Seni Raja 
Ali Haji, Pekanbaru, Rabu 
“2/9. 

Ibarat mesin diesel, Angel me- 
mulai laga final dengan terlambat 
panas, Alhasil lawannya, Amanda 
Rahayu (Jawa Tengah), unggul 
cepat hingga 4-0. Pendukung 
Amanda pun tersenyum lega. Se- 
mentara ofisial dan suporter DKI 
Jakarta terdiam sembari berha- 
rap Angel segera bangkit. 

Perlahan tetapi pasti, Angel 
meraih poin demi poin, mulai 
dari 1-4 hingga menyamakan ke- 
dudukan menjadi 4-4. Keberha- 
silan menuju skor imbang ini 
dramatis karena Angel sukses 
memasukkan bola nomor dela- 
pan yang dalam posisi sulit. 

Dengan jitu, gadis kelahiran 29 
Oktober 1984 itu membenturkan 
bola hitam ke tepian meja, se- 
belum bergulir ke lubang. Tepuk 
tangan membahana dari kubu 
DKI Jakarta, sekaligus menandai 
kepercayaan diri Angel mulai 
tumbuh. 

Setelah Angel berbalik unggul 
5-4, Amanda menyamakan skor 
5-5. Laga final pun bertambah 
ketat. Namun, dalam babak pe- 
nentuan, Angel lagi-lagi di atas 
angin. Dalam satu tahap per- 
mainan, dia yang giliran mema- 
sukkan bola 1 hingga 7, tinggal 
menyisakan bola nomor 1 dan 5, 
sedangkan Amanda masih punya 
banyak tanggungan di bola 9 
hingga 15. 

Dalam sekali giliran bermain, 
Angel memasukkan bola 5, bola1, 
dan bola 8, guna memenangi laga 
dengan skor 6-5. Dia pun meraih 
medali emas bola delapan putri, 
sekaligus menggagalkan upaya 


KOMPAS/YUNTADHI AGUNG 


Pebiliar Jawa Tengah, Ricky Yang, berkonsentrasi sebelum menyodok bola saat berlaga melawan rekan 
sedaerahnya, M Zulfikri, pada partai final nomor bola 8 cabang biliar Pekan Olahraga Nasional XVIII di 
Kompleks Bandar Seni Raja Ali Haji, Pekanbaru, Riau, Rabu (12/9). Ricky Yang meraih medali emas 


setelah menang 9-3. 


tim Jawa Tengah menyanding- 
kan medali emas bola delapan. 

Sebelumnya, di final bola de- 
lapan putra, pebiliar senior Jawa 
Tengah, Ricky Yang, merebut 
emas setelah mengalahkan rekan 
seprovinsinya, M Zulfikri, dengan 
0-3. Laga ini berlangsung lebih 
cepat daripada final putri yang 
memakan waktu hingga sekitar 
tiga jam. 

Pelatih kepala tim biliar DKI 
Jakarta Ishwara Adi menjelas- 
kan, pada awal pertandingan 
Angel membuat beberapa kesa- 
lahan sehingga dengan mudah 
tertinggal 0-4. 

”Tim pelatih berpesan, jika la- 
wan belum meraih 6 angka, per- 


tandingan belum selesai,” kata 
Ishwara, Dia menambahkan, fak- 
tor mental berperan penting da- 
lam pertandingan biliar, teruta- 
ma saat laga menentukan seperti 
final. 

“Di final PON seperti ini, kua- 
litas teknik mungkin berimbang. 
Namun, mental bisa membuat 
perubahan,” ujarnya. 


Tenis beregu 


Tim tenis beregu putra dan 
putri DKI Jakarta, Kalimantan 
Timur, dan Jawa Tengah lolos ke 
semifinal PON Riau 2012. Di be- 
regu putri, DT Yogyakarta juga ke 
semifinal, sementara tuan rumah 
Riau meloloskan tim beregu put- 


ra ke empat besar. 

Di semifinal putra, DKI ber- 
temu Kaltim, sedangkan Jateng 
melawan Riau. Sementara di be- 
regu putri, DKI berjumpa Kaltim 
dan Jateng menghadapi DIY. 

Di perempat final, DKI me- 
nang 2-0 atas Bali setelah Indra 
Wijaya ' membungkam Agus 
Satria WP (6-4, 6-3) dan Ekky 
Hamzah mengalahkan Nyoman 
Suma Indrawan (6-3, 6-1). 

Kaltim unggul 2-0 atas Papua 
Barat. M Reski Asrian menang 
atas Handro Worisio (6-0, 6-2) 
dan Arief Rahman mengalahkan 
T Juliandi 6-4, 6-2. Unggul 2-0, 
DKI dan Kaltim menolak me- 
nurunkan gandanya. (ADP/OKI) 


bon: XVI 


R IAU 9-20 SEPTEMBER 2012 


1424 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


Jumlah peserta terbanyak 
pada PON 2008 adalah 
Provinsi Kalimantan Timur. 


Sulsel Borong 
Emas ”Kata” Regu 


Sumut Unjuk Gigi, Sabet Dua Emas 


PEKANBARU, KOMPAS — Sulawesi Selatan sukses 
mengawinkan gelar nomor kata beregu putra dan 
putri pada PON XVIII di Pekanbaru, Riau, Rabu 
(42/9). Dengan tambahan dua emas ini, kontingen 
Sulsel untuk sementara memimpin perolehan 
medali cabang karate dengan empat emas. 


Pada partai final di GOR Tri- 
buana, tim putra Sulsel yang di- 
motori Faizal Zainuddin, Fidelis 
Lolobua, dan Aswar tanpa ham- 
batan berarti menyisihkan DKI 
Jakarta dengan memenangi hati 
semua juri, 5-0, DKI pun harus 
puas meraih perak. 

Kemenangan trio Sulsel itu 
sudah bisa diprediksi karena me- 
reka merupakan karateka inti tim 
kata beregu putra Indonesia yang 
meraih medali emas dalam Ke- 
juaraan Dunia WKF Premier 
League 2012, Juni lalu, Ketika itu, 
mereka juara setelah di final me- 
nundukkan Iran, 5-0. 

Pada partai puncak kemarin, 
mereka juga ”menari” nyaris tan- 
pa cela, menampilkan setiap ge- 
rak dalam jurus indah berirama, 
dan tegas bertenaga. Ketiga kara- 
teka itu memperlihatkan kesiap- 
an kuda-kuda dan memperaga- 
kan bunkai, pertarungan, dengan 
memancarkan kewibawaan dan 
aura keganasan yang menjerikan, 
seperti gerak eksplosif menye- 
rang secepat kilat. 

Bagi Faizal Zainuddin, ini 
menjadi emas keduanya di Riau 
2012. Sebelumnya dia sudah me- 
nyumbang emas kata perseo- 
rangan. Sementara buat Aswar, 
medali ini sangat 
ingat kemenangan itu mungkin 
menjadi kali terakhir di PON, 

Kini, Aswar sudah menginjak 
85 tahun, sedangkan usia atlet 
tertua yang boleh berlaga di PON 
adalah 36 tahun. "Kalau peratur- 
annya empat tahun mendatang 


belum berubah, saya tidak bisa 
tampil lagi," kata Aswar, 

Nasib sama dengan perjuang- 
an berbeda diraih tim kata putri 
Sulsel yang menurunkan trio Ri- 
rin KS, Triwulan, dan Sulhadra. 
Mereka sebelumnya tak dipre- 
diksi meraih emas karena hanya 
ditargetkan meraih perunggu. 
"Ternyata, mereka tampil luar 
biasa karena tak ada beban. Se- 
baliknya, saya melihat tim Jawa 
Barat yang difavoritkan menang 
terlihat terlalu percaya diri,” kata 
pelatih tim Sulsel, Nukman L. 

Di final, trio Sulsel unggul tipis 
3-2 atas Jabar yang harus puas 
dengan perak meski diperkuat 
atlet pelatnas Ayu, Eva, dan Siti. 
Keputusan juri untuk meme- 
nangkan Sulsel itu sempat di- 
protes Jabar. Pelatih Tin Juba 
dah mempertanyakan alasan juri 
tidak memenangkan anak-anak 
asuhnya meski sukses mempera- 
gakan jurus yang lebih sulit. Na- 
mun, protes itu ditolak karena 
keputusan juri mutlak. 

”Wasit juri tak melihat tingkat 
kesulitan dari jurus yang dipera- 
gakan Jabar, Namun, bagaima 
napun atlet telah berjuang mak- 
simal,” kata Ketua Harian Peng- 
urus Daerah Federasi Olahraga 
Ki Do Indonesia (FORKI) 
Jabar Sugianto. 

Sementara empat perunggu di 
nomor kata beregu masing-ma- 
sing direbut oleh kontingen Ka- 
limantan Barat dan Jabar (putra) 
serta DKI Jakarta dan Jawa Ti- 
mur (putri). 


Pada pertandingan nomor 
kumite, karateka Sumatera Utara 
unjuk gigi dengan menyabet dua 
medali emas, yakni di kelas -68 
kilogram putri atas nama Indah 
Mogia Angkat dan di kelas -67 kg 
atas nama Jintar Simanjuntak. 


Berpeluang tambah emas 


Sumut sebenarnya berpeluang 
menambah satu medali emas lagi 
setelah menempatkan Dedi Ir- 
wansyah di final kelas -75 kg. 
Namun, peluang itu sirna karena 
Dedi takluk di tangan karateka 
Jatim, Angga L. 

Satu emas lagi di kelas 468 kg 
putri diambil karateka tuan 
rumah Riau, Asmaul Husna. Ka- 
rateka asal perguruan Tnkanas itu 
menang dengan angka 6-3 atas 
karateka Sulsel, Wiwi Pertiwi. 
Medali perunggu masing-masing 
direbut karateka Sumut, Hali- 
mah Nasution, dan karateka Bali, 
Kadek Suwandeni, 
mentara itu, FORKI Pro- 
vinsi Kepulauan Riau mengung- 
kapkan kekecewaan terhadap 
performa juri. Mereka merasa 
dirugikan dengan hasil yang di- 
raih atletnya yang tampil pada 
pertandingan nomor kumnite ke- 
las -68 kg. 

"Wasit mz 


ih tidak obyektif 
dalam menilai, Akibatnya, atlet 
kami dirugikan,” kata Ketua 
FORKI Kepulauan Riau Hotman 
Hutapea. 

Ia menambahkan, sikap juri 
dan wasit yang tidak obyektif 
dapat menurunkan semangat pa- 
ra atlet yang secara tulus dan 
semangat ingin bertanding se- 
fair untuk memenangi per- 
tarungan, 

Selain FORKI Kepulauan Ri- 
au, beberapa pelatih seperti Bali, 
Jabar, dan Papua juga sempat 
melakukan protes kepada wasit 
karena merasa juri pertandingan 
tidak adil. (OTW) 


» 
GP” 


KOMPAS/YUNIADHT AGUNG 


Karateka Yulizar dari Papua Barat (kiri) bertanding melawan Apriyanto dari Jawa Barat di kelas kumite -67 kilogram putra cabang karate 
PON XVII di GOR Tribuana, Pekanbaru, Riau, Rabu (12/9), 


DAYUNG 


Kekuatan ”Rowing” Tersebar 


KUANTAN SINGINGI, 
KOMPAS — Peta kekuatan lom- 
ba rowing cabang dayung di Riau 
2012 relatif tersebar, Hal itu ter- 
lihat dari penyisihan enam no- 
mor yang digelar di arena Danau 
Kebun Nopi, Kabupaten Kuantan 
Singingi, Riau, Rabu (12/9). 

Kekuatan antara lain tersebar 
di Maluku, Sulawesi Tenggara, 
Jawa Barat, Jawa Timur, DKI 

Jakarta, Riau, dan Papua. Setiap 
kontingen mengandalkan bebe- 
rapa nomor untuk menambah 
koleksi emas. Penyisihan 13 no- 
mor rowing digelar Rabu hingga 
Kamis ini, 

Pelatih tim rowing Jabar, Syaf- 
ril, mengatakan, meski lolos di 
lima dari enam nomor yang dige- 
lar Rabu, timnya mengandalkan 


medali dari nomor putra empat 
pedayung (M4X) dan dua peda- 
yung kelas ringan putri (LW2X). 
Pada penyisihan, 
Romdon Mardiana, Dayan Noor- 
janapria, Edwin Ginanjar, dan 
Faisal Syarif tampil sebagai yang 
tercepat di M4X dengan waktu 6 
menit 36,743 detik. Mereka me- 
ninggalkan Sumsel di urutan ke- 
dua dengan selisih 10 detik. 
Sementara Susanti/Syiva Lis- 
diana (Jabar) yang tampil di 
LW2X lolos ke final setelah me- 
nempati urutan kedua di bela- 
kang pasangan Risya 'Wah- 
yu/Umi Sumiyati (DKT Jakarta). 
Kedua pasangan itu akan bei 
temu Femy  Batuwael/Chels 
Corputty (Maluku) dan Yuniar- 
ty/Wahyuni (Sumsel) di final. 


Selain Jabar, Sultra juga lolos 
di lima nomor, yakni W2X, W2-, 
MAX, MIX, dan LM4-. Kontingen 
Papua, Maluku, dan DKI Jakarta 
lolos di empat nomor, Riau di tiga 
nomor, dan sejumlah daerah lain 
di 1-2 nomor, 

Tuan rumah unggul di MIX 
dan M4X. Di M4X, kuartet Wiko, 
Pance Paredenata, Zulhendra, 
dan Tanzil Hadid (Riau) akan 
menjadi batu sandungan bagi ku- 
artet Jabar, Tanzil melesat pada 
penyisihan dan meninggalkan la- 
wan-lawannya dengan selisih ter- 
pendek 11 detik. Di final, Tanzil 
diperkirakan akan mendapat 
perlawanan ketat dari Johanes 
Nenkeula (Maluku). 

Pelatih rowing di tim dayung 
Papua, Joshua Pattirane, menga- 


takan, timnya berharap dapat 
tambahan medali dari WIX, 
W2X, MAX, dan W4X. "Kekuatan 
semakin merata. Kami realistis 
dengan mengandalkan beberapa 
nomor itu karena selama ini 
bersaing,” ujarnya. 

Adapun Papua kian dekat de- 
ngan pencapaian target empat 
emas dari dayung. Sebab, hingga 
Rabu, Papua telah mengumpul- 
kan 3 emi perak, dan 1 pe- 
runggu dari 15 nomor yang telah 
selesai dipertandingkan sekaligus 
menempati urutan pertama se- 
mentara cabang dayung. 

Sementara itu, Jatim diung- 
gulkan di nomor LM4-, Kuartet 
Ramdan Deni, Ihram, M Yakin, 
dan Dasri tampil tercepat pada 
babak penyisihan. (MKN) 


GOLF PGA TOUR 


Watney dan 


ATLANTA, SELASA — Nick 
Watney dan Brandt Snedeker si- 
ap bersaing dengan Rory Mcllroy 
yang sudah membuat rekor pada 
musim ini. Itu termasuk aksi 
menawan Mellroy pada babak 
play off' Piala FedEx. 


Mcliroy pada babak play off 


FedExCup 2012 memang mem- 
buat kejutan. Dari hanya berada 
di peringkat ke-24 ' bersama 
sebelas pegolf lain dalam tur- 
namen The Barclays yang me- 
rupakan seri pertama dari empat 
seri babak play off Piala FedEx, 
Mellroy melesat, mencengang- 
kan pegolf lain di dua seri ber- 
ikutnya. 

Dalam turnamen kedua dan 
ketiga, Deutsche Bank Cham- 


BINTANG 


Snedeker Siap Saingi Mcllroy 


pionship dan BMW Champion- 
ship, Mellroy keluar sebagai pe- 
menang. Mecllroy pun berhak 
mengantongi hadiah 288 juta 
dollar AS dari kedua turnamen 
tersebut. 

Aksi itu menambah 
Mellroy. Sebelumnya, hingga 
pertengahan — Agustus lalu, 
Mcllroy menjadikan dirinya s 
bagai salah satu dari tujuh pegolf 
yang mampu meraih dua gelar 
turnamen utama pada usia mu- 


kilau 


Dalam kejuaraan mayor kedua 
yang dia menangi, PGA Cham- 
pionship, Agustus, Rory berumur 
28 tahun 8 bulan 8 hari. Tahun 
lalu, dia memenangi ajang mayor 
AS Terbuka. 


Ditambah dua gelar pada seri 


kedua dan ketiga babak play of" 


Piala FedEx 2012, Mcllroy me- 
miliki peluang besar untuk men- 
jadi peringkat tera 
TedEsCup m im ini. 


Siap bersaing 


Tiger Woods, yang masih be- 
lum menunjukkan kedigdayaan- 
nya dari tiga seri yang telah lewat, 
mungkin tak terlalu dirisaukan 
Mcllroy. Namun, Watney, jawara 
seri pertama, mampu menyuguh- 
kan permainan bagus. 

Dengan tampil secara bertu- 
rut-turut, sebanyak tiga kali pada 
babak play off' Piala FedEx dan 
meraih kemenangan pada seri 
pertama dalam turnamen The 


play off 


Barclays, Watney sudah mem- 
perlihatkan bahwa dia mampu 
tampil konsisten. 

Hanya memang, di dua seri 
berikutnya, yakni dalam tur 
men Deutsche Bank Champion- 
ship dan BMW Championship, 
Watney hanya bisa berada di 
urutan ke-20 dan ke-45. 

Tantangan juga datang dari 
Snedeker yang — menempati 
urutan kedua dalam turnamen 
The Barclays. Dia kemudian 
turun ke urutan ke-37 dan ke 
posisi keenam di BMW Cham- 
pionship. 

Bagaimanapun, hasil tersebut 
tetap memberikan keyakinan ke- 
pada keduanya untuk dapat me- 
nyaingi Mellroy. (AP/NIC) 


Persaingan Rory Mcllroy dan Sang Idola 


Ap PIIOTO/CHARLES REX ARBOGAST 


Pegolf nomor satu dunia, Rory Mcllroy (Irlandia Utara), saat 
berlaga di hole ke-15 turnamen golf BMW Championship di 
Crooked Stick Golf Club, Carmel, Indiana, AS, Minggu (9/9). 
Mellroy menjuarai turnamen tersebut. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ory Mellroy beruntung, 
ss bakat yang luar 
asa dan kemauan besa 
i bintang, saat ini dia 
menjadi pegolf yang lebih cakap 
dibandingkan dengan sang idola, 
Tiger Woods. 

Di kamar tidur masa kecil- 
nya, satu-satunya poster yang 
ada di dinding adalah gambar 
Tiger Woods dengan ukuran se- 
sungguhnya. Kadang Mcllroy 
merasa jengah, pada masa kecil 
dia melihat Woods sebagai bin- 
tang indah yang tinggi tak ter- 
jangkau, kini pada usianya yang 
ke-24 tahun, Woods adalah ko- 
lega sekaligus salah satu kom- 
petitornya dalam perburuan 
menjadi pegolf nomor satu PGA. 
Tour. 

Sejauh ini, Mcllroy sudah 
mengalahkan idolanya, terutama 
ketika pegolf muda asal Irlandia 
Utara ini meraih gelar PGA 
Championship, medio 
Agustus lalu, di Ocean Course, 
Kiawah Island, Carolina Selatan, 
AS. 

Saat itu, Mcllroy memecah- 
kan rekor Woods yang meraih 
dua gelar utama pada usia mu- 
da. Woods menjuarai turnamen 
The Masters 1997 dan PGA 
Championship 1999 saat berusia 
23 tahun 7 bulan 15 hari. 

Mcllroy (yang merebut gelar 
mayor pertama di AS Terbuka 
2011) meraih gelar mayor ke- 
duanya di Kiawah pada usia 23 
tahun 3 bulan 8 hari. 

Kini, Mcllroy dan sang idola 
tengah berburu gelar pegolf no- 
mor satu di PGA Tour, khusus- 


nya gelar play off Piala FedEx 
2012. Gelar itu hanya bisa diraih 
dengan cara memenangi turna- 
men The Tour Championship, 
mulai Kamis hingga Minggu 
(23/9). 

The Tour Championship me- 
rupakan turnamen seri terakhir 
dari empat seri babak play off" 
FedExCup 2012, Dari tiga ajang 
awal, McTlroy menjuarai seri ke- 
dua dan ketiga. 

Sementara Woods sama se- 
kali belum meraih gelar pa 
babak play off Piala FedEx ini. 
Oleh karena itulah The Tour 
Championship menjadi kesem- 
patan terakhir bagi Woods un- 
tuk mencari jawaban: apakah 
dia bisa menggeser Mellroy 
yang kini tidak hanya menyan- 
dang peringkat pertama 
dunia. Mcllroy-lah yang kini 
bertakhta di urutan pertama 
PGA Tour. 

Sejumlah pencinta Woods 
meragukan pemain idolanya ini. 
Sebab, hingga saat ini, pukulan 
swing Mellroy masih murni 
diperoleh dari hasil latihan ke- 
rasnya sendiri. Adapun Woods 
belum menemukan bentuk 
meski sudah tiga kali berganti 
pelatih, Butch Harmon (hingga 
2004), Hank Haney 
(2004-2010), dan Sean Foley 
(sejak Agustus 2010). 

Itu sebabnya, mungkin 
perlu juga Woods berpikir 
ulang agar ia bisa tampil dengan 
pukulan swing-nya sendiri, 
bukan mengikuti pukulan 
swing yang diinginkan pelatih- 
nya. (AP/NIC) 


tra thin 


Also Available: 
Aspire One 756 (11.6”) 


Acer recommends Windows" 7. 


Aspire S3 Ultrabook”"" (13.3”) 


Uttra Fast L 


Rp 7,499jt 


Intel" Core"" i3-2367M processor (1.40GHz) « 
Genuine Windows" 7 Home Premium « 4GB 
DDR3 - 500GB HDD 


DE 


/Aiso Avallabio with Intel" Core" I5-3317U processor 
(1.70GMz with Turbo Boost up to 2.60Ghz) 


Intel" processor 877 (1.40GHz) - 2GB DDR3 - 


- 320GB HDD 


Po 201. GT 


Also Avallabte with Genuine Windows" 7 Home Basic 


erformance 


Rp 3,599jt" Ai “—) 


“Pres Funco bawa 


Bg o- 


Aspire S3 Ultrabook" is powered by Intel" Core"" IS Processor 
Pastikan produkmu bergaransi resmi PT Acer Indonesia | www.acer.co.kd 


|Acar Center: JAKARTA (0213: Oron Dust Mangga Dua 6730 7302, Mangga Dua Mall 6220 2901, Ambasador Mal 5793 9655, 
(Ratu Plaza 7229 7707, Pos Sejuare 7592 1335 36 SEMARANG (024): ko Mataram Para 356 083 SURABAYA (031): Buk 
(Durma Y22 0020" YAS 190, Kitech Mali 535 418, NG Junctian 512 171) MEDAN (061k Sen Plaza 450 1AN Kalntas 664 
3814 MAKASSAR (OAT 1: Gumung bawakaraeng 443 237 BANDUNG (22): Ciharvpetas Viak 206 1171 PALEMBANG (0711): 

Sguwe 380 136 SAMARINDA (051): Agus Salem 733 409 YOGYAKARTA (0274| : 


Paiombung 
541 798 BANJARMASIN (OS Ik Gatot Sobroto 325 Oe4! MALANG (ODA Ih: Huko Bondowoso 576 375/ 576 377 TANGERANG. 
(0211: Supermal Karawasa 5420 0530, Gading Serpong 546 0618 BALIKPAPAN (05421: € Walk ?00 3777 MANADO (0491): 
Puiko Megasmar 882 1658 PEKANBARU (0761): Setia Budi 2518? SOLO (G27V) Sola Center Port 720177 


540271, Demangan 


AH phomo & wah ri 30 Segtembar 2012 Tarme and canda asih 


OLAHRAGA 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


DATA DAN AGE DA Vasnina (RUS) 6-2, 4-6, 6-3 Skotlandia 1-1 Macedonia Romania 4-0 Andorra Grup G Zona CONCACAF 
Lucie Hradecka (CZE)-Maria Sanchez Serbia — 6-1 Wales Turki 3-0 Estonia Slowakia 2-0 Liechtenstein 
TENIS Petra Rampre (SLO)-Michelle Larcher de — (USA) 6-4, 7-6 (7/5) Yunani 2-0 Lituania Grup A 
Brito (POR) 6-2, 1-6, 6-3 Eugenie Bouchard (CAN)-Grace Min Grup B Grup E Bosnia-Herzegovina 4-1 Latvia AS 1-0 Jamaika 
WTA OUEBEC CITY Barbora Zahlavova Strycova (CZE)- (USA) 6-4, 6-3 Italia 2-0 Malta Siprus 1-0 Eslandia Antigua-Barbuda 0-1 Guatemala 
Marle-Eve Pelletier (CAN) 7-6 (7/2), 6-1 Bulgaria 1-0 Armenia Swiss 20 Albania Grup H 
Babak Pertama, Selasa (1/9) Kristina Mladenovic (FRA)-Madison SEPAK BOLA Norwegia 211 Sioventa oo garis 1-1 Ukraina Grup B 
Mirjana Lucic (CRO)-Heidi El Tabakh Brengle (USA) 6-4, 6-7 (6/8), 6-4 Grup C Norwegia 21 Shovea San Marino 0-6 Montenegro Meksiko v Kosta Rika 
(CAN) 6-4, 3-6, 7-6 (7/5) Melanie Oudin (USA)-Irina Falconi (USA) — KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2014 Austria — 1:2 Jerman —————— Piindii 2:0 Moldova Guyana 2-3 El Salvador 
Anna Tatishvli (GEO)-Sesil 1-5, 1-6 6/6) Swedia 20 Kazakhstan Suk— 
Karatantcheva (KAZ) 7-5, 1-6, 6-1 Lauren Davis (USA)-Stephanie Dubais Zona Eropa Irlandia Utara 1-1 Luksemburg ”— Grupl Grup C 
Petra Martic (CRO)-Jessica Pegula (USA) (CAN) 7-5, 6-3 Grup A Grup D Portugal ”—” 3-0 Azerbaijan Perancis” 3-1 Belarus Panama v Kanada 
64,75 Neksandra Wozniak (CAN)-Elena Belgia 1-1 Kroasia Hongaria 1-4 Belanda Israel 0-4 Rusia Georgia 0-1 Spanyol Honduras v Kuba 


Pekan Sulit bagi 
Tim Unggulan 


Hodgson Optimistis Inggris Lolos ke Brasil 2014 


LONDON, RABU — Tim-tim unggulan dipaksa 
menjalani laga sulit untuk menuai tiga poin saat 
melawan tim-tim lemah dalam kualifikasi Piala 
Dunia 2014 bulan ini. Spanyol nyaris ditahan 
oleh Georgia, sementara Inggris beruntung 
mendapat penalti untuk menuai satu poin. 


ini menjadi ujian 
bagi tim-tim unggulan dar 
organisas 
bertanding. Juara bertaha 
nyol yang bermain di kandang 
Georgia membuktikan diri se- 
bagai tim terbaik dunia berkat 
kesabaran membongkar perta- 
hanan tuan rumah, 


Spanyol mendominasi pe- 
nguasaan bola hingga 80 persen. 


Namun, "La Furia Roja” baru 
mampu mencetak gol empat me- 
nit menjelang waktu normal ber- 
akhir. Sontekan bomber Roberto 
Soldado yang menerima umpan 
brilian Cese Fabregas menjadi 
satu-satunya gol di Stadion Boris 
Paichadze, Tbilisi, Rabu (12/9). 
Pelatih Spanyol Vicente del 
Bosgue menurunkan skuad inti 
dengan Andres Iniesta, Xavi Her- 
nandez, dan David Silva di lini 
tengah. Namun, Georgia yang 
stkan hasil imbang tanpa 
gol sangat disiplin bertahan. 
Sembilan pemain membentuk 
benteng di sekitar kotak penalti. 
Spanyol baru bisa membuka 
kebuntuan setelah Fabregas ma- 
suk menggantikan Alvaro Arbe- 
loa yang frustrasi dan bermain 


emosional. Lima menit kem 
dian, Fabregas melayangkan 
yang disambar oleh Soldado un- 
tuk menundukkan kiper Giorgi 
Loria. 

Fabregas menjadi aset sangat 
berharga Spanyol yang bisa 
membawa perubahan, Kecerdas- 
an gelandang Barcelona itu tel 
menyumbang asis kepada Iniest 
di final Piala Dunia 2010 
kepada Silva yang mer 
pembuka kemenangan X 
4-0, atas Ttalia di final Piala Eropa 
2012. 

"Ini berhubungan dengan ke- 
sabaran dan bermain dengan c: 
ra paling umum, Jika tidak, kami 
justru membuka diri untuk 
rangan balik yang berbahaya, 
ujar Del Bosgue, 

Jerman juga beruntung mem- 
bawa pulang tiga poin dari Vien- 
setelah menundukkan Au 
, 2-1. Pemain sayap Austri 
Marko Arnautovic, hampir m 
nyamakan kedudukan jika tidak 
membuang peluang emas tiga 
menit menjelang laga bubar, 

"Kami beruntung. Kami lolos," 
ujar bek tengah timnas Jerman, 
Mats Hummels. 


Jerman unggul 2-1 melalui gol 
Marco Reus dan penalti Mesut 
Oezil. Gol Austria dicetak oleh 
Zlatko Junuzovic. Gol balasan ini 
berawal dari kesalahan bek sayap 
kiri Jerman, Marcel Schmel. 

Inggris yang tampil di kandang 
nyaris dikalahkan Ukraina. Ing- 
gris tertinggal pada menit ke-38 
oleh gol Yevhen Konoplyanka. 
Inggris beruntung bisa menya- 
makan kedudukan, menit ke-87, 
melalui penalti Frank Lampard, 


Hodgson optimistis 

Namun, Pelatih Inggris Roy 
Hodgson menilai penampilan 
Inggris lebih baik dibandingkan 
dengan saat mengalahkan Ukrai- 
na di Piala Eropa 2012. Ors 
nisasi permainan Inggris dinilai 
makin baik meski tanpa sejumlah 
pemain pilar seperti Wayne Roo- 
ney, Ashley Young, Theo Walcott, 
serta dua pemain bertahan John 
Terry dan Ashley Cole, 

"Saya meninggalkan Wembley 
dengan lebih percaya diri bahwa 
kami memiliki sekelompok pe- 
main yang akan membawa Ing- 
gris ke Rio,” ujar Hodgson. 

Belanda menuai kemenangan 
meyakinkan 4-1 atas tuan rumah 
Hongaria. Pemain sayap Jerema- 
in Lens, yang diturunkan Pelatih 
Louis van Gaal menggantikan Ar- 
jen Robben yang cedera saat pe- 
manasan, tampil cemerlang de- 
ngan dua gol. "Saya harus me- 
nyoroti penampilan Jeremain 
Lens. Dia tampil sangat bagus,” 
ujar Van Gaal. (RRUTERS/ANG) 


Pemain tim nasional Jerman, Mats Hummels, bersukacita be 


AFE/ALEKANDEN KLBIN 


sama 


rekan setimnya, Per Mertesacker, setelah membungkam Austria, 2-1, 
pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Eropa di 
Stadion Ernst Happel, Vienna, Austria, Selasa (1/9). 


KUALIFIKASI PIALA DUNIA 
Belum Pernah Menang, Langkah Australia Makin Berat 


SYDNEY, RABU — 


biasa setelah timnya dika- 
Jordania, 1-2, pada laga 
Piala Dunia 2014 
Br sa (1/0), d 
Abdullah Stadium, Amman, Se- 
jauh ini, Australia belum me- 
menangi pun dan ha- 
rapan untuk lolos pun menipis. 

Setelah dipaksa imbang oleh 
Oman dan Jepang, skuad "Socce- 
roos” kini kalah. "Kami tak me- 
nyatu dengan permainan. Um- 


pan kami bagai petaka. Kami ti- 
dak menemukan ritme kami se- 
perti biasanya," tutur Osieck. 
Menurut Osicek, timnya ter- 
lalu banyak memainkan umpan 
bola panjang. Pergerakan di Ia 
pangan tengah miskin. Sepanjang 
babak pertama, permainan sa- 
ngat buruk. Timnya mencoba 
membenahi diri setelah turun 
minum, tetapi mereka tak mam- 
pu memanfaatkan kesempatan 
itu. "Untuk laga berikutnya, saya 
sudah punya rencana," ujarnya. 


Jordania, kini peringkat ke-87 
dunia, mendapatkan gol perta- 
manya pada menit ke-50 lewat 
tendangan penalti oleh Hassan 
Abdul Fattah. Hadiah penalti di- 
berikan setelah pemain Austra 
Matt Mckay, menjegal kaki Oday 
al-Saifi di dalam kotak penalti. 
Unggul I-0, aksi Al-Saifi berlanjut 
dengan menembus pertahanan 
Australia, mengumpan bola ke- 
pada Amer Deeb, yang meng- 
eksekusinya dengan baik pada 
menit ke-72. 


Australia membalas serangan 
dan gol terjadi menit ke-85 lewat 
Archie Thompson, yang berhasil 
mencuri bola. Australia memiliki 
beberapa peluang, tetapi kiper 
Jordania, Amer Shafi, mampu 
menyelamatkan ga 

Atas kemenangan ini, Jordania 
berada di posisi kedua Grup B 
dengan empat poin, di bawah 
Jepang yang meraup 10 poin dari 
empat Jaga. Australia tetap de- 
ngan dua poin bersama Trak dan 
Oman. Kapten Socceroos, Lu 


Neill, mengatakan, langkah tim- 
nya kini berat menghadapi lima 
laga yang tersisa. Tanya dua ter- 
baik di grup yang lolos ke Brasil. 
Mantan kiper Australia, Mark 
Bosnich, yakin kegagalan tim 
Socceroos karena — lemahnya 
menta a (Osieck) me- 
minta memainkan bola-bola pen- 
dek. Namun, setelah hampir ke- 
bobolan beberapa kali, pemain 
tak berani melakukan hal itu dan 
memilih hal yang mudah,” tutur 
Bosnich. (REUTERS/AFP/IVV) 


VARIA OLAHRAGA 


Cedera Punggung Shinji Kagawa Tidak Parah 


Pengatur permainan tim nasional Jepang dan Manchester Uni- 
ted, Shinji Kagawa, mengaku cedera punggung bagian bawah- 
nya tidak parah. Ia merasakan nyeri di bagian punggung bawah 
saat latihan terakhir menjelang pertandingan melawan Irak 
dalam kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2014 zona Asia, 
Selasa (1/9). Pelatih Jepang Alberto Zaccheroni mencoret K: 
gawa satu jam menjelang laga yang dimenangi tim "Samur 
Biru”, 1-0, "Saya menjalani pemeriksaan selama mungkin se- 
belum pertandingan dan pelatih menunggu saya,” ujar pemain 
berusia 23 tahun itu. "Saya merasakan nyeri dan tidak ingin 
mengambil risiko,” ujar mantan pemain Borussia Dortmund 
itu. "Ini bukan cedera parah. Saya bisa berjalan tanpa ada 
masalah, tetapi masih terasa sakit jika saya meregangkan ba- 
gian itu,” ujar Kagawa yang diharapkan bisa membela Man- 
chester United pada 19 September melawan Galatasaray dalam 
Liga Champions. (REUTERS/ANG) 


Klub Tentara Turun Kelas 


Klub sepak bola yang dimiliki militer Korea Selatan, Sangmu 
Phoenix, dipaksa turun ke divisi dua tahun depan, Otoritas liga 
profesional negeri itu, K-League, menilai Sangmu tak m 
menuhi syarat sebagai klub internasional. Klub yang para 
pemainnya terdiri atas para wajib militer itu kini bercokol di 
urutan ke-15 dari 16 klub dalam K-League. Di Sangmu, para 
wajib militer menerima gaji bulanan yang sama dengan mereka 
ar Rp 650.000 per bulan. Se- 
(AFC) mengatur, klub 
sensi pemain, Otori 
K-League menegaskan, Sangmu akan tetap bercokol di divisi 
dua sampai klub itu memenuhi syarat-syarat lisensi pemain 
yang ditetapkan AFC, Manajer Songmu, Lee Jae-cheol, me- 
nyesalkan keputusan itu, "Membuat pemain kami demotiv 
katanya. Selain sepak bola, angkatan bersenjata Korsel juga 
memiliki klub bisbol, bola basket, dan bola voli. (AFP/YNS) 


Laga Chavez Jr Versus Martinez Pecahkan Rekor 


alipun pertarungan perebutan gelar dunia tinju kelas me- 

h versi WBC baru berlangsung Sabtu (15/9) di Thomas & 
s Vegas, Nevada, AS, tiketnya sudah habi 
terjual, Jelas pertarungan sang jawara kelas menengah dunia 
WBG, Julio Cesar Chavez Jr, menghadapi penantangnya, 
Sergio Martinez, yang juga mantan juara dunia WBC dan WBO 
itu, menjadi laga yang memecahkan rekor penonton. Laga 
tersebut menghadirkan 19.151 penonton. "Sukses untuk Chavez 
dan Martinez," tutur Bob Arum, promotor yang memper- 
temukan keduanya. Itu karena, tutur Arum, penjualan tiket 
tersebut sudah melampaui yang pernah dicapai ayah Julio, 
Chavez menghadapi Hector Camacho, 12 Sep- 
tember 1992 lalu, Saat itu jumlah tiket yang terjual 17.972 
lembar. (AP/NIC) 


Serena dan Venus Akan Bertanding di Afsel 


Juara turnamen tenis Grand Slam AS Terbuka, Serena Wil- 
liams, dan aknya, Venus, akan beraksi dalam sebuah per- 
tandingan ekshibisi di Afrika Selatan, awal November 2012, 
Demikian dikatakan panitia penyelenggara di Johannesburg, 
Rabu (12/9). Kakak-beradik ini juga akan menghadiri coaching 
clinic di Soweto dalam kunjungan mereka ke Afsel untuk 
keperluan amal bagi para perempuan di sana, Serena dan 
Venus untuk pertama kali akan bertanding di Ellis Park Arena 
di Johannesburg. Serena, yang tahun ini juga memenangi 
Grand Slam Wimbledon baik tunggal maupun ganda bersama 
Venus, merasa bangga dan tersanjung diundang ke Afsel. Venus, 
peraih emas ganda Olimpiade London 2012 bersama Serena, 
juga sangat bersemangat. "Saya tidak sabar mengajak adik saya 
ke laga ekshibisi di Afsel,” kata Venus. (AP/IVV) 


PIALA DUNIA 2014 


Uruguay Masih Tertidur 


MONTEVIDEO, RABU — 
Uruguay yang melejit dua tahun 
lalu dan menjadi semifinalis Piala 
Dunia 2010 kembali menuai hasil 
mengecewakan dalam kualifi 
Piala Dunia 2014 zona Amerika 
Selatan. "La Celeste” yang tampil 
di kandang pada laga ketujuh 
berjuang keras menahan Ekua- 
dor, 1-1, Rabu (12/9). 

Uruguay beruntung bisa me- 
nuai satu poin berkat gol balasan 
Edinson Cavani yang memper- 
panjang posisi La Celeste di pe- 
ringkat keempat zona Amerika 
Selatan, posisi terakhir yang ber- 
hak lolos otomatis ke Brasil 

Ekuador yang tampil taktis de- 
ngan serangan balik memaksa 
barisan pertahanan Uruguay ber- 
main keras. Ekuador dihadiahi 
penalti yang sukses dieksekusi 
oleh Felipe Caicedo pada menit 
ke-8 dan Uruguay membutuhkan 
59 menit untuk menyamakan ke- 
dudukan melalui Cavani, 

”Gol mereka membangunkan 


Anda siap jadi investor atau developer 


KAYA RAYA 


dari booming bisnis properti 2012? 


Temukan ilmunya di workshop ini. daftar sekarang. tempat terbatas! 
ikuti jejak mereka yang sudah sukses dan kaya raya! 


Samuel 21 


Irwestor Investor 


Nerissa 24 | Imam 28 


Nathalia 
Deveioper oper 


Ej) | kana 58 | Ditya 34 Hartini 42 | Johan 45 | Beta 52 


1 investor | Developer eelcper Investor Investor 


.— “Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar, | 
hanya dgn modal Rp 120 Jt. Saya £ 
akan tunjukkan jalannya!” 3 


Mv setup ndondu berbeda 


kami. Kami mulai meningkatkan 
intensitas permainan hingga per- 


j apapun Anda layak Ikut : pemilik tanah 
| pemilik properti. investor, kontraktor, 
developer, wiraswasta, pedagang 


AP PHOTO/KAREL NAVARRO 


tandingan — berakhir. — Itulah 
mengapa kami bisa menyamakan 
kedudukan,” ujar Cavani. 

Hasil imbang di kandang sa- 
ngat mengecewakan bagi Uru- 
guay. Mereka kini berada di pe- 
ringkat keempat dengan 12 poin, 
satu poin di bawah Ekuador yang 
terus merangkak naik. 

Uruguay bisa terlempar dari 
empat besar jika bulan depan 
menuai kekalahan saat tandang 
ke Argentina dan Bolivia. Dua 
laga tandang itu sangat berat bagi 
Uruguay meskipun tim polesan 
Oscar Tabarez tersebut tampil 
prima. 

Posisi Uruguay diincar oleh 
peringkat kelima Cile yang 


Pemain Argentina, Gorzalo Higuain, bergembira setelah mencetak gol ke gawang Peru pada laga 
kualifikasi Piala Dunia 2014 di Lima, Peru, Selasa (11/9). 


sama-sama mengoleksi 12 poin 
dan Venezuela di peringkat ke- 
enam dengan 11 poin. 

Zona Amerika Selatan dengan 
10 tim mendapat kuota 4,5 #1 
pada putaran final Piala Dunia 
2014. Satu tim sudah lolos, yaitu 
tuan rumah Brasil. Sembilan tim 
bertarung pada kualifikasi. Em- 
pat tim teratas akan langsung 
lolos ke Brasil dan tim peringkat 
kelima akan menjalani putaran 
play off antarbenua melawan pe- 
ringkat kelima zona Asia. 

Uruguay terus menuai hasil 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mengecewakan setelah pekan la- 
lu dihajar 0-4 oleh Kolombia. 
Kekalahan itu menghentikan re- 
kor tak terkalahkan Uruguay da- 
lam 18 pertandingan. Uruguay 
perlu segera kembali ke penam- 
pilan terbaik untuk mengaman- 
kan posisi di empat besar. 


Higuain penyelamat 

Pada laga lain, Argentina se- 
lamat dari kekalahan di kandang 
Peru berkat gol balasan Gonzalo 
Higuain. Peru unggul lebih awal 
melalui gol Carlos Zambrano 


yang bermula dari serangan balik 
cepat memanfaatkan kelengahan 
lini pertahanan Argentina. 

Peru, yang membanjiri lapang- 
an tengah dengan gelandang, 
mampu meredam Lionel Messi. 
Argentina tetap berada di puncak 
klasemen zona Amerika Selatan 
dengan 14 poin. Di peringkat ke- 
dua ada Kolombia dengan 13 poin 
setelah kembali menang 3-1 di 
kandang Cile. Kolombia terus 
menekan Argentina untuk me- 
rebut pimpinan klasemen. 

(REUTERS/ANG) 


Penangian Simanungkalit 
Pakar Properti Indonesia 


pengusaha, profesional. karyawan, 
Lpensiunan, ibu rmh tangga, artis & mahasiswa) 


IKUTI WORKSHOPNYA ! SABTU 15 SEPTEMBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 


Biaya pengganti makan siang. coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org. Rp 200 rb/2org 
latau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA : 273.170.718.I a/n. Hadiman Simanungkalit. 


Anjas 0813 1478 0222| Dedi 0878 8279 9777 
Bayu 0815 1316 5805 |Jona 0812 8777 4000 |Cheryn 0812 8025177: 


Vivi 


08211818 7838 |Lisa 0812 8807 5570 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. & 


Lot 635 - 638, Jl. Thamrin Boulevard, Jak Pus 
(OB Panangian School ot Property / wwwpanangianschoolcom 


KOMPAS, KAMIS, 13 SEPTEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


ANGELINA JOLIE 


Mengunjungi 
Pengungsi 


ktris Angelina Jolie (37) mengunjungi 
pengungsi Suriah yang berada di Jor- 
dania. Dia pun berharap Pemerintah 
Jordania bisa menyediakan tempat 
YOVIE WIDIANTO yang lebih layak dan perlindungan 
untuk keluarga yang menjadi korban perang. 
“ Pata . 
Galau Cari Vokalis Sebagai Duta Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB 
(UNHCR), Jolie langsung terbang ke Timur Tengah un- 
yanyi Yovie Widianto (44) sedang galau mencari vokalis | tuk memberikan perhatian kepada para pengungsi. Lebih 
pm untuk bandnya, Yovie and Nuno, Vokalis itu nantinya dari 81000 orang mengungsi ke Jordania dan Jolie 
kan menemani Dikta, tersebut harus | mengunjungi tempat pengungsian di Mafraghas untuk 4G 
segera diisi menyusul Dudi Oris, vokalis ah bergabung 10 | menemui para korban perang itu, 
tahun di band Yovie and Nuno, mundur, April lalu. Selama dalam perjalanan, Jolie berterima kas 
Mundurnya Dudi membuat fansnya terkejut dan bertanya-tanya | kepada Pemerintah Jordania yang telah mem- 
bagaimana kelanjutan band yang mencetak sejumlah hits, seperti | bantu para pengungsi. Ibu enam anak ini juga 
"Menjaga Hati”, ini. Lalu, muncullah ide membuat #Galau- | berharap negara-negara lain membantu korban 
CariVokalis, audisi terbuka bagi mereka yang merasa punya bakat. ng Suriah. 
Yovie and Nuno bekerja sama dengan Sony Music Indonesia dan a berterima kasih kepada Pemerintah 
stasiun radio Gen FM untuk menggelar acara tersebut. Jordania dan negara-negara yang berbatasan 
Penyerahan sampel suara ditunggu Yovie paling lambat 18 | dengan Suriah yang telah membantu nyawa 
Oktober melalui acara Gen Fest 2012 di Plaza Barat Senayan. | manusia yang hampir melayang akibat pe 
cowok atau cewek? "Cowok | rang. Ini merupakan kondisi luar biasa,” ujar 
pemain film Mr & Mrs Smith ini. 
PBB, menurut Jolie, juga mendorong ma- 
akat internasional mendukung para peng- 


KOMPAS/BADITYA HELADUMI 


ni 
Mereka yang berminat menjadi vokalis mencapai ratusan orang. 
”Mereka berdatangan dari semua pulau di Indonesia, kecuali Papua 
dan Bali, Saya tunggu banget Iho peserta dari kedua pulau ini,” kata | ungsi sampai mereka kembali ke negaranya 
Yovie, pada suatu saat nanti, "Saya sangat prihatin. 
Menurut Yovie, kriterianya yang penting vokalis itu harus | Yang lebih menyakitkan ji 
berkarakter, bisa menyatu dengan musik Yovie and Nuno. Namun, | “riah yang bertanya kepada kami, 'mengapa 
Yovie juga mengharapkan vokalis terpilih bisa menawarkan se- | tidak ada yang mempunyai s ang baik 
suatu yang berbeda bagi bandnya. (PRA) bagi mereka',” ujarnya. (WENN/SIE) 


ROSERY DIELLA GRIMONIA 
Ingin Harumkan Indonesia 


iolis remaja Rosery Diella Gri- 
monia (17) ingin mengharumkan ahabat dengan August Parengkuan, — Eya 
nama Indonesia melalui musik. ” wartawan senior Kompas yang menjadi ” sehooling,ber 


nama panggilannya, m To " Indonesia untuk luar negeri, 


mi alat musik piano 
" 


dan biola sejak masih beri 
4 tahun dan setiap hari ber- 
latih selama 9 jam. 

Putri pasangan Hery Set 
yono (43) dan Carolina $ Yana Fu) 
(40) itu kini memfokus di- & i Sejak kecil Eya sering tam- 
ri pada biola. Ta menguasai musik klasik, pil di panggung nasional. Ta pernah duet 
E dan pop. "Kalau bosan dengan bermain biola bersama Tdri: rdi di 
saya main jar: pop” ka- depan Presiden Megawati Soekarno- 

putri. Ta juga pernah berkolaborasi de- 


mainkan beberapa karya mu-  harumi 


poser Italia Antonio Vivaldi mata dunia 
(La Primavera”) dan Nicolo ingin membi 


(U/9, Eya me- — kembali ke Indor 
n nama Indones 
sik klasik, seperti karya kom- klasik. Saat ini nama Indonesia buruk di 
karena ulah terc 


Payanini (Caprice no 24). lewat musik,” 


GETIY IMAGES/DAN KITWOOD 


ka tampil dalam acara perpisahan ngan Sherina dan Ruth Sahanaya. 
yang 


kini mengikuti home- 
niat belajar musik klasik di 
"Setelah lulus, saya akan 
a ingin meng- 
a lewat musik 


Saya 
i kontribusi bagi bangsa 
katanya. (KSP) 


Lihat Video Terkait 
"Rosery Diella Grimonia"" 
di vod.kompas.com/ 
roserydiellagrimonia 


AHMAD FUADI 


Novel Ketiga 


enulis Ahmad Fuadi (39) mengebut menyelesaikan novel 

Pisioona sebelum pergi ke Italia. Rencananya, Fuadi bertolak 
ke Italia pada 20 Oktober untuk mengikuti be: 

Foundation Bellagio Center. 

“Lumayan, sudah dapat 100.000 kata lebih. Judulnya belum tahu, 
yang p ada angka I-nya,” ujar 
Fuadi. Dua novel sebelumnya, Ne- 
geri 5 Menara dan Ranah 3 War- 
na, menjadi best seller: 

Mengapa judulnya harus ada 
angkanya, ya? "Dulusaya mencari 
judul yang catchy yang bisa me- 
narik perhatian. Kemudian mun- 
cul ide memberi judul dengan 
angka di tengah,” ujar Fuadi. 

Angka yang menarik perhatian, 
tetapi juga mempunyai makna. 
”Novel pertama, 5 berarti persa- 
habatan lima or: kemudian 
angka 3 menggambarkan perja- 
lanan ke tiga negara. Nah, untuk 
yang ketiga ini menceritakan Alif 
di masa bekerja, jadi angka 1 bisa bermakna pencarian utama dari 
seorang Alif,” cerita Fuadi. 
otelah selesai menulis novel, biasanya Fuadi akan meminta 
rinya, Danya Dewanti yang al "Seperti 
a akan membaca novel ini. Dia juga ikat memilih 
nama tokohnya Iho, terutama tokoh istri Alif: Fuadi yang masih 
merahasiakan nama istri Alif dalam novel ketiganya. 

Fuadi mengatakan, istrinya juga akan mendampingi dirinya ke Italia 
sehingga novel ketiganya itu pun menjadi "pekerjaan rumah" bagi 
Yayi. "Dia juga mau kursus masakan Italia, tuh, ya. (SIE) 


wa Rockefeller 


KOMPAS/ RADITYA HELABUMT 


Banc jung Utara 


umat, 14 September 2012 


Kawasan Bandung Utara yang berbukit-bukit elok, siapa yang ingin 
menikmatinya? Kawasan konservasi dan hutan lindung ini kian hari kian 
gersang. Lahan hijau perbukitan yang menjadi kawasan tangkapan air hujan, 
kini berubah menjadi hutan beton, gersang dan berpotensi besar 
menimbulkan bencana lingkungan di kemudian hari. Apa yang sebenarnya 
terjadi pada kawasan itu sehingga kondisinya kini sungguh memprihatinkan. 
Bencana apa yang mengintai bagi kawasan Cekungan Bandung, bahkan 


warga Jakarta jika Bandung Utara tidak diselamatkan. 


BALI 


14-16 srr2012 


“Kompasfteny Ariyanto Nugroho 


KOMPAS 


elajah 
Na 


KOMPAS 18-24 str2012 


Simak ulasan lengkapnya pada FOKUS, 
Jumat, 14 September 2012 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS aaity 


ebuah petualang 
panorama alam s: 

Petualangan dimul 
I ata, menuju $ 
jut ke Ala Sumba 


menc 
japa 


DISTRIBUTOR TUNGGAL : PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk 
JAKARTA (021): Sunter 651 2325 » Cilandak W 7500 394 
Tendean @ 7179 0415 - Kalimalang @ 863 1334-5 


5 P bd PERTAMINA 


PERTAMINA 


unik bersepeda, menikmati keindaNg 


menghirup keramahtamahan budaya lokal 
ari Nusa Dua di Bali, mengelilingi Pulau 

tu, p ngan Berlan 

ing, Bima, hingga akhiltnya 

ajo di K Wajat jan asri Nusamitara 


ang yang menantang 


Bank @BTN Sa “Amar (CA “3 


» 


BROS Mila NISSAN ceme Ap sen 


Krounis De Fpveen | 202te MEATAN 


neruNi mau Dany Hay K0752 FP Ka 


KLASIKA 


HARI INI 


IM FITUR KLASIKA | Kesehatan 


Pilihan untuk “Jendela Dunia” Anak 


MELIHAT anak-anak yang berusia di bawah 10 
tahun memakai kacamata miopi barangkali 
bukan pemandangan yang langka saat ini, 
Ketika orang dewasa menggunakan kacamata 
untuk pelengkap gaya, anak-anak justru benar- 
benar menggunakannya untuk mengatasi 
gangguan penglihatan yang diderita, terutama 
rabun jauh. 

Salah satu penyebab rabun jauh adalah sikap 
membaca yang kurang tepat. Sebagian anak- 
anak cenderung memiliki kebiasaan membaca 
sambil tiduran, dalam ruangan yang minim 
pencahayaan, dan dengan jarak membaca yang 
dekat, Hal ini sangat bertentangan dengan cara 
membaca yang sehat, yaitu membutuhkan 


kecil. Jika tertarik dengan bingkai warna hitam, 
pilih kacamata yang juga beraplikasi warna 
cerah atau kontras agar tidak menimbulkan 
kesan “dewasa”. 

Bingkai untuk anak biasanya memiliki 
konstruksi yang kokoh, tetapi ringan. Anak 
yang aktif sebaiknya menghindari bingkai jenis 
rimless karena bingkai kacamata model ini 
cenderung ringkih, Anda juga dapat memilihkan 
tangkai bingkai model roding bow atau comfort 
cable sehingga kacamata tidak mudah jatuh 
ketika dipakai, Penambahan tali pada tangkai 
biasa pun dapat sebagai alternatif sehingga 
kacamata bisa dikalungkan 

Berhati-hatilah dalam memilih material 


JABO 


pencahayaan sekitar 60 watt dan jarak baca bingkai. Sejumlah anak-anak memilik! kulit. 
PERJA TANNYANNI PANNI IBAN 30-33 cm dengan posisi duduk tegak dan obyek sensitif dan rentan mengalami alergi terhadap 
yang statis bahan metal, Material bingkai dari plastik 
Untuk mengatasi gangguan rabun jauh, atau yang terbuat dari bahan hypoallergenic 
hal mau tak mau si kecil harus memakai kacamata dianjurkan sebagai pilihan, Selain itu, | 
untuk menunjang penglihatannya. Namun, gunakanlah lensa yang ringan, tetapi kokoh 
kacamata yang kurang nyaman dan aman dapat dan tidak mudah tergores, seperti bahan 
mengakibatkan anak enggan memakainya dan — polycarbonate. 4 
akan memperburuk kondisi. Berikut adalah Jangan lupa untuk mengajarkan buah hati 
BNI GRIYA hal yang perlu diperhatikan orangtua saat untuk merawat kacamata dengan baik agar tidak 
mendampingi anak memilih kacamata, cepat rusak. Berikan arahan arahan mengenal 
Pemilihan — model bingkai sebaiknya cara membaca yang sehat dan minimalkan 
hal 44 disesuaikan dengan aktivitas anak sehari- penglihatan terpapar radiasi monitor komputer Pa AG RAR STT PTN 
hari atau karakter kepribadiannya. Misalnya, atau televisi. Pastikan bahwa anak-anak turut Be Nah 
memilih bingkai dengan warna kesukaan si menjaga kesehatan diri sendiri. (GPWJ NN 
Pa 
MOBIL DICARI Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr AYUN JAYA MOTOR FANTASTIC PRICE !!! Lexus RX27O whitesblck ready | Range Rover Evogue silver | SPECIALPRICE1O01T ONTRI! BMW Z4 25 Black Th 2014KM 
Cash/Over Kredit Semua Mobil, | Hummer H2 6.2 Double Cabin/ x Pack / Plus, | stocktbrand newful spec Th"12 | Sdoor Itv 5cmr pwd spesialorice bo 4.8, 500HP, Irbitgn 4,Full Ori AutoMax 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 | Hummer H3, Ready Stock “1 white, Black | contact: Gizelle 08577 111 2888 | hrg: 1.180 hub:0819807258885 Full Option 15857731-45806819-6506B38 
A1 0.1 Apa pun jenis mbl anda @ Danau Sunter: 021-65834555 85/15866535 5201/05.Sllver OnBlack.Serv Rec x 
dibayar dgn harga tinggi Andri | Trima smua merkMbi cash/over | @ Fatmawati 19: 021-7660000" Lotus IPS Evora V6 Sporty & | Range Rover. Evogue&KAHN TERMINAL MOTOR ATPM Mulus&Trwt.Siap Pakai. | 320109 Abu Tua Lht Msh Bas 
68629818/0818-901-687 kradit. hub:08175986021-08121 | 70937122/70903282/70330106 | ,GLAMOUR AUTOBOUTIAUE | clegant,ready stock in yellow | (diesel) white/red Th'12,Brand | 011 Careera S"Cabriolet” 1004p | Velg MdI530,081310888555 | SKI Msh Grsi BMW 1Unit Saja 
SA L10. 0510302 SMS), Ata uu aonog Range Rover Evogue 3DR & SDR | Tn'1.cizole 005771112888 | newLngizale0e577 111 2806 | 9x1 Carera 5 Cove, #00 krdt Macet 308Jt 08567837910 
AL LO Bayar Cash Mbl anda !! 2 Uh P 
Aman & Cepat BLUh/Eropa/Jpg Hummer H8 Luvury 2010,Black, | Grs ATPM,Free Maintenancz3th | Maserati Gts Me sportilneWhite | Rango Rover Sport 5.0 Facetirt TERMINAL MOTOR SANATA EA BA BS | Panen RR YO HET 
OaanOeL PSO YOBL 20 PON MOBIL DIJU, 25th, STV,Cam Mndurikndsi Mis | 0811 1008099 / 08571085 6280 | On red Ltd Edition,Perfect Like | Man out angartanime” | poxog0 Facial GPS, km rah, record astra, orsN | bim BBN Free M th Kiko Auto 
@ Dahau Sunter 021-65831555 | Hinoganger FM2SOJD Sad dump | PN NEWbaVidnB363/S3BBB1 | Harman Kardon, Xenon, Vr20" | 4270 wad back D MatahariMb 45846730,4525102 | Radio Dlm Raya34 ph 7251200 
AI, 0 1 Apa aja Jenis mbl anda, LAIN-LAIN CAYENNE 4.8 CTS TrueleoB Istw Byk oihnjjl murah | Maserati @uatroporte Hitam "05 Black @VIP Motors RX270panormc,dvd, 2cam,vr19 
bayar dengan aman,cpt& tinggi j Naa 550jt:5860555/0813,8955.2078 | 2TV Tip VR19 Full Option | "021-152 21-1505666 RX270 wald black bison “LL 
B.Up/Eropa/Jpg 085319068817 Peka eraya Oayap aka : Nasa KM10rb Hub: 0813 1515 Zee” | GMOI 5866766 open till night. | Whita VR 22”, km 1800: 
AUTO ONE KLP GADING | OI OU Oa 3 Kelasa AV, Hummer H-3 42 silver, chrome xek/white/silvar 
Al, 10 Apa pun jenis mbl anda, | “New Panamera 26 vers | Camera, VROL Ai Susi pack, tanduk, E seat, 3TV, camr | Mini Cooper S '08.Chili Red. | Range Rover Sport5.0SC Black 3 111111520000, P17: 
bayar cash dgn cpt, kami sgr dtg | “White on Marsala Red Bose"' Lg 2 Motor —- MatahariMb 4525102,45858711 | Ton-1.Velg Breyton 18”.Full | TVGaransiJavaReadyStock”Sel 
Aan 68810777, 0812-905-3188 | -Auto One Premium Cars Bta- seksnya Ori.Siap Pakai.081310888555 — | ametMotor-B0S”021-29150837 WJMOKLP GADING 
021-45858584/081389109131 | cmosen CAS - 66600535 Hummer H2 09 chiforaa pak ta RR Evouge Dynmc Lux 3/5 Door 
M, 10 By smua Merk Mobil Ma 11538, | itorb s-rac Jk sroof 8TVacam |. MINI JCW 50TH ANNIV RANGE ROVER Kredit 1 th Ofx(63itan), 2th 1,814 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 AUTO ONE KLP GADING Coupe 10 8 awo, | Wtkesseat fors:0812 80063096 | 250 Limited Units, Wari Evogue 20 white/orev/sv” | (33jtany,3th 38(23jtan)/Months 
551, 93606325,085782088888 | Mini 5 Coupe White Lounge | @soawdupaddl,airSustear cam, | Hummer H3 2011 Siter Tanduk | LA en yaa pan | Soon SE Hove dicaol laci | Hub:12819383”WJM"92220611 
“Leather, JCW Body Kit" | phevatroadi Istin town | 3TV Camera Km low Full orisinil | aa TON TA Bike Bina | 202p Gank Sport apg 
ALO1 apapun jenis mbl anda | Mini S Cabrio Blue 2011 low km Gress 1115ptbr02233309533— | NIMa, GNI, Binke Biinke 80 Sunter 2945 090 raw 
akan dibayar dg harga tingai | o21-4sg58584/081210505548 | Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, " a Li yha Rangeover Evogue,2012, Putih, 
021-70285262 / 081385498555 antik Kiko Auto Gallery J.Radio | Hummer H3, th'09, tgn I, hitam, PAKUBUWONO CARS Uh Lagi d 
li KM 1000,Spt Baru,Velg Racing, | A6 20 FSi Turbo hitam/biege 
AUTO ONE SLIPI Dalam Rayano.34 ph 7251200 | kondimulus, tanduk chrom, full |. Move 2G C $ 
orisinil. Hub: 0816803524 IA Dgn toh Full Option. Hub:089692199865 | 2008 akhir mint condition low 
AALLO Apapun Jns Mbinya Kami | “Alfa Romeo Brara Spider"" | ey ogue 20 5Door /3Door"es4 . Dr,Rad on red,Dynamic” Luk an hun ongne39700 
Bayar Cash: AM Car Pak Indah -“260Mp, Convertible" vogue 20 5Door / 3Door' Jaguar 3.0 5'2004 silverinbaige | Cam.Dvo Dot | smart2011/2012, jau Parme 


Jaksel :70813895-08121097594 


Automotif berani beli mblsegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Sgl Jns Mb1 Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70263933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman&Cepat.Hub:Hj.Zakiah,021 


-70075700/SMS:081385851881 


White On Red Intr,vr'18,Tv Mon 
#Auto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 081806898787 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Bick,Whta TV3/TV1 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow,Red, White 
Lambrghini spr trofeo limtd150 

#Cayenno V6 ATPM Black" 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


Managed By 


1 MONTH 


SeLuTin 


INSTALLM MEN 


Dynme Lux Pack/Pwr Bab Door 
#3 TV/5 Camera #" 
Arrovz Auto BOS 02165837777 


facelift, telp,s.roof, heater seat. 
MatahariMb 4525102,45846730 


Jaguar S Type 3.0AT'2001 Silver 


Eu VOOUE SD 1,2M ONTRI | 3901011 Tani, KnMORb: Antik 
Hana DD da. Kei Nek | 225jtamatrix 0817 000 2517 
Blinkz Motors 4585 31 Jaguar X8 5.0 Super short htm 


FANTASTIC PRICE !!! 


Porsche 


limited edition 2011 grns atpm 
only 2 in indonesia 0811849193 


LAMBORGHINI-EXOTIC AUTO 
Gallardo LP 570-4 Superleggera 
PI:7200099 - Klp.Gdg: 45846140 


RStock 


Porsche Carrera S 2012,New Cir 
Antr Brwn, Burmester, PCM,full 
opt,ars atpm. 081370591578 


Porsche, Cayenne 3.2 '05 Silver 
Hidrolik, Trwt, Rp. 600 “BRAO 


BlurTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Range Rover Evogue Dynamic 
White On Biege 
White 
Ayun Jaya Mi 


Km.500, Spt Br Rp. 220 “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 1526753-55 


rem memang AA ONTR!! 
ayman 2.9 PDK, 265HP 
ono Pack, Paddle Shift 

erininal Motor 


1520000, PI 7225 


VICO AUTO 
Porsche Boxtar S 3.4White On 
Black&Porsche Boxter 2.7 White 
On Red Hub: 0212621887 


SCAN OR CODE MERE 


4 Days Special! 


13-16 September 2012 


AL KI 


| 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Khan 


DERBY 


— : 2 


Visit our website to see our Stores location: www.electronicsolution.co.id & www-www.homesolution.co.id 


Electronic Solution 


A6 2.8 FSI S-Line '2012 ATPM 
Hitam Int.Coklat Ambient Light 
Rear View Cam Km 1000 bs Igs 
2n.08158887825 / 02195979791 


05 2.0 AT 09 silver mat VR 18, 
Xenon, seinspion,Jklt ,Eseat,ssr 
park cmr Jl.Perempatan Radio 
Dim (PN1S) No 59 Ph 7211118 


07 4.2 FSI Auatro 08,hitam,km 
28rb panoramic Kiko Auto Jl. 
Radio Dlm Raya 34 ph 7254200 


Rp17 205 
8.650.000 


@ CITRA ASRI BUANA 


Bekasi 02188855200 Tajur 0251 8313121 
Tangerang — 02155757942 Pajajaran 02518380450 
Ciputat 02174709090 Karawang 0267 416656 
Na 2 0 


MATRAS 
MILTON 


SM MILTON YG 


y| @elect solution 


email: solution@belectronicsolution.co.id 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 13 September 2012 


OTOMOTIF 


Ikuti Klinik Otomotif 


Radio Sonora di 92.00 FM 
setiap Sabtu pukul 08.00 WIB 


Mesin Diesel Sulit Hidup 


Pak Bebin, mobil saya Kijang Diesel 
tahun 1997. Ada beberapa hal yang 
mengganggu beberapa waktu ini, 
1. Mobil kadang sulit hidup, terutama pada 
pagi hari. Akan tetapi, setelah beberapa 
kali starter baru bisa hidup. Mengapa 


demikian? 


» 


wajar? 


5 


, Air radiator yang berkurang, apakah itu 


Mengingat usia yang sudah tua, apakah 
saya perlu melakukan semi overhaul atau 
kalibrasi injeksi? Beberapa teman me- 
nyarankan untuk kalibrasi injeksi. 
Bagaimana menurut Pak Bebin? 
Demikian pertanyaan saya, terima kasih 


perai 


mendapat aliran listrik sehingga jika semua 
bekerja dengan baik, suhu di ruang pemba- 
karan sudah siap untuk menerima “kabut" 

solar dan mesin menjadi hidup. 

Saya usulkan untuk semi overhaul, 
bersihkan semua kerak sisa pembakaran. 
kondisi klep dan dinding silinder. 
jector dan pompa solarnya men- 
jadi persyaratan wajib untuk menormalkan 
mesin, Jangan lupa menguras tangki solar 
dan mengganti filter-filternya, termasuk filter 


ngkap air. 


Air radiator yang tutin menyusut sangat 
tidak wajar, semi overhaul mesin juga perlu 
diikuti bongkar dan service radiator. Periksa 
juga pompa air dan kondisi thermostat, 


Waktunya Mengganti 


PADA kendaraan, aki adalah bagian yang 
tidak luput dari perhatian. Jangan sampai 
kendaraan Anda mogok karena lupa meng- 
ganti aki yang sudah soak. 

Memang tidak ada patokan tertentu 
kapan waktu yang paling tepat untuk meng- 
ganti aki karena kemampuannya yang ber- 
beda-beda, Ada yang sudah soak sebelum 
usianya satu tahun, ada pula yang bisa ber- 
tahan lebih dari dua tahun. Ini tergantung 
pula dari pemakaian kendaraan. 

Namun, kekuatan aki bisa dilihat mau- 
pun dirasakan saat menyalakan mobil di 
pagi hari, Kalau mobil agak sulit dinyal- 
akan, sudah sepatutnya pemilik mobil curi- 
iga kalau aki mulai melemah, Indikasi lain 


Aki 


kondisi ini. Kalau hal tersebut terjadi 
bawalah mobil ke bengkel untuk memeriksa 
apakah alternator over charge atau tidak. 
Jika kerja alternator normal, inilah gejala 
awal aki sudah saatnya untuk diganti. 
Kemudian saat membeli aki yang baru 
adalah memerhatikan ukurannya. Belilah 
aki dengan ukuran yang sama karena ukur- 
an aki umumnya berhubungan dengan 
besaran daya listrik. Jika ingin memasang 
perangkat tambahan — seperti audio system, 
penambahan daya aki perlu dilakukan. 
Jangan lupa untuk melihat buku 
manual atau hubungi mekanik langganan 
untuk mengetahui besaran daya yang dibu- 
tuhkan. Jika mobil tidak membutuhkan 


hk kk 


yang patut dicurigai adalah berkurangnya 
air aki. 
Suhu air aki yang tidak normal— 


daya lebih, pembelian aki dengan daya 
yang besar akan menjadi tidak ekonomis. 


Antonius, Jakarta Timur — Jangan sekali-sekali melepaskan thermostat. 
- Untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, jika 


P 


J 


manya. 


Namun, bukan cuma busi pemanas, ada 
timer yang mengatur lamanya busi pemanas 


Exhibition Mall. 
Botani Seuare Bogor, 10 -16 September 2012. 


Datang dan kunjungi pameran kami, 
dapatkan penawaran menarik selama 
pameran berlangsung. 


PT Panji Rama Otomotif (PRO MOTOR) Authorized Mercedes-Benz Dealer 
JI. Teuku Nyak Arief No, 14 Simprug, Jakarta 12220, 


Top : 
Authorized Workshop 


16221722 6544, 462 21 450 7941 (K. Gading) 


II. Raya Serpong Km, 7 No. 32 Serpong, Tangerang 15311 


Telp : 462 21 5312 1000, Fax: 


"62 215312 2000 


Website : www.pro-motor.codd Email : salesiPpro-motor.co.id 


UI. Raya Barat Boulevard Blok XB 1-2 


Kelapa. Gading -Permai - 


Telp. 45018587 4501968” Fax74501958 


MOBIL DIJI 


320i Lci Exc'10 SIv,3251'11M.edt 
5231/05,5231/06,5231/09,5231'10 

5231 Ex'11,528i Ex'11,5281 Ex'12 
5301/05,5301/09,10,6501 Con'1l 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


5201 F10 2012 silver,km 700 blm 
BBN,Free maintenance 5th Kiko 
Auto, Radio Dlm 34 ph 7254200 


5281 06 pki 07 tgn 1 wrn Silver 
mulus seperti baru a/n pembeli 
315Jt Kemang Pratama Bekasi 
021-82427219, 081282010360 


5231 Exe "11Black.Tgn-1.Velg 
BBS 20”.Eisenmann Exhaust. 
Perfect Cond.081310888555 


5281 Executive 2012 silver km 
600, blm BBN 99Sjt.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 39 ph 7254200 


528i th'2010 Hitam Metalik Km 
850. Hub: 0811187914 / 081289 
120370 


35 UI Tahun.2002, PT 
Hubungi:021- 4212063 Jam. 
10.00 Dengan Sudarmadi 


7351LTRIP 97Biru Km.53 Rb Jok 
Kulit, Kc Anti Peluru Murah 
Rp.68Jt.Hp:085881773000 


7ASLi slverGrey'03 km59rb Tgnl 
nopil,TV,telp c.box garansiBMW. 
325i blue'02 facelift,km57rb asli 
bs TT/krd:9808.7755/9990.9000 


AUTOHAUSE IMPORTS 
#oniiasX6 Facelift Black, White 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


BMW X1 EXECUTIVE 2.0L 
2012, Kmdrb, Baar ES 

..White on Red, Li 
057878189578 / Dengar" 


New 530i pk.02,Lsg nama Pem 
beli,Mobil sat Mis,Silver 100jt 
Hub:32257522/ 0838 5028 1999 


X1 2011 pakai 2012 hitam km 
low mls spt baru bisa langsung 
pakai over K BU:085711130383 


kis X5-5.0111 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


£ X6-3.5109 


X3 2.5 Th 05 nik 04 hitam mulus 
AWD origl vkool jok kulit Hub: 
021-9289 2686 / 32153725 


X5 3.0 New'07 Htm 100x0ri 
pnoramic mon joystik VR214Bdy 
Kit 665jt.Matrix 0817 000 2517 


X5 3.0 Sportpackage2002 Hitam 
intr Abu2,S.Roof,Tv, xenon,jet- 
washer :085880909099 


X5 3.5 012/011 7seat, bim BBN 
Km Grb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 
X5 th.2002 automatic, warna 
putih, full ori. Hub: 
0816-1993997, 021-93011997 
X53.0/01dsl,htm,4x4,250jt,istw 


Rp.250jt,trwt. Bra O,JI.Blvr Tmr 
blok ZA/15 Klp 6d94526753-55 


SENIN-JUMAT 09.30-21.00 
SABTU 


08.30-17.00 


07.00-17.00 
10.00-15.00 .00 


09.00. 


Hub. Booking Service: (021) 452 9215 


Jakarta” 14240 


If ceevrotet 


Captiva 24 L thn 2007, Jakut, 
185 jt Nego, Hitam Metalik, 
Kond Istmw, Asuransi 2013, tlp 
085281303933 


Captiva Diesel 2009 Akhir 
Mulus, Full Option, Terawat. 
Hub: 0818863399 


Captiva Diesel Awd 09 Silver, 
270Jt,khs kredit,Ang 4,3Jt 5Th, 
MegaMotor:6516958/68068212 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515. 


Captiva,Orlando,Colorado,ready 
AII New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent,Hanya di Andalan Group 
T.3861870,1533201,7396889 


EXOTIC AUTO 
«## Chevrolet Camaro SS II 
P1:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,Septembar Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Jera 


300C 2011 Putih Sedan Kmbrb 
seperti baru, Kiko Auto Gallery 
JI.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


APM SPORT O': INTEREST !! 

Wrangler Sport X / Renegade / 
Platinum '12, Get OX Interest 
TC Appl Years APM Full 
Warranty, Chrysler — Kelapa 
Gading 45053111 


CHRYSLER SLIPI 
WranglerSport/Sahara/Rubicon 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 

“WJeap Patriot 2.4 Ltd "12 
Kek Dodge. Journey oki 
"83 Years ATPM Warranty”" 
021 - 29308685 / 0818620153 


G.CHEROKEE 056 INTEREST!! 

G.Charokee 3.6 td & 57 
Overland (Air Susp & & Speed 
Auto) 12, Premium SUV With 
Off Road Attitude! Get Ox 
Interest (T & C Apply), 3 Years 
APM Full Warranty, Chrysler 
Kelapa Gading, 1585 3111 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 
.. Grand Cherokee 3.6L & 5.7L 


087774561738 / 0878 80990880 


Jeep Cherokee Liberty 3.7L 
12002 / Hitam / Km81Rb. 
Hubungi:0818-925-940. 


JEEP PATRIOT Os INTEREST!! 
Patriot 24 (AWD) Limited "12, 
Get Os Interest (T & € Apply), 
3Years APM Full War 
ChryslerKelapaGading452! 


OBRAL LEBARAN 2012 
New Wrangler 3:6 Pentastar 
Sahara 4 Door black 
Wrangler Sport 3.8L Silver Adr 
Sahara Diesel 2.8L 4DR Black 
Only @ VIP MOTORS 
“1524448, 1505666' 
@MOI 45866766 open till night. 
Tinggal Beberapa Unit Saja' 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


autoland (W) 


PAKUBUWONO CARS 

Wrangler 3.6, Sahara 

ADR, Red, White, Black 
RStock(021)7251693/72790162 


PT Cruiser '01.AT.Blue On Grey, 
Super Langka.Khs Kolektor.Siap 
Pakai,Full Trwt.081310888555 


RUBICON 2 DOOR 2012 
Forest Green, BPKB, Km 800, 
1006 Full Original, 4585 3111 


VIVA AUTO SPORT 
Sahara 4 door 3,6 Artic white" 
Rubicon 4 door 3.6 black 
P1 7278 8080 Sunter 2945 0909 


0 80 


Jaya Motor 


JL oamarsu 


AI New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax PU Angs Mulai 1.Sjtan 


Terios Angs Mulai 2.9jt-an'““ss 
Pancoran. 


7948303-7900651 
3 


Tanjung Priok... 


AI new xenia dp151 angs 2.2jt 
an, Terios angs 2.9jtan, Luxio 
angs 2.Sitangran max PU/MB 
angs 2jtan, prs cpt hub, dealer 
resmi Restock. Tangerang: 557 
81260, 55781717/1190 Sawah 
bsr: 6241010 Kalimalang: 8661 
0202 Depok7774577,7775A77 


Luxio 1.5M MT'10/11slvr/hitam 
Byk Plhn 107jt Tdp1zit ang:3,7jt 
x35b1n:5860555/0856.998.3307 


Xenia 13 Xi Dlx Plus'09 F Bgr 
Hitam Stnk Ith,V.Rac,spion sen 
120jt nego C/K:0857 8253 7202 


Jl Howoa 


Accord 24 VTIL AT'O3 Slv (Mdl 
Spt Th 2005)Antik Intr Bersih 
Mis Km Rndh 0818166332, 


Accord 2010/11 Matic Hitam 
345jt. CRV 09 2.0 Matic Hitam 
250it. Hub:0817 465 665 


Accord VTI-L,Juni'2011, FL, Abu 
Tua, Jual Cepat, Cash-Credit-TT 
Hubungi.021-6816 7371 


'Accrd, crv, fred, jazz, brio,ready, 
free v-kool, bng 05 Indn alinew 
crv 081315339591 / 31749201 


All New Accord CR-V Civic 
Brio,Cash / Krdt,DP ran,Krdt 1-5 
thn,bs TT. Hub: 0812.191.70001 


All New CRV, Brio, Civic, City, 
Jazz Freed, Big PROMO.!! CP : 
08179101441 / 83929128 


@ Jika mesin diesel sudah sulit hidup, 
@ busi pemanas bisa jadi penyebab uta- 


berk: 


ditemukan komponen yang sudah tidak bisa 
dipakai (aus/rusak), pastikan diganti dengan 
suku cadang yang asli agar tidak terjadi bia- 
ya yang membesar karena bongkar pasang 


ali-kali. 


sehingga terjadi penguapan—pada waktu 
mesin melakukan charging juga menjadi 
pertanda kalau kualitas aki sudah menurun. 
Pengguna sering tidak tanggap menghadapi 


Tanggapan 


Aki memang patut mendapat perhatian. 


Sumiarso, Cibinong 


?& 


www.kiamobilcom 


Think Smart, Drive Picanto 


AL NEW 
Picanto 


Doalers 


Jukarta Selatan : (021) 8301800/01, 


(o21) 80964 212 


Parts Hotline (021) 26708080, KIA Guard Z4 jam (021) 65302010 Ifcia motors indonesia Weramowesi 


NIINew Honda Brio R.StockNew 
CRV Krdt 3 Thn Bunga Ori Atau 
Cicilan 4,jt hanya di Honda 
Permata ” Hijau — Showroomt 
bengkel sd 19.00 Ph.5332566 


Brio 149jt Civic Cty Jazz Freed 
(Crv'rdy'"b.Oh/ang 4jtn) Vkool" 
Honda jatinegara.021-85919898 


Brio Ready Stock, DP 35jt kredit 
5th,Special Promo All Type. Hub: 
081294005537 / 08568411180 


Brio,Jaz Rdy tdp 30jtn/ang2jtn, 
CRV "12 bg03thsvkoolcity,civ, 
fred, 081586683131/91323131 


Brio,Jaz2CRV.Cty,Freed,Civic, 
Acc,Odys,Bng3.885 Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


Brio, Jaz2,Freed,Civic,CRV,Rdy 
#Vcool,B901/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2”6129999 


City New IVTEC RS AT'08 Akhir 
Warna Hitam, Istimewa, Harga. 
197jt Nego Hub:08128 494 039 


Civic 20 At'2009 Hitam Met 
Istw Rp.235,Sjt (Nego) C/K 
Ph:58356865/5804264/66 


CRV 2/4 ato th 2007 akhir (Nov), 
grey metalik an sendiri km 
64.000 hub 0816940913 


CRV 2.0 AT'08 silver stone,J.kit 
CRV 244 AT'O8 black in beige,ist 
Betawi mtr 45845284-5 Klp Gdg 


CRV 2.4 2008 Hitam Full audio 
Tgn 1 Dr baru Velg racing Mulus 
Jual cepat. 0818 0854 3821 


CRV 2.4 AT'2007 hitam interior 
beige, Tan | dr br, mis, terawat, 


1902858, 29237060 


CRV 24 AT'2007 Silver,Nopil 
tan 1 dr baru,km 40rb,bagus 
Sek Ors PM.3312262-0312232 


CRV 24 new mdi'10 (AT) « Jazz 
1,5 510 (AT)“City Vtec'07 (AT) 
Jl Fatmawati 36 AB ph 7508610 


CRV 24,AT,thn2007,Wrn Hitam 
Km.29000rb asli,trawat,brg tdk 
mengecawakan'"081387876780 


Elysion 3.0 V6 '06 Hitam,Full 
Option,Double S'roof,Cam TV,EI 
Sliding Door:0856-988-4275 


Freed 1,5 E '2012, Biru, Km.6Rb, 
Sliding Door, Rp. 237,5 “BRAG 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Freed PSD 09 Htm tgn 1 pjk 1th 
mis spakai serv rec TDP.53,5jt 
ang.5,2)t BKG Auto:93737468 


Freed PSD'11 Htm AC Digit Tgn! 
F.Ori Km14Rb Serv Rutin Honda 
Spt Br 215Jt Hp:087884401570 


Integra R '2006 Putih KM.2300 


Barang Koleksi — (Jepang) 
Hub:0816.827451 
Jazz 2004 IDSI/Matic,Coklat 


Muda Metalik,Tgn 1,STNK pan- 
jang,terawat. 0816-4180-8597 


New CRV 24 AT pk 2011,putih, 
km baru 10rb, spt baru TT/K Jl 
Pecenongan Ry 34 ph 93199853 


OBRAL LEBARAN 2012 
CRZ L5 AT Hybrid type ALPHA 
Black @ VIP Motors 
021-152NAN8, 021-1505666 
MOI 45866766 open Eill night 


velg 17, RJS 6546116, 92612900 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak 
kecil (sel) yang disebut area, 


Tinggal Beberapa Unit Saja 


yang dibagi dalam 3x3 kotak 


Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 


By Dave Green 


Conceptis Sudoku 
| | 


2 


| & 
» 


Salak 


si 
8| 
3 
Ka 


(vla 


“Jalajokoja 00-an) 


lala 


as olun solo 


u.emlicensing.com 


Jakarta Barat : (021) 5322634, Bekasi 
Ohubur - (021) 82499008 / 09. Bintaro - (D2 1) 7458034-35, jakarta Utara - (021) 
717. Jakarta Pusat: (021)4220780. Serpong:(0211537090. Serang: (02541227575 


Punoai 


Avega FL GX Tap19it/Ags1,8it 
New Tucson 75it/4,Ait H1276jt/ 
5,3t 98335377/081317236316 


H-1 XG '08 AT hitam 9seat Stv 
tgl kmdrb ANTIK buktikn 255jt 
TT/K fin cap 78 Sth:91468800 


HI XG Bensin'2008 ni Ka 
Kulit STV,Tgnl dr br 
Hub'"“26 Motor" Ph: Asad 


H1/08 AT,Hitam,2 seatstgn 1 dr 
baruterawat,no pil,23Sjt. Hub: 
087882640808,08881038707 


ungi 


pameran kami. 


$ City, 10 - 16 September 2012. 
Isap City, 10 - 16 September 2012. 


berlangsung. 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck. 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
/bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


iga FVM-0(6x2),240 PS,26ton, 
WB 5,5M,FVZ(6x4) Dump,FRR, 
FTRFVR(4x2) Microbus ELF 
(12x16 Seat),ELF 4/6Ban,Bunga 
Ringan. Hub: Anton Isuzu 
021-PCN: 

MGD:6128000 / Babi ke000 


“Dapatkan paket bunga OX dan penawaran khusus selama pameran 


(ex Mercedes-Benz 


PT Hartono Raya Motor 


Authorized Mercedes-Bonz Doalor | Sales, Service & Spare parts ) 
Jl. Daan Mogot KM 1 No.99 Jakarta Barat, Phone : (021) 5605200, 5637882 


Giga Thronton fvz34p 285ps(ox 
A)frr 190 ps(4x2)Mb12/16seat 
Tsd,panther disc spcl hdh revo. 
Dati camera,bb,notebook,Icd,R. 
Stk, Kalimalang, 8656979, 8651 
201 Keb jaruk 5321260, 9833791 
Tn abangll: 3843333, 70164640 
Mgg bsr: 6240410, 6289115 


aa 

II New Sportage Platinum Sun 
roof Panoramic JokKlt Cashback 
Sjttbns Tdp"Bng Ran 83849377 
IAI Picanto,Sportage tdp3Ojtan/ 
2jtan,freeGPS Salargard.08129 
824 9103 / 96283925/99306596 


AII New: Sportages Picanto: RIO: 
Pregio : Travelo: Ambulance: 
Hadiah sg GPS, Hub: 790.2858 


Wmazon 


2 HB R A/T Heads Back White 
Silver 2010, Km 17rb,1005 ors, 
Ass,Hrg 169/t.085217171671 


2 Sedan R A/T Hitam 2010/ 
2011 TV/DVD Camera Garansi 
ATPM Hub 0817-211167 


CX 9 TYOLA Pth Ling Trbk&lAn 
14-9-12GdYmh Arista klming19 
otolink 082125280347 


Kekeringan 


Kekeringan kembali melanda, 
tidak hanya di Indonesia tapi 
juga hampir di sebagian besar 
wilayah dunia. Di Indonesia 
total luas Tahan yang puso dan 
kekeringan selama Januari 
hingga Agustus 2012 mencapai 
127.788 hektar. Jumlah ini 
setara dengan 16196 luas total 
urea tanaman padi seluruh 
Indonesia. Pulau Jawa menjadi 
pulau yang mengalami kekeringan 
yang cukup parah, 


Kekeringan — pun — melanda 
sejumlah wilayah di dunia, 
mulai dari Amerika Serikat 
hingga Eropa, Kekeringan di 
Amerika — Serikat — melanda 
hingga 554 w daratan 
AS dan menjadi yang terburuk 
dalam 36 tahun. Dampaknya 
nyata, pasokan kedelai dan 
jagung dunia langsung mero- 
sot, 


Kekeringan tidak hanya berarti 
kurang air untuk pertanian, tapi 
kekeringan juga. berarti krisis 
pangan dan ketiadaan air untuk 
kehidupan dasar — manusia 
“Masalah kekeringan adalah 
gejala alam yang tak dapat 
diubah, Namun — kekeringan 
dapat Mena sehingga biss 


pasi ini yang kerap kali terlam- 
bat dilakukan,” ungkap Jusuf 
Kalla dalam Jalan Keluar, 


Ya, kekeringan menjadi tema 
utama bahasan dialog Jalan 
Keluar yang didiskusikan antara 
Hamid Awaludin, mantan Men- 
teri Hakum dan Ham inet 
Indonesia Bersatu Jilid 1, 
dengan Jusuf Kalla UK). Bers 
tempat di kantor JK di daerah 
Kuningan, Jakarta Selatan di 
kesibukannya mem- 
persiapkan diri menjalankan 
misi kemanusiaan di My 
JK berbugi pengalaman meng: 
lasi bencana kekeringan saat 
2008, 


“Tahun 2008 saat terjadi keke- 
ringan, kita justru bisa swasem- 
bada, Karena apu? Karena enam 
bulan sebelum musim kemarau, 
pemerintah bersama semua pihak 
di pemda bekerja keras mem- 
produksi hasil pertanian dengan 
bibit unggul dan perbaikan pe- 
ngairan. Kerusakan instalasi pe- 
ngairan dan kurangnya infra- 
struktur adalah faktor utama 
masalah pertanian kita." papar 
JK 


Masalah kekeringan tak hanya 
tentang irigasi dan pertanian. 
Masalah kekeringan juga berarti 
masalah distribusi air bersih. 


Air adalah kebutuhan dasar ma- 
nusia. Keadilan pendistribusian 
air adalah hak masyarakat yang 
harus dipenuhi pemerintah 


Malam Ini 


22.90 
(4) 


“Ada ketidakadilan 
dalam distribusi air ini, 
Warga kelas menengah 
ke atas yang tinggal di 

pusat kota mendapat 

fasilitas air bersih PDAM 
yang lebih murah. Se- 
dangkan warga yang 
tinggal di Tanjung Priok, 
di pemukiman miskin 
harus membeli air 
dengan harga yang 
sangat mahal, Di mana 
letak keadilannya?"” 


tegas JK. 


3) 


Apa lagi jalan keluar — jalam 
keluar JK dalam hal kekeringan 
ini? Apa pendapatnya soal 
kebakaran hutan yang sering 
terjadi sant kekeringan? Apa 
jawaban JK ketika ditanya soal 
protes negara - negara tetangga 
saat terjadi kebakaran hutan? 


Saksikan Jalan Keluar episode 
Keadilan Air, Kamis, 13 Sep- 
tember 2012 pukul 22.00 WIB, 


Setiap masalah pasti ada Jalan 
Keluar-nya, 


(») @JK Jalankeluar 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 13 September 2012 


35 


A Licensing Programme of RM "" 
wwwrmlicensing.com 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


OKAY, CORNBALL, 
HERE'S WHERE 
WE SE77LE 
THIS! 


(1718) 


£0OK, ROBBIE! THE WALL- 
CRAWLER HASN'T A CHANCE 
WITH A BUM ANKLE! 


I WOULPN'T 
COUNT HIM 
OUT YET! 


# Aduh! Kakiku! 


# Baiklah, orang gila, di sinilah kita akan 
menyelesaikan semuanya! 


Lihat, Robbie! Pemanjat dinding itu tidak punya kesempatan 
dengan kaki cedera seperti itul 
- Aku tidak akan mengandalkannya! 


- - 1 In ON Ip " 
r Oa oo oa .0.... Si 
Par Es Tha di India 
PADA 13 September 1833, pengiriman impor 
pertama es tiba di Calcutta, India, dari 
Boston, Massachusetts, AS, menggunakan 
penyimpanan khusus yang terisolasi pada 
kapal Clipper Tuscany. Balok-balok es yang 
berat totalnya diperkirakan mencapai 180 ton 
itu berangkat dari AS pada awal Mei 1833, 
Kala itu, teknologi pendinginan atau 
pembekuan belum ada sehingga es harus 
diambil dari alam. Wajar jika hanya orang- 
orang berada yang dapat menikmati minuman 
dengan es. Balok-balok es yang dikirim ke 


ve 


India diambil dari danau di sekitar Boston 
yang membeku pada musim dingin dan sejak 
itu disimpan hingga saat dikirimkan. 

Es dikirimkan oleh Fredric Tudor, pedagang 
es dari Boston, Selama empat bulan per- 


jalanan, sekitar 80 ton es hilang. Pada awal- 
nya, penjualan es di India mengecewakan, 
terbiasa dengan minuman dingin, India 

menjadi pasar yang menguntungkan untuk | 
ekspor es oleh Tudor selama dua dekade 
berikutnya. (#/ACAI 3 


Namun, setelah warga kaya setempat mulai 
3 “ ... —. 


LIGA 
MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 
03:00 WIB 


SEVILLA 


Inmasota 


AORIANA SKLENARIKOVA 


Christian Karembeu, mantan 
gelandang Madrid, barangkali 


PALING GAGAL 


» akan dikenang juga karena 
Win | « mendapatkan” supermodal Tania Kajal ma 
Xx Amunisi anyar Madrid, Luka Modric akan Pa 211 Serai 3! ea neo 
menghadapi Sevilla yang dipimpin penyerang eks al he Pa #TriviaBola 
Real Madrid, Alvaro Negredo. Laga ini juga menjadi bentarai 2 da 2011 
“3 pembuktian bagi Cristiano Ronaldo, apakah masih : @andiistiabudi 
galau atau malah makin garang? Transfer tergagal itu Kleberson. Tampil 
3 Junior bagus bersama Brasil di Piala Dunia 
-— LEGEND 1002, tapi katika dibeli MU malah cedera 


terus, #Triviabola 


MATHEUS OLIVEIRA 


H Masih ingat dengan selebrasi 
menimang bayi ala Bebeto di 
Piala Dunia 1994? Bayi yang 
dirayakan mantan striker 
Sovilla itu kini sudah berusia 
18 tahun, bermain untuk 
Flamengo dan dipanggil ke 
timnas U-20 Brasil. 


Performa puncak Davor Suker terjadi ketika 
a jadi topskor Piala Dunia 1998 dengan 6 
gol dalam 7 pertandingan. Setelah pensiun, 
Suker beralih jadi Presiden Federasi: 
Sepakbola Kroasia dan mendirikan 

sekolah sepakbola, Davor Suker 

Soccer Academy, 


906. EKITY MN 153. 76 
1996-1999 (ECTITITLILINNN 26 38 


@asepsujana30 


Brolin,berkembang (skil) di AC. 
Leeds United ##Triviabola 


Kirim opini singkatmu via Twittor 


.. 


17.00 Metro Hari Ini 

19.05 Suara Anda 

19.30 Debat Kandidat 
Pilkada: Debat 
Kandidat Cagub dan 
Cawagub Kalbar 


09.00 Halo Selebriti 
10.00 SCTV FTV Pagi: 
Seindah Cinta di 
Pelelangan Ikan 
12,00 SL Liputan 6 Siang 
12,30 SCTV FTV Siang 


Handy Manny 
07.30 Upin Ipin dan 

Kawan-kawan 
08.00 Serial Pilihan 
09.00 Kisah Unggulan 
11.30 Lintas Siang 


| “ ACARA 


Top INI 


14.30 SL Eat Bulaga 12.00 Layar Kemilau 20.05 Yang Muda, Yang 
Indonesia 13,30 | Drama: Asal Mula Bicara 
A 16,00 Cookies: Selat Madura 21.05 Top Nine News 


Kamis 15.00 Di antara Kita 


15.30 Lintas Petang 


Memory Duit Lecek 
17.00 SL Liputan 6 Petang 


21.30 Neo Democrazy 
22.30 Stand Up Comedy: 


, 17.30 SCTV Sinetron: 16.00 Animasi Spesial: Battle Of Comic 

w KOMPAS 18.00 Sinetron Drama Putih Abu-Abu Chaplin and Co 23.05 Inside 

(AE EA Indonesia 19.00 SCTV Sinetron: 16.30 Animasi Spesial: 23.30 Metro Sports 
05.00 Riwayat Ayat 19.00 Indonesia Malam Super ABG Leon 
05.30 Kompas Sport Pagi 20:00 Motivator: 20100 SCTV Sinetron: 17.00 Si Bolu 
06.00 Kompas Pagi Ary Ginanjar Ustaz Fotocopy 18.00 Tendangan TRAN | 
08,00 Griya Gaya 2100 Bincang Malam 21.30 SCTV Sinetron: Si Madun Season 2 
09.00 Showcase 22.00 Indonesia/Interna- Si Biang Kerok 19.00 Aladin 04,30 Casper 
10,00 Paris van Java sional Terkini 22.30 SCTV FTV Utama 20.00 Jagoan Silat 05.00 Khazanah 
1100 180 Derajat 22.08 Musik Variety: 21.00 Raden Kian Santang 05,30 Sport 7 
12.00 Kompas Siang Musik Keroncong 22.00 Dia Ayul 06.00 Rahasia Sunnah 
13.00 Orangutan Diaries 23,30 Jurnal PON antvi 23.00 Intermezzo 06,30 Redaksi Pagi 
18.30 Word World 00,00 Indonesia/Intarna- 00.00 Sidik 07.30 Selebrita Pagi 
14.00 Jalan Sesama slama Teen 05.00 Wisata Hati pr— 08,15 Makan Besar 
14:30 Science is Fun 00.03 English News 05.30 Lensa Olahraga IWoosIAR| 08.45 Ga Nyangka 
15.00 Urban Service 06.30 Hati ke Hati Ber- 2 09.15 Ups Salah 


09,45 Spotlite 
10.45 Warna 


sama Mamah Dedeh 
07.30 Fenomania 


15.30 Berbagi Sukses 


16.00 Megapolitan Sore 05.00 Program Religi Pagi: 


LeCTI 


16,30 Suka-suka n 08.00 Fresh and Fun Mamah & AA 11.30 Redaksi Siang 
1.00 Kompas Petang 04.30 Seputar Indonesia — 98,30 Friends 06.00 Live Fokus Pagi 12.00 Selebrita Siang 
18.00 Kompas Sport Pagi 09.00 Seleb @ Seleb 07.00 Live Kiss Pagi 12.30 Bocah Petualang 
18.30 Temukan Kata 06.00 Go Spot. 10.00 Glory Jane 08.00 Sinema TV Pagi: 13.00 Laptop Si Unyil 
19.00 Versus 07,30 Dahsyat (Live) 11,30 Topik Siang Suamimu Kekasihku 18,30 Cita-citaku 
20.00 Paris van Java 10.00 Intan 12.00 KLIK! 10.00 Sinema TV Spesial: 14.00 Dunia Binatang 
21.00 Sosok 11,00 Intens (48.00 Tom & Jerry Tiara 14,30 Koki Pintar 
21.30 Berkas Kompas 12.00 Seputar Indonesia — 13.39 Chhota Bheemaka — 12:00 Live Patroli 15.00 Brownies 
22.00 Jalan Keluar Siang Bima Sakti 12.30 Drama Korea: 49 15.30 Tau Gak Sih 
200 Kompas Malam 12:30 Sinema Siang TBA 14.99 Tom & Jerry Days 16.00 JP Survival 
00.00 Fanatik 14,30 Kabar Kabari 14.30 Chhota Bheemaka 14.00 Drama Korea Siang: 16.30 Redaksi Sore 
15.15 Silet Bima Sakti Thank You 17.00 Indonesiaku 
sm) 16.00 Cinta Dimana mana ' 15.90 Ghost Gang 15.00 Live Kiss Sore 17.30 Orang Pinggiran 
Tv 16.30 Seputar Indonesia 15.39 Chhota Bheemaka 16.00 Live Fokus 18.00 Hitam Putih 
04.30 Indahnya Pagi: 17.00 Layar Drama Indo- Bima Sakti 16.30 Sinema TV Ung- 19.15 On The Spot 


Dzikir nesia: Hanya Kamu, | 16.99/Mr. Bean gulan: Can You Hear 20.00 Opera Van Java 


05.30 TVRI Sport 18.00 Layar Drama Indo- 16.30 Aprilio Kingdom My Heart 22.00 Bukan Empat Mata 
06.00 Indonesia Pagi nesia: Putri Bidadari 17,30 Topik Petang 18,00 Serial: Abai Anak 23,45 (Masih) Dunia Lain 
07.00 Pelangi Nusantara: — 19:15 Layar Drama Indo- 18.00 Pesbukers Ajaib 00.45 Sport7 Malam 

Jatim nesia: Yang Masih 19.30 Chibi Chibi Burger 19.00 Sinetron Unggulan: 
08.00 Dialog Aktual Aa di Bawah ea 20.30 Coffee Prince Jalan ke Surga GlobalTV 
09.00 Antar Gelanggang .15 Layar Drama Indo- 21,30 Chatting dengan YM 20.00 Sinetron Unggulan: 

PON nesia: Tukang Bubur ' 22.39 World Most Amaz- Hikayat Ali Baba 05,00 Dora the Explorer 
11.00 Indonesia/Interna- Naik Haji the Series ing Videos 22.00 BBM Show 05.30 Kura-kura Ninja 

/I 

sional Terkini 22.00 Mega Sinetron 23.30 World Most Amaz- 28.00 Live Teras Tina (TMNT) 
11.08 Dialog Kerja Sama: Ramadan: Dalam ing Videos Talisa 06.00 Spongebob 

UT Mihrab Cinta 00.00 Telisik 00.00 Bundes Highlight Sguarepants 
12.00 Indonesia Sian 23.00 Talkshow Pilkada 90.30 Topik Malam 0100 Fokus Malam 08.00 Avatar The Legend 

g 

18.00 Yg Berkarya On Sa Mn! of Aang 
13,30 TV Edukasi DA Ta IVIN TV 08,30 Awas Ada Sule 2 
14.00 Indonesia/Interna- Mission Impossible METRE7TV 09.30 Hot Spot 

sional Terkini € 04.30 Lanjutan Taman 10.00 Kungfu Chef 
14,03 TV Edukasi SCTV Hati I 04.30 Metro Pagi | 10,30 Obsesi , 
14,30 Kemendagri , |. 0530 Lintas Pagi 07.05 Bedah Editorial 11.30 Buletin Indonesia 
15.00 Antar Gelanggang — 000SL Liputan6Pagi 96.00 Starlite Media Indonesia Siang 

ggang 

pon 06.00 Was Was. 06.30 Disney Club: 08.05 8 Eleven Show 12.00 Indonesia Bicara 

17.00 Kartun Anak 07.00 SL SCTV Musik Higglytown Heroes — 11.30 Metro Siang 13.00 Doo Bee Doo 
Inbox 07.00 Disney Club: 13.05 Wideshot 14.00 Cagur on The Street 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KLUB DENGAN TRANSFER 


Transter tergagal,Tomas "Babyface" 
Parma|bertambah (berat badan) di 


Sapa pemain dangan solebrasi gol paling unik? 


@KompasKlasika dengan hashtag #TrivtaBola. 


/ INTERMESO 


BONIA 


- WATCHES | 


BERBURU HARTA 


BAGI sebagian orang, jam tangan adalah laksana “harta 
karun", Tipikal orang seperti ini tak ingin jam tangan yang 
standar. Mereka membutuhkan penunjuk waktu spesial yang 
layak diburu bak harta karun. 

Melihat kebutuhan tersebut, Bonia meluncurkan koleksi 
terbarunya dari seri Tesoro. Kali ini Bonia bermain dalam 
keindahan batu permata sehingga tercipta jam tangan yang 
berkelas dan elegan. 

Dalam bahasa Italia, Tesoro adalah ungkapan rasa 
sayang yang artinya “untuk yang terkasih". Secara literatur, 
Tesoro juga berarti “harta karun”, Koleksi Bonia Tesoro 
merepresentasikan langkah maju dalam berkreasi dengan 
penunjuk waktu premium beperforma tinggi, 

BN747-1037LE adalah koleksi terbaru Bonia Time- 
piece yang dilengkapi dengan dia! penuh dengan permata 
yang mengagumkan. Jam tangan ini juga cocok bagi mereka 
yang ingin terlihat sporty, tetapi tetap elegan. Kesan sporty 
terlihat dari aksentuasi fitur, seperti rotating bezel dan 
chronograph movement dengan fitur tanggal besar. 

Tampilan jam tangan ini pun semakin keren dengan 
carbon fiber dial dan black ion-plated stainless steel 
bracelet, Tak hanya itu, di bagian bezel terdapat detail 
rose-gold ion-plating. Arloji ini bertambah sempurna 
dengan desain ramping berpadu mineral crystal yang 
menggambarkan ketahanan, 

Jam tangan yang memiliki fitur anti-air hingga SATM 
ini hanya berjumlah 999 di seluruh dunia. Kerennya lagi, 
setiap jam tangan diberi tanda nomor seri khusus dengan 
laser sebagai tanda orisinalitas. (INOI 


BN 747 - 1037 LE 


www.adtime.co.id 


BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A 


Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria City, UG 


STAR" Emporium Pluit, 2nd FI: Puri In II, GF MIU-01 


(me 


WONDERKID SERIEA 


MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 
20.00 WIB 


LORENZO INSIGNE 4 


Gelandang bertinggi 163 cm 
ini memang potensial. 
Kemampuannya meningkat 
tajam sejak dilatih Zeman di 
Foggia (19 gol) dan Pescara 
(18 gol), Kini, di Napoli, 
Insigne dipuji Pandev karena 
dribble-nya mirip Messi. 


Blorim Dzomatli akan memimpin Napoli menjamu 
(tecamgue M6 eks klubnya, Parma, yang dimotori sayap lincah, 


Jonathan Biabiany. Lorenzo Insigne (21) yang 

disebut-sebut Zola sebagai pengganti Lavezzi 

bisa jadi pemain kejutan dalam laga ini, 
JERSEY 


LEGEND 


Ranieri menyebutnya “Si Penyihir” 
at gol back-heeled Giantranco 
ola saat Chelsea vs Norwich: 
(2002). Zola mengaku banyak 
menyerap ilmu dari Maradona, 

saat main bersama di Napoli 


(Home, 1995-1997) 


Dengan seragam ini, Parma id » 
meraih posisi tertinggi sepanjang | N... 
setarah klub, posisi dua di Serie at Si 
A, dan memenangi Piala UEFAte-w' 
Fabio Cannavaro, Hristo Ng, 


Stoichkov, dan Hernan Craspo: 
pernah mengenakan jersey ini 


1989 - 1993 
1993 - 1996 


14,30 100 Ampuh 
16.00 Fokus Selebriti 
16,30 Oggy and 
The Cockroaches 
17.00 Kungfu Panda 
17.30 Transformer Prime 
18,00 Untung Ada Sule 
19.00 Big Movies I: 
Fearless 
22.00 Big Movies II: Best 
of The Best Right- 
cus Kill 
00.00 Preview BPL 


04.30 Kabar Pagi 

06.30 Apa Kabar Indone- 
sia Pagi 

09.30 Kabar Pasar Pagi 

10.00 Coffee Break 

11,30 Kabar Siang 

13,30 Apa Kabar Indone- 
sia Siang 

15,30 Kabar Pasar 

16,00 Kabar Petang 

19,00 Kabar Utama (live) 

20.00 Apa Kabar Indone- 


1 
Waspadai Tuli Mendadak 
PERNAH mendengar istilah tuli 
mendadak? Istilah ini digunakan 
untuk menggambarkan kondisi 
hilangnya pendengaran yang terjadi 
tiba-tiba dalam beberapa jam, yang 
dapat diikuti dengan tinnitus (telinga 


tinnitus dan atau vertigo. 

Yang harus dilakukan adalah 
memeriksakan pendengaran 
dengan audiometri dan evaluasi 
pendengaran lain secara lengkap 
Hasil pemeriksaan audiometri dapat 


sia Malam berdengung) dan atau vertigo. menunjukkan derajat dan jenis 
21.00 Kabar Malam Penyebab kondisi ini sulit di- penurunan pendengaran. Selain itu, 
22.00 Telusur 2 diagnosis secara pasti dan biasanya evaluasi oleh dokter diperlukan untuk 


terjadi pada satu telinga. Beberapa 
kemungkinan penyebabnya adalah 
virus yang dapat menular, seperti 
pada kasus gondongan, campak 
dan tubella, autoimun, penyakit 
meniere, trauma, gangguan pada 
pembuluh darah, gangguan saraf 
dan tumor atau keganasan, serta 
bisa disebabkan obat-obatan 
yang bersifat toksik terhadap 
pendengaran. 

Terjadinya kondisi ini biasanya 
diawali dengan terdengarnya bunyi 
klik atau pop, kemudian pendengaran 
menurun atau hilang sama sekali. 
Selain itu, sering kali diikuti dengan 


menilik kemungkinan penyebab. 

Tuli mendadak ini biasanya 
bersifat permanen, tetapi bila 
tertangani baik dapat kembali normal 
atau mendekati normal. Segera 
periksakan diri bila terjadi gangguan. 
Pemeriksaan dapat dilakukan di 
Pusat Alat Bantu Dengar Melawai 
yang telah memiliki peralatan 
canggih dengan audiometri, video 
otoscopy, Oto Accoustic Emission, 
Timpanometri, BERA dan ASSR, 
serta didukung oleh ahli spesialis 
THT. Kepedulian terhadap indera 
pendengaran mendukung kualitas 
hidup yang maksimal. (#/ADTJ 


23.00 500 Greats Goals 
23,30 Mutumanikam 
00.00 Warisan Dunia 


TRANS 


04.30 Reportase Pagi 
05.30 Islam Itu Indah 
06.30 Insert Pagi 

07.30 New Rangking 1 
08.30 Best of Super Trap 
09.30 Huru Harada 
10.00 id3ntik 

10,30 Makin Jail 

11.00 Insert Siang 

12.00 Reportase Siang 
12,30 Bioskop Indonesia 
14.15 Digital Clip 

14.45 Sketsa 

15.45 Show Imah an 
16.45 Reportase Sore 
17.15 Insert Investigasi 
18.00 The Best of Ethnic 


PUSAT ALAT BANTU DENGAR 


MELAWAI 


latbantudengarmelawai.corr all Center 726 9802 


Paris van Java 


Runaway (KOMPASTV : pukul 20.00 WIB) 
19.00 Tahan Tawa 
20.00 Sketsa 'Sebuah komedi situasi yang menceritakan ke- 
21.00 Bioskop TRANS TV: hidupan mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal 
Aeon Flux di sebuah rumah kos, di Bandung, Jawa Barat. 
23.00 Bioskop TRANS TV: Benturan antarkarakter yang berbeda membuka 
House of The Dead potensi konflik dan komedi yang justru kerap 
2: Dead Aim mengocok perut. 
01.00 Sexophone 


& Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 13 September 2012 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


"3DA 


MAX 
GANDARIA XXI IMAX 
1230-1420 -16.10.1800-19.50-2140 


Pentere 


KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE « 
GADING XXI PREMIERE 
1230-13,30-14.20-15.20-16.10-17.10 
-18.00- 19.00-19.50. GEN 21.40 
GANDARIA XXI PREMIERI 
1245-13.30-14.35-15.20- 1625 1.10 
18.15, 1900. 2005-2050-2155 
STUDIO XXI PREMIERE 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE « 
PURI XXI PREMIERE - 
UUVING WORLD XXI PREMIERE - 
KARAWACI XXI PREMIERE 
12.30-14:20-16,10-18.00-19.50-2140 


1245-1435-16.25-18,15. 
PLUIT JUNCTION XXI - 
SEASOI 


13.15 -15.15-17.15-18.00-19.15- 


20.00 -21. 

PLAZA SENAYAN XXI - 

PURI XXI » GADING XXI 

1215-13, -1505-15.96-16,55 
RA 1845 19.35-2035-21.25 


BLITZ 

MIE 5:45 -1630-1800-1845- 
20.15-21.00, 

STUDIO XXI EX. SGANDARIA XXI» 
SENAYAN CITY XXI 

KASAPLANKA Dt » 

KUNINGAN CITY XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI » 
PEJATEN VILLAGE XXI - 
BINTARO XXI - ANGGREK XXI 
CITRA XXI » METROPOLE XXI » 
ARTHA GADING XXI - 

KALIBATA XXI - BOTANI XXI - 
UVING WORLD XXI » 
KARAWACI XXI « 

CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI » 

BEKASI SGUARE XXI « 
METROPOLITAN XXI » 

SERPONG XXI « SEMANGGI « 
BLOK M SGUARE - GM 

PLAZA BLOK M - SLIPI « 

ATRIUM » GADING - 

CIBUBUR - EKALOKASARI - 
CILEGON - WIC SERPONG - 
MARGO PLATINUM 
12:15.1405-1535-1745-1935-2125 
BLITZ 

Ian. si 1-17:15-1000-19.15- 


00-21. 
Deros” ado. 19.00 


IM ARTIKEL KLASIKA 


EPICENTRUM XXI « 
DJAKARTA XXI - 
SENABUDI » CLANDAK » 


LA PIAZZA « 

1230. 1420: Telo 1800-19:50-21.40 
BLITZ 

Ipa 119. 16.30-17.45 -18.45- 
20.00-21.00 


GALAXY - 

PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.30-14.30-16.30- 18.30-20.30 
BLITZ PP 
13.15-15.15-17.15-18.00-19.15- 
20.00-21. 

BELLANOVA - 

SURYA M2 « CIJANTUNG, 

1242: 1448 1645-1845-2045 


POLIS 
13,00 - 14.50-16.40 18.30-20.20 
BLITZ MOI 
14.15-16.30.18.45-2100 
MAL UPPO. CIKARANG 

16.45-18.45 - 20.45 

BAIT MI VELYAT 

1445» Kikan HA -21.30 


MAL BEKASI 
1200-19.50-1540-17.90.1920-21,10 
MUTL CP VALVE 


15-21.30 
D WITH INDONESIAN SUBTITLE! 


PONDOK INDAH 2 XXI 3-D 
1215-1405-1555-17.45-19.36-21.25 
BLITZ GI 3-D 
13.30-15.30, 17.30 
STUDIO XXI EX 3-D » 

PLAZA SENAYAN XXI 
SENAYAN CAT NS 
KASABLANKA XXI 3-1 
KUNINGAN CITY XXI 3-D 
MAEORUA PLUIT XXI 3-1 
PLUIT VILLAGE XXI 3-D » 
PONDOKINDAN 1 KG 3D - 
PEJATEN VILLAGE XXI 3-D - 
(ANGGREK XXI 3-D « 
GADING XXI 3-D 

ARTHA GADING XXI 3-D - 
LIVING WORLD XXI 3-D » 
SERPONG XXI 3-D - 
MEGA BEKASI XXI 3-D » 
METROPOLITAN YOXI 3-D » 
PURI XXI 3-D - GM 3-D 
1245-1435-16.25-18.15-20.05-21.55 
BLITZ MOI 3-D 
13.00-15.15 -17.90 19.45-22.00 
EPICENTRUM Xt 2D 


10 20.50 
ML IK 2D, Lin ap Ko 
BLITZ CP 3-D 
12, 


19.30-21.30 


GKAP DAN 


TAUGAN PING ATM AT MTI TA 


RELA RAWADIN 
ACHA, SEPTRIASA 
RENATA KUSMANTO 4 


MAA 
TU SA 
SAONE MATA 
PA TA 


SUIPI » ATRIUM - ARION - 
BOGOR TRADE MALL « 

DETOS - GRAND MAL BEKASI 
1218, 1425-1635 -1845-20155 


BLOK MSGUARE - 
DAAN MOGOT - 

GADING » CINERE - 

KARAWACI » WTC SERPONG - 
PONDOK GEDE » CILEGON! 
1250 1440-1630 Ed 


JAM 


AL me tata 
CIJANTUNG - DEPOK - 


PLAZA SENAYAN XXI 
12.30-14.40. 1650.19 19.00-21.10 
AH 


MAIN 


youre my Baby 


SEPEDA MOT 


(id 

Latar maa 2 semi 
BELLANOVA 
12.30- 14.30-16.30 -18.30 -20,30 
MAL LIPPO CIKARANG 
12.45-14.45 
MEGA BEKASI XXI » 
BLOK M SGUARE : KARAWACI 
GRAND MAL BEKASI : 12.30-14.40 


PONDOK INDAH 1 XXI 3-D 
12.30- 14.40-16.50 

CBD SILEDUG XXI 3-D 
18.00-15.00 

BATAM 3 

TANDAN Sep 16.50 


aa 


Me 


CN 
s1: 

Prana 

Dennis 


PUT JUKCTION 
1201 0- NI 1900-2110 


Tg I15-1715-19.15-2115 


STUDIO XXI PREMIERE EX 
13.00-15.45 - 18.30-21.15 


PLAZA SENAYAN XXI - 
EKALOKASARI 

12,30 -15,15 18.00-20.45 
SENAYAN CITY XXI - 
KASABLANKA XXI - PURI XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI - 
GANDARIA XXI » GADING XXI - 
LIVING WORLD XXI » 

PLAZA BLOK M - MARGO PLATINUM 
12.45 -15.30-18.15-21.00 
PLAZA INDONESIA XXI 

FX PLATINUM XXI » 
HOLLYWOOD XXI » 

KUNINGAN CITY XXI « 

PEJATEN VILLAGE XXI 
DJAKARTA XXI » SERPONG XXI 
13.00-15.45 - 1030 2115 

BLITZ GI » BLITZ 

BLITZ TK » BLITZ tep 

12.45 15.30 -18.15-21.00 
BINTARO be MEGA BEKASI XXI 
14.25 19. 

BLITZ MOI Sung CP 

13.30 .16,15-19.00- 21-45 
CILANDAK : 14.30 -19./ 


METROPOLE XXI - 

AARTHA GADING XXI 

BOTANI XXI - 

BLOK M SGUARE - 

SUPI - ATRIUM » 

SUNTER - ARION 

12.30 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
PONDOK INDAH 1 XXI 
CILANDAK - GADING - 
PONDOK GEDE - CILEGON 


KARAWACI - WTC SERPONG 
13.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 


CULLIAN 
MURPHY 


SIGOURNEY 
WEAVER 


ROBERT 
DE NIRO 


Petontere 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE 
13.00 -15.10-17.20-19.30-21.40 


SENAYAN CITY XXI » TIM XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI « 

GADING XXI - CIBUBUR 
12.30-14.40 -16. .00-21.10 
KASABLANKA XXI - KALIBATA XXI « 
ANGGREK XXI « PLAZA BLOK M 
14.40-19.00 


CAB 
WX 


METROPOLE XXI - 


LOKASARI 
21455. 170 Ana 21.25 


STUDIO XXI 
I.00 15101720. O0 21.40 
PURI XXI 
13.00 - 15.00-17.00 19.00-21.00 
HOLLYWOOD XXI » 
PLUIT JUNCTION XXI 
UVING WORLD XXI » 
GADING, XXI » BSD XXI » 
IKASI XXI 


MEG, 
MEMOPOLITAN XXI 
, . 15-19.15-21.15 


BIOSKOP KLIK 


WWW 


MALL LIPPO CIKARANG 
12.45-14.45 -16.45- 18.45-20.45 
KALIBATA XXI - 

MEGA BEKASI XXI 

BEKASI SGUARE XXI 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
CBD CILEDUG XXI 
1315-15.15-17.15-19.15-21.15 
DAAN MOGOT - TAMINI 
12.15-14.25-16.35- 18.45-20.55 


PONDOK GEDE » CILEGON - 
BOGOR TRADE MALL 
GRAND MAL BEKASI 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-15.15- 18.00-20.45 


LITZ TK 
13.00-15.45-18.30-21.15 
BLOK M SGUARE - SLIPI - 
DAAN MOGOT - ATRIUM - 
SUNTER - ARION - 

CIBUBUR - TAMINI 
DETOS » CINERE - 
KARAWACI - WTC SERPONG 


| 12.45-15.30-18.15-21.00 


YEARS 
THE SIKTH 
SENSE 


STUDIO XXI EX » PURI XXI » 

PLAZA SENAYAN XXI » 

FX PLATINUM XXI - 

KUNINGAN CITY XXI - 

EMPORIUM PLUIT XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI » GANDARIA XXI 
12,45 -14:55-17.05-19.15-21.25 
MEGA BEKASI XXI 
12.15-17.00-21.45 

SEMANGGI : 13.00-17.55 


AARTHA GADING XXI : 14.55-19.15 


BSD XXI 
12.30. 14.40-16.50 -19.00-21,10 


PLAZA INI IA XXI" 
Kind PETA XXI» 
ANGGREK XXI « Senpong, XXI 

PLAZA BLOK M 


PIAZIA - 
ERAND MAL BEKASI 
1816318187 1715-1915-2115 
KASABLANKA XXI 
Pa so TaN0 al lo 
SEASON CITY XXI 


1315-1715-2115 
TAMINI - MARGO PLATINUM 
14.40-19.00 

2.45 16.45-20.45 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : | 


BOTANI XXI 3-D » 
KARAWACI XXI 3-D 
19.15-15.15-17.15-19.15-2115 
CBD CILEDUG XXI 3-D 
17.00-19.00-21.00 


BLITZ BCP: 12.45 -15.30-21.00 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI - 

PONDOK INDAH 1 XXI 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
BINTARO XXI » CITRA XXI 
METROPOLE XXI - 

(ARTHA GADING XXI - 

BOTANI XXI - SERPONG XXI - 
CBD CILEDUG XXI - 

MI KASI XXI « 

BEKASI SGUARE XXI 
12.45-15.30-18.15-21.00 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.45-15.25 -18.05-20.45 


LITZ GI 
13,15-18.00-1900-22.00 
HOLLYWOOD XXI 
SETIABUDI 
13.00-15.45 -18.30-21.15 


EXPENDABLES 2 Ii 


STALLONE STATHAM (UIMLUNDGREN NORRIS CREWS COUTURE 


PLAZA BLOK M 

12.15.14.25.16,35 18.45-20.55 
LAZA INDONESIA XXI - 

PLAZA SENAYAN XXI « 

KASABLANKA 

GANDARIA XXI 

SEASON CITY XXI 

PURI XXI » GADING XXI 

1220.) 10 16.50-19.00-21.10 


PEJ, ILLAGE 

KAUBATA SERPONG X0 « 
CBD CILEDUG XXI 

KA DIK ALA MARGO PLATINUM 
12.45. 14.55-17.05 -19.15-21.25 
ANGGREK XXI : 12.30 16.50-21.10 
12.30-17.05-21.40 


PLAZA INDONESIA XXI - 
KASABLANKA XXI 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
FX PLATINUM XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI 

UUVING WORLD XXI - 

GADING XXI » SETIABUDI 
13.00-15,10-17.20-19.30-21.40 


PONSEL 


1 19.00-21.10 


PLUIT JUNCTION XXI 
18.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BUKYA, M2 


00-17.00-19.00-21.00 
KASI XXI 
1915: 1519-1718: 1915-2115 


.55 19.15 
GRAND MAL BEKASI 
16.50-19.00-21.10 


OK M SGUARE 
17.05-19.15-2125 
PONDOK INDAH 1 XXI 


BLOK M SAUARE 

12.15- 14.25-16.36. 18.45-20.55 
BOGOR TRADE MALL 

12.30 14.40-16.50 - 120.21.10 


12.45-17.05-21.25 
MEGA BEKASI XXI » 


ANDA 


Perlakuan Kurang Tepat pada Sepeda Motor 


Pernahkah Anda membandingkan kondisi sepeda motor Anda dengan sepeda 
motor kawan Anda? Merek dan tipe boleh sama. 


amun, ketika dikendarai, 
kenyamanannya terasa berbeda. 
Hal ini mungkin sekali terjadi. 
Penyebabnya bisa karena sepeda 
motor pernah jatuh atau karena 


electric starter lebih mudah macet jika jarang 
dipakai dalam jangka waktu lama. Sebaiknya 


gunakan electric starter 
lima detik dalam sekali 


hingga 3-4 kali sekitar 
tekan. Jika gagal, barulah 


hidupkan mesin dengan kick starter. 


karena diburu waktu kerap dilakukan banyak orang. 


Hal-hal sederhana seperti memeriksa kondisi oli, 


bensin, lampu sein, klakson, rem, dan ban sering 
dilupakan padahal langkah-langkah ini cukup 
penting. Tentunya Anda tak ingin sepeda motor 


Kebiasaan menginjak rem 


'SHUTTERSTOCK 


Tanpa sadar, orang menginjak rem sedikit- 


sedikit atau setengah injakan, terutama dalam 
kondisi jalan yang cukup padat. Hindari kebiasaan 
menginjak rem yang tertekan setengah dalam 


mogok di jalan gara-gara kehabisan bensin atau jangka waktu yang lama. Hal ini bisa menyebabkan 


kesalahan-kesalahan yang tanpa Anda sadari sering 
Anda lakukan saat berkendara. Berikut ini adalah 
beberapa contoh perlakuan yang kurang tepat pada 
sepeda motor Anda yang seharusnya dihindari. 


Electric starter jarang digunakan 

Umumnya motor memiliki kick starter dan 
electric starter. Electric starter lebih mudah 
digunakan, tetapi sebagian orang lebih menyukai 
kick starter. Alasannya agar aki (accu) tidak cepat 
rusak. Padahal ini sebenarnya kurang tepat. Justru 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Memanaskan motor terlalu lama 

Kebiasaan ini juga kurang baik. Idealnya, 
memanaskan mesin kendaraan untuk pertama 
kali berkisar 2-3 menit. Pemanasan mesin sepeda 
motor yang terlalu lama justru bisa membuat 
pemborosan bahan bakar. Selain itu, asap yang 
ditimbulkan akan menimbulkan polusi udara di 
sekitarnya. 


Kurang memeriksa kondisi kendaraan 
Langsung melaju sepeda motor dengan kencang 


ban bocor, bukan? 


Gas terlalu besar ketika ganti persneling 

Saat memasukkan gigi atau ganti persneling, 
kurangilah tarikan gas. Jika tidak, kendaraan akan 
“melompat” atau menyentak tiba-tiba karena 
setelan gas kurang pas. Sebaiknya gantilah 
persneling saat gas dalam kondisi nol atau dalam 
setelan paling kecil. Setelah gigi berpindah, barulah 
tarik gas secara perlahan. 


mesin mendapatkan beban tambahan. Di sisi lain, 
kampas rem menjadi lebih cepat habis. 

Hal-hal di atas adalah kebiasaan yang tanpa 
sadar sering dilakukan pengendara motor. Terkesan 
sepele, tetapi jika dilakukan berulang-ulang dalam 
Jangka waktu lama, performa mesin pun berkurang 
dan laju sepeda motor menjadi kurang nyaman. 
IMILJ 


KOMPAS / KLASIKA / 37 
Kamis, 13 September 2012 


enjadi Bos 
bagi Diri Sendiri 


menjadi karyawan. Masing-masing punya 
keunggulan. Mana yang dipilih? 


bisnis ini pun tersedia lengkap. 
Pasalnya, selain dengan bertatap 

muka langsung dengan setiap 

peserta, akan berlangsung pula 
International Franchise Conference yang 
memaparkan informasi mengenai tren 
industri waralaba secara global maupun 
di Indonesia, serta potensi ke depannya. 
Seminar selama sehari 
penuh ini juga menghadirkan 
para pembicara dari 
mancanegara, seperti 
Direktur W-Mastermind 
International Innovation 
House, Australia, yang 
membeberkan tips 


San, 
kami farma. NI 


IU 


Mau Punya Apotek 
Sendiri? Bisa ! 


tetapi bingung harus mulai dari mana? Jangan khawatir 
| dari Kimia Farma Apotek (KFA) 


Pola waralaba (franchisi 


SEPENGGAL pertanyaan Ini kini 
kerap kali jadi obrolan tak berujung 

di kalangan generasi muda, Ambisi 
mereka tak lagi seputar memiliki posisi 
tinggi di perusahaan bergengsi, tetapi 
juga mengembangkan diri lewat jerih 
payah sendiri, yaitu berbisnis. 

Usia muda memang bukan lagi 
penghalang untuk terjun ke dunia 
bisnis, Justru, tak sedikit yang jeli 
dalam mengembangkan konsep 
bisnis dan memiliki Intuisi pasar yang 
tinggi. Hal ini pun didukung penuh 
oleh pemerintah Indonesia maupun 
lembaga-lembaga pendidikan yang 
menekankan jiwa entrepreneurship 
di kalangan anak didiknya. Mereka 
didorong untuk menciptakan lapangan 
kerja ketimbang sekadar menjadi 
pekerja, Salah satu cara untuk 
mewujudkannya adalah melalui bisnis 
waralaba 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
yang mencapai 6,5 persen tahun lalu 
membuat banyak investor asing yang 
melirik Indonesia untuk melakukan 
ekspansi dan mengembangkan merek 
dagangnya di negeri ini, Hal ini juga 
didukung oleh pasar Indonesia yang 
amat besar dan potensial untuk 
digarap. 

Dengan semakin terbukanya akses 
informasi, pasar di Indonesia juga 
klan familier dengan berbagai merek 
internasional sehingga permintaan 
terhadap merek internasional 
meningkat. Hal ini menciptakan pasar 
untuk pewaralaba. Sepanjang tahun 
2009-2010 saja, jumlah outlet waralaba 
meningkat signifikan, yaitu dari 31 ribu 
menjadi 40 ribu. 


EXPAND YOUR BUSINESS NETWORK 


THE 10th EDITION OF 


DOK RBED PANORAMA EXHIBITIONS 


Membidik peluang 

Data yang dikemukakan oleh PT 
Reed Panorama Exhibitions itu menjadi 
salah satu acuan mengapa pameran 
waralaba terus menjaring peminat 

Panorama Group, lewat Panorama 
Convex, telah rutin menggelar pameran 
waralaba setiap tahunnya sejak tahun 
2003, dengan “Franchise and License 
Indonesia Expo", Project Manager Reed 
Panorama Exhibitions Sendy Maihenda 
menuturkan, hal itu dlinspirasi oleh 
kondisi tahun 2003 yang terpengaruh 
krisis global sehingga mengakibatkan 
banyak orang putus kerja. Pameran 
waralaba ini pun membuka kesempatan 
bagi mereka untuk menjadi pengusaha. 

Dengan bergabungnya Reed 
Exhibitions yang bermarkas di Inggris 
dengan Pariorama Group, diharapkan 
dapat membawa masuk lebih banyak 
merek internasional dan semakin 
menggairahkan industri waralaba di 
dalam negeri. Oleh karena itu, sekitar 
30 persen dari peserta pameran yang 
tahun ini dihelat untuk kesepuluh 
kalinya akan diisi oleh pewaralaba dari 
mancanegara, 

Pameran tahun ini yang akan 
berlangsung pada 14-16 September 
2012 di Assembly Hall, Jakarta 
Convention Centre akan menghadirkan 
peserta dari dalam negeri yaitu dari 
Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan 
Jakarta, serta dari luar negeri, antara 
lain dari Korea, Singapura, dan 
Malaysia. 

Pameran ini menjadi ajang tepat 
untuk mengembangkan jejaring 
sekaligus mempertemukan para 
pewaralaba dan investor potensial. 
Berbagai informasi berguna bagi 
mereka yang ingin mencoba lahan 


FRANCHISE 


memasarkan merek 

dengan menggunakan 

gaya tradisional maupun 
memanfaatkan sosial media, 

Ada pula perwakilan dari 
Asia Franchise Consultant 
Pte Ltd dari Singapura 
yang membagikan informasi tren 
dunia waralaba di Asia dan Ketua 
Perhimpunan Waralaba & Lisensi 
Indonesia (WALI) yang menuturkan 
tantangan dan potensi waralaba di 
area global. Ketua Kadin juga akan 
berbagi mengenai regulasi di Indonesia 
dan dampaknya bagi perkembangan 
Industri. 

Pengunjung juga dapat mengikuti 
Business Clinic, tempat untuk menggali 
konsultasi, saran, dan informasi dari 
para peserta secara cuma-cuma, 
Selain itu, pengunjung bisa mengikuti 
Franchise Forum untuk mendapatkan 
inspirasi dari kisah sukses para 
pewaralaba. Mereka juga akan berbagi 
konsep bisnis, tips mengelola waralaba, 
yang juga menjadi ajang bagi para 
peserta untuk mempromosikan dirinya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, 
ujar Sendy, industri yang menjaring 
banyak peminat adalah makanan 
dan minuman, ritel seperti farmasi 
dan minimarket, serta dalam bidang 
pendidikan, Dalam dunia farmasi, 


misalnya, apotek Kimia Farma termasuk 


yang terus berkembang dan tergolong 
stabil 

Bisnis waralaba bisa dibilang 
gampang-gampang susah, Mudah 
karena tak selamanya membutuhkan 
modal besar. Syarat dan ketentuan 
operasionalnya pun sudah 
distandardisasi sehingga memudahkan 
bagi mereka yang masih awam dengan 
seluk beluk bisnis. Akan tetapi, jika tak 
dikelola dengan tepat, bukan berarti 
jika hasilnya jauh dari harapan. Pada 
dasarnya, semua membutuhkan sistem 
manajemen yang tepat dan dikelola 
dengan baik. 

Menjadi bos bagi diri sendiri, siapa 
takut? (ADTJ 


beta 


B: berat 


Mengapa memilih Franchvsa Apotek 


Kimia Farenat 


@agaimana konsep yang digunakan 
dalam #ranehite Apotek Kimla 


Apa 


OUR PROGRAMS 
EXHIBITION & FRANCHISE FORUM 


Opening hour 10.00 am - 8.00 pm 


oual tak 


pada 


Meota baru mela 
duhek 


alun 201. KFA sesat 


Support apa saja yang akan diterima 
oleh Pranchvsee? 


Farmat 


INTERNATIONAL FRANCHISE CONFERENCE 


“THE EMERGING GLOBAL FRANCHISE TRENDS & THE SIGNIFICANT 


Urang Kimie Terma Apotek, jaminan metubisin 


Sacat langsung terpremosikan dalam setiap 
hagiitan Kinsa Farma 


Berapa besar Investasi Frandnse 
Apotek Kinva Farma 


Benefit yang diperoleh dengan 
menjadi Franchisee Apotek Kimia 


esai modern 


Pengaduan oguti 


emanjarun katradkaan dan kuaitat 
borang, serta harga yang kompetitif 


Tum yang kocrpatan se 
dampagi ken se 


elanggan 


adalah mendapatkan 


Bring this ad 


GET 


50” 


DISCOUNT 
CONFERENCE TICKET 


OPPORTUNITIES THEY CREATE " 
Saturday, 15th September 2012 | 10.00 am - 6.00 pm 
Here are some of the highlighted speakers 


license expo 
INDONESIA 


all about business opportunity 
14 - 16 SEPTEMBER 2012 


Assembly Hall - Jakarta Convention Center 
Jakarta - Indonesia 


David Penfold, President of W-Mastermind International 
Innovation House : Australia 


Albert Kong, Managing Director of Asia Franchi: 
Consultant Pte. Ltd. Singapore 


Ade Rai, Owner of Rai Institute (Klub Ade Rai) 


CONFERENCE TICKET : Rp 1.000.000,- /person 


Amir Karamoy, Chairman of National Committee On 
Franchise & License KADIN Indonesia 


Levita Supit, Chairwoman of Indonesia Franchising & 
Licensing Society (WALI) 


Organized by Supported by Media Partners 


“#SAWIDEF ronddene bisnis eksekutif eh sih Waralaba MN / SME FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT 


(&.reed panorama wali 
Akut VIBIZMOMA Okt 


Eko - Project Coordinator 
(P) 462 857 1781 B1 44 
(El eko.cahyo@reodpanorama.com 


moornaome Sendy - Project Manager 
(PJ 462 838 9090 9190 


IE) sendy.maihenda@reedpanoramo.com 


Nana Sena 


ITIONAL 
| ATIOh AL 


— . 


| 


 DHANY PURI 


21) 536721 


SOLUSI 


TIFA WAHANA 


08176391 


'UTR/ 


D Wu 


mrioperkoran @ & 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 13 September 2012 


ALL 


(DOK SKYAMATION 


SINGAPORE 


BDSM UMMEKAL STUDIO 50NO OF MNESLA SGD gnge4 
DIN UNIEAAL STUDIO SONG OP NE SIA GD groe- 
A0 MANOKOK PATAYA TOL USD 89044 
USD 85044 
USD g1ge4 
HONGKONG/SHENZHEN/MACAU 


SD KONGKONG - SHENIKIN TOUR 
ET USD 103014 


50 BANGKOK PATTAYA LAPLOK 
bee 1 


4D) BANGKOK PATTAYA TOUR 
bt0 25 


5D MONGKONG ALL IN ONE 
PT USD 120014 


Etih 
TAIWAN Batan un 


JEPANG 


AI by : Garuda Indonesia DN irun x tntanpetee — KENKTN 


Wetropota Town Bauare, Ulah GM 1 No 09, Modernland ITE BSO Li Dasar Blok IA, 
Telp. 16-21) ST0OINT 08 


SUPER 
HEMAT 


(SAMUDRA tours 


USD 130044 MI Satuwe run roue 
Dec 22 


ILLA-FATIMA 
“17002017 
bing Koheat 
Hor Thaodaru. R, MSC 


MOLY PARIS-LOURDES- 
NEVERS-TURIN-PADOVA- |JoRDAN 


VENICE-LANCIANO-ROME | 
Meberangknton: 20 OG - 1 Nov 2012 


ARI HONGKONG 
HENZHEN - MACAU 


SUPERI aa as 


FI 0, L OK Y TOKYO 
vso Al in Kat  us O1535 av 
SHARI 8 MAN EKOK TTAYA SAR BU Taipei 
Be 
er azid 8019999) 


GRATIS Asuransi setiap pembelian ticket 
domestik & internasianal 


Kania LEO Canwan 


Nonton 
Langsung 


Booking & Informasi Hubungi : 


Gunung Sahari (021) 64717999. Harmoni (021) 3819977. Kelapa Gading (021) 4500097. 
Melawai (021) 739 7779. tebet (021) 83786488, Sunter (O21) 6505487. 


PERJALANAN ANDA | Dalam Negeri 


PERJALANAN ANDA 


Keliling Nusantara dengan Perjalanan Udara 


SEBAGAI negara yang terletak di garis Katulistiwa, 
Indonesia beruntung memiliki cuaca yang cerah 
sepanjang tahun sehingga kapan pun selalu 
menjadi waktu yang baik untuk bepergian. 
Sementara itu, kekayaan seni, budaya, dan 
tradisi menjadi alasan untuk menjelajahi berbagai 
pelosok Nusantara, 

Kondisi geografis berupa gugusan pulau 
di satu sisi menghadirkan tamasya alam yang 
sangat memesona, Dari ujung barat hingga 
timur, Indonesia dilimpahi banyak pantai tropis 
yang menyejukkan hati. Sementara itu, deretan 
pegunungan dengan hutan tropis berisi flora dan 
fauna unik menawarkan tamasya lain yang tak 
kurang menantang. 


menyulitkan mereka yang hendak bepergian 
menuju destinasi-destinasi wisata tertentu, 
Perjalanan udara dipastikan lebih nyaman dan 
efisien. Tak heran jika perusahaan penerbangan 
dan jalurjalur penerbangan tumbuh subur 
mengikuti kebutuhan perjalanan masyarakat 
Tanah Air. Moda transportasi udara lebih disukai 
karena menawarkan kecepatan dan kenyamanan 
yang lebih baik, apalagi jika menggunakan pesawat 
terbang yang bagus. 

Salah satu perusahaan penerbangan yang 
berkembang pesat adalah PT Sky Aviation (Sky 
Aviation). Sukses menjelajah langit menggunakan 
lima pesawat jenis Fokker 50 kapasitas 50 tempat 
duduk di beberapa base daerah seperti Pekanbaru, 


Aviation yang dikenal dengan penerbangan reguler 
maupun charter melebarkan sayap usahanya 
dengan mengoperasikan satu unit pesawat Boeing 
737-300 PK — CEK dengan rute Jakarta-Pekanbaru- 
Batam-Natuna (PP) setiap hari Senin, Rabu, Jumat, 
Sabtu dan Jakarta-Pekanbaru-Batam-Bandung PP 
setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu. 

Sejak dibukanya rute Boeing pada 10 Agustus 
2012 dari terminal 1 C Bandara Soekarno-Hatta, 
animo masyarakat cukup tinggi. Dalam waktu 
dekat, Sky Aviation akan terus merambah bandara- 
bandara di seluruh Indonesia. Untuk itu, pihak 
maskapai telah mempersiapkan pesawat Boeing 
lainnya dan mulai bulan November 2012 akan 


USD 190-| 
USD 130044 
USD 15404 
USD 182044 
USD 196014 
USD 1300e- Jl 
USD 184014 


USD 120044 
USD 135044 
USD 17504 


ImoLyLAmD EOYPT. 


Hwa 
ROMANTIO 60 


CHAN BROTHERS TRAVEL INDONESIA HoTtun 


Hanya saja, kondisi geografis itu pula yang 


Sky Aviation Boeing 737 


Kami melayani penerbangan dengan tujuan : 


Jakarta - Pekanbaru“ 
06.05 WIB (Terminat 10) 


Pekanbaru - Jakarta” 


19.45 WIB 
Bandung - Batam pp“ 
15.45 WIB 9g- 13.25 WIB Pp 


Tersedia Business Class " 


TTTOA Ii 


04hr BANGKOK PATTAYA 


Dep: Sep 24 / Oct M,10,24,51/ 
04/05hr VIETNAM EXOTIC 


Dep: Sep 24 / Oct V.10,25,31/ 


Tk ROTAMA Hoya 


LOW 
SEASON 
PROMO . SHENZHE 


Nov 1,15,20 / Dec 112 


05/06hr HONGKONG 
N MACAU 


Dep: 50p 24 / Oct W,10,25,31/ 
Nay 113,20 / Doc 112 


Hanya Setan Renlah netek ternate : 


Airport tax Int"! & Fuel Surcharge 
&021-6323222, 70306756 08hr MINI CHINA / 
Loose sea HONGKONG 
(abang Denpasar Dep : Sep 20 / Oct 118,25 
(B3 0361- 22572 Fax. 232101 Peda 


“email: totomedpn idindo.netid 


Kamu Co.urm 


BAYU BUANA TRAVEL 
MAN BROTHERS 
| omar Tove 


EROTRAVEL 
ANTA TOUR 


GENTA TOURS » 021 4222 422 
DEN RAMA 3 O21 231 3N3N 


AIA TOUR MONEY TOUR — 2021 250 4595 


BEAUTIFUL OUILIN 
NANNING 6D 


OHma 
GUANGXI GUILIN 
#MERRYLAND 8D 


CHINA FANTASTIO TA 
:2N HONGKONG JID 1688 


GRAND OHINA Aa ung 
#HONOKONO 16D pe 


angarar 


FANTASTIO 
GUILIN-# BAMA 8D 


6385 8411 


SINGAPORE F1 


GRAND PRIX 2012 
di Marina Bay Street Circuit 


Bonus! Singapore GP Voucher SGD 20 

untuk setiap 2 orang pembelian 

yang sama. dapat digunakan untuk 
voucher makan/ merchandise. 

EZ Link Card senilai SGD 12 kartu 

transportasi umum : MRT (Mass Rapid Transit), 
LRT (Light Rail Transit), atau Public Bus 


Tanjung Duren (021) 56943999, Serpong (021) 3153377, Rawa Bokor 
Cengkareng (021) 54370877, Depok (021) 77 3131 Bekasi (021) 8843553. 
Bogor (0281) 8393777, Cikarang (021) 89117537 


Batam, Pangkal Pinang, 


mengoperasikan pesawat jenis Sukhoi Super Jet 


dan Denpasar, Sky 100 yang telah dipesan sebanyak 12 unit. ("/ACAJ 


Booking dan Payment 


kunjungi website kami di 


www.sky-aviation.co.id 


atau hubungi : 


021-33055509 / 55915266 / 80874902 
Mi swvaviation Talk 


(3 sky. Aviation 


PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA 
Setiap penumpang SKY AVIATION dilindungi oleh SKY PROTECTION, 
program asuransi kecelakaan yang melindungi penumpang 
SEJAK TIKET DIBELI 


! 12hr WONDERS OF EUROPE 
/ LOURDES 


Dep: Sep 21,30 / Oct 10,17,20,31/ 
. H— Woviis,29/ Dec 6s 
Brusseis, Amsterdam, Pars, Zurich, MTs, 
Ha 


07hr TAIWAN ALISHAN —....,' 
DEP : Sep 22,28 / Oct 6,20,26 / Nov 10,25 
Tao Taha, Aan Kacang. ta, 9 


07hr KOREA JEJU 
DE: Sep 23 / Oct L17,23/ Nov 9,14 
Jehu Island, Mt Sorak, Nans Island , 


Innsbruck, Venice, Pisa, Rome 


| 9/1Ohr JUZHATGUO & 


Syaange Saad 2t'! ZHANGJIAJI 

1 “Goes. Dp tepian oran ee 
Chengdu, Jurhaigua, Huangiong, 

10hr BEST OF TURKEY (1 | panam 


Dep Sep 23 / Oct 14.28/ Nov 


tuba, Cmmae Tor kung, Nusa 1Ohr AMAZING SWISS | 


Pamukkale, Cappadocia, Bolu Abah 9ep:5ep 30 / Oct10,18,28 / Nov 4,22/ Ooc 6 Ig 
1 Munich, Satrburg, Iansbruck, Fussen, 
rn, en 

aa ni rip 
O6hr JAPAN DREAMLAND, d3 ' i. FAST EUROPE SPECIAL 
Dep: Sep 26 / Oct 10,17,24 / Nov 7,14,28 2hr 
Osaka,Kyoto, Toyohashi, Kawaguchi, Tokyo 1 SI 3 e1san/ Oa una 1m, 

pak 

aa 99.4 Krahow Banska,Budapest 209 


Kantor Perwakilan Daerah 
Jakarta: Wita Tour (82173012338 
Bandung: Wita Tour (022) 4237891 


Sakura Tour (082) 424072), 70817939 
Semarang : usantara Towr 21) 8442488 Aria Tour Lombok 
an 


Memardara Tour (6371) #5288 ASENTT.6SY9G8 
ra) 


121 Annas 
lok ln) Bobtea & In0555 
Bay To Haa 622127, 31003 


Mt.Sorak Nami Island : 


5 PA Hemat tee 
CROmantic Mtseosls 
KOREA PT aa? TS 


NOV BAPNAUN 
Dec AMI 


Seoul |Y: 


Sparkling kapat 


KOREA “9s #iananapansama 


NOV APV 
Dae WIMIA 


Jeju Island Mt.Sorak 


- . TSI Nami sland | Everland | 27 
@Aantastic Miss 1ig 
KOREA 8 Wuwwaorwwswnoraraman 


NOV. SUAMINYA 2A/2/2R 
Dec IAMM/IOTAS 


1021 306 4177 TK TRAVEL 
21 29210000 | VAYATOUR 
1 021 380 9430 WTTA TOUI 


SMANLING TOUR 
TIARA TOUR 


BPLENDID 
8 HUANGGHAN 
TIANMU LAKE 9D 


CHINA FAMOUS PI 4 
AN 100 498 


BEAUTIFUL PEARL 
#RIVER DELIA 
4 MACAU 6D 


muanokai HaNozMOU Oa 
IZHOU Bi 658 
SIN us137 SYD vso365 
2x 1so199 MEL 40385 
IG usa 270 


Mn 10. IT,A El 


peres 758 Buanorun s0 1398 


Kuruning - Dad - Ujang 


GLORY TOUR 
8 021-63865552 


JL KM Hanyen Ashari 488 - Jakarta 


G 


Maroon 5 (22sept) 
Katy Perry (23sept) 


021 29279 7770171 


0804 1 777 777 


www-sriwijayaair.e 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 13 September 2012 


39 


Ra 


| PERJALANAN ANDA 


PERJALANAN ANDA | Malaysia 


Bersenang-senang di Lego Land 


INGAT permainan Lego? Permainan menyusun 
balok warna-warni ini tentu menjadi hal yang 
menyenangkan untuk anak-anak maupun 
orang dewasa. Nah, ada kabar gembira bagi 
Anda yang gandrung pada permainan tersebut 
karena September ini akan dibuka sebuah 
taman bermain baru, Lego Land, di Johor, 
Malaysia. 

Kehadiran Lego Land ini tentu akan 
menambah jumlah theme park yang ada di Asia. 
Yang patut dicatat, Taman Bermain Lego Land 
di Malaysia ini merupakan Lego Land pertama 
di Asia. Sebelumnya di beberapa negara Eropa 


1 


dan Amerika telah dibuka lebih dulu. 

Dibuat dengan konsep bangunan terbuat 
dari potongan-potongan Lego, tempat ini bisa 
menjadi ajang bermain dan belajar. Tentunya, 
di taman bermain Lego Land yang berasal dari 
Denmark ini, Anda akan banyak menjumpai 
miniatur yang juga terbuat dari Lego. 

Taman yang dibangun di atas tanah 
seluas sekitar 76 hektar dan disusun dengan 
lebih dari 50 miliar potongan Lego ini akan 
memiliki tujuh pilihan area bermain. Anda 
bisa memilih di antaranya Lego Technic, Lego 
Kingdom, Imagination, Land of Adventure, The 


Beginning, Miniland, dan Lego City selama 
berada di sana. 

Wahana-wahana interaktif, pertunjukan, 
dan atraksi begitu banyak sehingga Anda 
bisa menghabiskan waktu bersenang-senang 
bermain seharian tanpa henti. 

Kini Anda yang ingin merasakan permainan 
Lego kini tidak perlu jauh-jauh lagi pergi 
ke benua lain, Anda sudah bisa menikmati 
wahana Lego Land di Malaysia. Lebih-lebih 
biro perjalanan seperti Obaja Tour & Travel 
memiliki penawaran yang menarik bagi Anda, 
P/ASPJ 


SHUTTERSTOCK 


16 - 28 Okt 2012 

Di Puri Mali 

24 Okt - 4 Nov 2012 
Di Mal Kelapa Gading 
9-11Nov 2012 

GATF 2012, HALL B- JCC 


(BiGHLiGHT) 


EFUROPE WINTER 2999 
WONDEI LAND 13H 
terdam, Frankfrut 
Vamlee, Rome, Pisa, 
Florence, Prato, Milan: Dec 23 | By: 5G 


EUROPE SPLENDOR.10H 


Rome, Pisa, Florence, Venice, Lucerne, 


mt.Titlis, Paris. Oct 13,20, 1705 


Nov 10,17,24/ Dee 8 | By : TK 
but, Troy, Canakkale, Pergaman, Kusadani, 


BNPT AA ON AND - 


Ado Doli, Mi mio, Kanan Tae 
Caosaroa, Ti Mt. 


, Nazareth, 
KALI 
2.800 | 
Ka ng 
121600 


paman 3 
D 


Jerieho, Gum da 
St Catherine, Cara 
08023 | By: AR 


BEARIOF PONDOK .. 
Garden Tom 


Amman. Peta PN 

Dolorosa, 
Caesarea, Tiberias, 
Jericho, Gumran, Doad Sea, St. Catherine, 
Cairo Sop 281 By: KU 


Dik : 
7 Ih 599 


Sep 21 
EMEPARK 


@ HEAD OFFICE 
(021) 660 5571 
ee $ 


Th 
— -w 

LEGOLAND & 

ADVENTURE 5) B 


Kuala Lumpur, Sunway Lagoon, Genting 


Nighland, Logo Land, 


Sep 20,24,21/.00148,16,22,25, 
459 


Nov 12,19,22,25 
Sop 17,25/ 0G18,12,18,25/ Nov 7,10,15,22 


ANCIENT TURKEY 10H 
€swt, Pamukkate, Cappadocta, Ankara, Bolu. 


1469 


n Ext: 454 
(021) 5727 567 
(021) 856 4843-45 


BCLILAH 021) 58300 559 


SIMPLY BANGKOK 
PATTAYA 4H 


22/ Nov 12,19,26 | By: 8G 


MaO1GAL HONA KONG 


Tap 27:1820,2330/ Oet0,10,12,14 


5,7,9,41, 
| asa Oy:sa 594 


Hongkong, Shenehen, Panyu, Macav 
Dec 23,28 


SIMPLY CHINA 7H 

Beijing, Hangrhou, Shanghal 

Tahor, Nazaret Sep 25,27/ Oct 9,16,23,30/ Nov 6, 
13,20,37 | By : GA 

Nanning, Gullin, Merryland 


Keberangkatan 


Bhangrak Sanbe: 


Huangahan, 
Sep 24/ Oot Wan22 Da) 
Nov 5,12,19,26| By ! GA 


ICEWORLD IN HARBIN 12H 
Bhanghal Shsnyang, Ohangehun, 


Jill, He 
Dee 24 | By:50 


Sep 


EW 15 IN PEARL 


ELTA 
1429 


UILIN YANGSHUO 8H 


PE 


»$83 
EAUTIFUL HUANGSHAN 8H 


Kana 
.989 


me Park, Yanyshuo, 
tap Selasa 
3u 


#PULLMA 
2873 


/ Oot 10,17,24/ 
Nov 744,21 | By : GA 


WONDERFUL KOREA 7H 


Nami Island, Jado Garden, Mt. Sorak, 
Seoul. 


Aneh Nag 3 


TAIWAN DELIGHT 7H 
Taipei, Talehung. Kaohslung, Sun Moon 


Iedoo 
Marina Bas 


| macau 


Las | Venetian Hotel 


Banyan Tree Macau 


DISCOVERY VIETNAM 
HALONG BAY 5H 


SAIGON, HO CI MINI. HALONG BAY. 
Sep 15,1749,22/ Oct 914,15, 
22,25/ Nov 5,812,16, 
19,27 | 8y:50 


BUANA 


Legand of the Ka 

Nov 5,26/ Doc 3,10 
BREEZES OF THE 
EPA ER ANA 


N CRUISE 
YUR CRUIS, 


299 


1D 21.000.000 
USD 2049 
USD 2750 


022 - 204 1488 


K.LA @ ID AMAZING KOREATOURbYCX 8D BESHAN BUND by PR 
Tours & Travel ar oamaramarra Mam UD Dag Da OA : 
amat Karena Anda 1.268 & MO BESUN HONOKONObYPR 
N Magang Bngan Kaya 
Dep. Date : 26 Sep M12 | 2 
@ IND JAPAN KOREA 
3D/4D SINGAPORE 4D BANGKOK HIGHLIGHT by KE tomuso 6 10D mike norak Upi 
SUPER MURAH PATTAYA Dop. Date: 29 Sap 201206. 20 Ot: el 
joe 1g 10, 24 Nov Dee 
Beer AN mango 
4 : 70 FANTASTIC BELJING by PR 
— Likhitato Nom usp @ I3D/ AD WEST EUROPE 
1.818 4 LOIADI (2 LONDON 
pager pet 
Map aenyann, Laga Denada LOW SEASON 
Mon AB At 2D 00e MT 012 Sah an Saka Da GROUP SERIES NOO DUMAI» PITA «IaAKL 
pentus 1099 -« mavc0 1439 11121599: OM RON SNan BAENOE 70 FANTASTIC KOREA JEJU by KE TO MOIMLANO »KOYPI 
PATTAYA by GA 3 3682 HAN. 100 DUBAI » ISRARL « DEAD SEA 
Dep. Dat : Z3 3050p 2012 ia 
MMA Sp AMAN, MATAN Aa KAN, KMI, MIN AINI, ASimao AA 02511 Na Aan Ost w HOLYLAND ' 1otort saat 
SMANING TOLM — 4N2T) 20120000 MLAN TOUR (ARN) RS VONSO DWAAIK TOWN Marnyan ANTA TOUR (021) 425399 
SMATOUR KRI) DBGANTI, MA (AN) STONE NAN BROTHERS man Oa AMRO TAM (OI ASLOOKN 021 -392 5128 021 - 344 8886 021 - 6667 6760 
pepe Pk opera DM ASIA 021 -723 3666 021 -4585 1838 021 -897 2730 021 -344 9434 | 3925128 
Taiwan 


SEBAGAI salah satu ikon pariwisata Asia, Taiwan 
memilikl beberapa obyek wisata yang memesona. 
Menyebut contoh ada Taroko Gorge National Park 
yang hampir pasti menjadi menu perjalanan setiap 
pelancong. Selain itu, ada sejumlah tempat lain di 
pulau yang dulunya dikenal dengan nama Formosa 
ini yang layak dikunjungi. 

Selain Ibu kota Taipei, kota lain yang layak 
dijajal adalah Kaohsiung, kota terbesar kedua di 
Taiwan yang juga menjadi tempat tujuan para 
wisatawan. Kalau berkunjung ke tempat ini, 
biasanya Anda akan diajak mengunjungi Spring and 
Autumn Pavilion. Di sanalah terdapat pagoda Naga 
dan Harimau Raksasa. Simak pula Fokuangshan 
Monastery, tempat pelancong bisa melihat patung 
Buddha setinggi kurang lebih 25 meter. 


Taipai City Tour-YatMtu-Chluten Villago- 
laosi Hot Springs 
Dep: Sep14,22/0c18,9,25 


Mengunjungi - 
Kedata pan panen 
ea ma 


perjalanan 
setiap Karnis 
| di KLASIKA KOMPAS 


Dep: 5e016.21/ Oct! 
ASTRINDO TOUR | AERO TRAVEL | ANDIARTA TOUR 


sanad IDWIDAYA TOUR (GOLDEN RAMA (GREAT UNIOK| 
13500999 


GRATIS BAGA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


625319 mosisi | 210006 | 7002210 ssasaain | crmngmen | 210121 | a206611 || untutpemasanganatan hubungi 
bean onta PANORAMA TOUIS | PELANGI TOUR | PANEN TOUR /SMILLA TOUR SMAILING TOUR | TX TRAVEL | VAYA TOUR | WITA TOUR | WAHANA TOUR| Bagian Iklan Kompas 
15548555 SSI ann 3809999 3861747 2112338 30027017 | @ 021-536 79909 0x1 6025/6026 


Beli kursi hemat AirAsi 
6 Agustus - 23 September 2012 dan dapatkan 


- 15 kg untuk pemegang kartu VISA 
- 20 kg khusus untuk pemegang kartu AirAsia HSBC 


Melarung dalam Pesona Kaohsiung 


Soal belanja, Anda jangan khawatir, Di sini 
ada begitu banyak area yang bisa memuaskan 
hobi berbelanja. Sebut saja Dream Mall yang 
meru pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap 
di Taiwan. Mal ini dibuka tahun 2007 dengan 
restoran, bioskop, pusat kebugaran, dan berbagai 
fasilitas hiburan, termasuk Kaohsiung Eye. 
Uniknya, bagian atas mal ini digunakan sebagai 
wahana bermain seperti kincir raksasa yang 
menjanjikan kesenangan bagi si buah hati. 

Sementara alternatif lainnya ada Ruifeng Night 
Mall, Jade Market, E-DA world Shopping Mall, 
dan Theme Park, yang Anda tidak hanya dapat 
berbelanja, tetapi juga bermain. 

Bukan hanya menjadi surga belanja, kota ini 
juga menawarkan wisata kuliner lewat bermacam 


"MID. ramantna WarsOyahea.com 


IpovAL SERIBO 


MAMA TM RAR AUNNTTTR 


cari tujuan liburan anda disini 


anda 


ia selama periode 


SI" sebesar: 


JAKARTA 
“Yogyakarta #Semarang Bali 
(3x Sehari) (2x Sehari) (7x Sehari) 
#Kuala Lumpur »-Bangkok — Ho Chi Minh 
(7x Sehari) (Ix Sehari) (4x Seminggu) 
“Singapura #Phuket “Penang 
(6x Sehari) (3x Seminggu) (2x Sehari) 


Dapatkan harga hemat kami disini: 


- www.airasia.com 

- Call Center Penjualan: 
(021) 2927 0999 

- Sales Office: 
KELAPA GADING Ph (021) 4584 2020 
DHARMAWANGSA Ph (021) 727 89 071 
SARINAH Ph (021) 390 PL NEW | 


- Group Desk: (021) 2927 0988 


- Tersedia juga di Sales KIOSK AirAsia 
di CARREFOUR tertentu 


makanan dan minuman yang akan memberi 
pengalaman cita rasa Anda. 

Yang tak lalah menarik adalah Sungai Cinta 
(Love River) atau yang oleh masyarakat lokal 
disebut “Ai He”, Sungai ini menjadi terkenal 
karena kualitas air sungainya yang telah diperbaiki 
menjadi lebih bersih dengan jembatan dan tata 
jalan di sekitarnya yang dihiasi dengan lampu: 
lampu cantik. Anda bisa bayangkan betapa 
Indahnya menghabiskan malam hari Anda dengan 
berjalan menyusuri sungai, 

Konon katanya pasangan yang menyeberangi 
Jembatan di Love River akan langgeng hingga akhir 
hayat, Percaya atau tidak, Anda bisa mencobanya 
sambil melihat obyek wisata lain yang menjadi 
paket biro perjalanan seperti Indoreps. (“/ASPJ 


TRAVEL 
INFO 24- 


Min Keberangkatan 2 Orang 
Paket sudah termasuk: 


' Transportasi dengan boat. Marina Ancol » Nusa Resto 
Marina Ancol, PP. 


€ Cotlee break - Makan siang di Nusa Resto 
Snorkeling atau mengunjungi Pulau Pramuka (Optional) 


TER AKOTIL BESENNAIOA may 


INDONESIA 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 13 September 2012 


Boeing 737-900ER 
PENGGUNA PERTAMA Di DUNIA 


KEUNGGULAN dan KELEBIHAN BOEING 737-900ER 
@ Radarcuaca yang terbaru 


Sistem Radar Cuaca RDR 4000 dari Honeywell generasi terbaru, yang 
berkemampuan lebih baik dalam mendeteksi guncangan udara dan aktifitas 
sel badai serta mendeteksi ketebalan awan, sampai dengan radius 600 km 


@ Wireless Guick Access Recorder 


Mengirim data penerbangan secara akurat dengan cepat dan dimana saja 
serta ade pp data setiap penerbangan secara sangat cepat untuk 
meningkatkan keselamatan dan efisiensi 


@ Komitmen penerapan prosedur RNP-Approach 


Bermanfaat menjaga keselamatan pesawat, efisiensi operasi, peningkatan 
akses ke bandara, menjaga kualitas lingkungan udara 


. aa Approach Monitor (SAM) 


si Ini dapat mengkoreksi segala bentuk resiko akibat penyimpangan 
Ndasan pacu dan pendaratan yang tidak stabil 


. Lebih mewah dan modern 
Semua tempat duduk berlapis kulit asli kualitas tinggi 


@ ETOPS Program 
Menjamin kehandalan seluruh 
komponen mesin, keterampilan pilot 
dan teknisi saat melaksanakan 
penerbangan panjang kemanapun 

@ Peningkatan dalam sistem tepi 
depan dan tepi belakang sayap 
Pesawat Besar namun dapat mendarat 
di landasan yang pendek 

@ Paket Avionika Tingkat Lanjut 
Meningkatkan kemampuan ketepatan 
pendaratan 

@ Tingkat Kebisingan yang Lebih 
Rendah 


“1 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 
BOEING 737-900ER 
TELAH BEROPERASI 


BOEING 737-900ER 
adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION 
yang ber TEKNOLOGI TERBARU. 
melayani lebih dari SOO penerbangan 
keseluruh kota-kota di Indonesia. 
engan frekuensi penerbangan 
yang lebih banyak. 
kkapanpun dan kemanapun 
tujuan anda jadi lebih mudah 
dan nyaman 


Lion & air 


PERJALANAN ANDA 


MULAI 11 AGUSTUS 2012 
— SETIAP HARI SELASA, KAMIS & SABTU — 


JAKARTA - POSO 


Jam: 04.00 WIB (Via Makassar) 


POSO - JAKARTA 


Jam: 09.35 WITA (Via Makassar) 


Informasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 


0804-1-778899 


021 - 63798000 


www.lionair.co.id 


PEMBAYARAN TIKET Melalui : 


737-900ER memenuhi Persyaratan 


kebisingan Tahap 4 


We make peopte flu 


ATM BII, BRI, MANDIRI, BNI, LIPI 
Internet dengan Kartu Kredit MY 


NIAGA, PERMATA, KIIkBCA, Travel Agent, Ticket Sales Airport, 


MOBIL DIJI 
IM mnzon 


X9 '09/08 Htm 1004Ori Tgnl 
Km17rb asli Antik Eseat Sroof 
175it Matrix 0817 000 2517 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mnrk,Dp ng 
0821.2345.1339 ,0251.8322999 


SEPTEMBER CERIA 
CX7,MazdaB,Promo mprk, Paket 
DP randah, Cash back & bonus 
85901155 / 0858 8275 3366 


SIRAJAKREDIT 
CX dil All Type Baru, Dp Kecil, 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


300E'86Wrn Hijau,Matic Rp.50jt 
"Bra @" JI.Blvr Tmr Blok ZA/15 
Kelapa Gading 021-4526753/55 


Benz GL 500”09.Black On Beige, 
Tgn-1. Full Opt.Serv Rec ATPM, 
Super Condition.081310888555 


C 200,C 250 Merah,E 250 Avg 
SLK 200 bunga Ok ready stock 
bs Tkr Tmbh Hp.08176565906 


(€ 280 Avg/Elg/O9 silvr/black, Ist 
MIL 320'02 hijau int beige, Seat 
$ 280 'O1 silver in grey, E seat. 
MatahariMb 45846730,4525102 


180 MT '94 Red, Km.6 Rb Srvc 
Rcord, Full Orisinil 10016. Garaga 
Motorsport “"" 0816-1997-890 


180 '2004 Compresor Silver 
Km 49rb Istimewa,Full Orisinil 
Siap pk,Jual Cpt 081808543821 


C200/250,E250/300 Brand New 
ATPM,Serie lain Ikp bng Os Bs 
trade In :0317886999 Adji 


(200K 09 abu? mat,a/n sendiri, 
km 20rb,ors.Jl.Hasyim Ashari 
10. 83 Ciledug ph 91033885 


240 AT th'2002 Elegant,Hitam 
Facelift 2007, Terawat, Mulus, 
Full Original P.0811-900946 


300 Avantgarde Th 2010 Hitam 
Interior Beige,KM. 1rb, Tgn 
1,Spt Baru:0816.199.6970 


CL55 AMG '03 Silver,KM 38 Rb, 
Rp.765Jt. Bra O J.Blvr Tmr Blok 
ZA/15 Klp Gading 4526753-55 


CLS 350 AMG White/Black" 
“SLK 250 AMG Pano Black” 
SLK 250 Silver'” 
""E250 AMG Coupe Black,Slvr" 
Autohause— Imports'''s 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


E 200 KOMPRESSOR 2005 
290i, Black, Mulus Terawat, 
Kim 49.000, Catl : 4585 3111 


E 260 Th'2004 Silver KM 70Rb 
TGN 1 Bagus Sekali Terawat 
Baik “" Hub:7066 9888 "“ 


E200 Kompresor "2007 Silver 
Tan-l Pajak Panjang Istimewa 
Hub:0816.911.961 Jakbar 


E200K '05 Mei,Htm,Km.50rb,Pnl 
Wood cd no.Pil 2 angk Istmw 
Simpnn Lux" “0816 1122 4554" 


E240 AVG Panoramic '05 Silver 
21v Tlp Keyles Sensor km50rb 
MSjt Matrix 0817 000 2517 


E250 AMG Coupe'12 White Red 
Black Silver Velg 19 HK Full 
Option Ready Stock "Selamet 
Motor-BOS" Ph 021-29450837 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012. Contact: 
“We Gizelle 08577 111 2888” 


E260 Elegance 05 Hitam Km 
15rb Kondisi Terawat. Hp 021. 
72198185-0821.1279.5967 


E260 Tiptronik Th 2001 Hitam 
Interior Abu-abu, Tgn 1,Kondisi 
Terawat Hub:0858.8090.9099 


E260/03 Elegant Htm Mengkip 
CD S'System S'Prkr Mis Km46 
Rb Krdt Met 279.Jt 33808458. 


E260elg 05 Slv km50rb rec serv 
Fori H.338jt TDP.6ljt ang.lljt 
(150 07 Slv TT/K # 32068988 


E280/08 7Gtronik, Htm, Facelift, 
Elegant, Int Beige, F-Original, 
Wodsteer bixenon:08569884275 


E300 Avant'09/10,pnrmc coklat 
tuagrs SD'13,Rp.850jt.BraO Jl. 
Blur Timur Blok ZA/15 Kip Gdg 

“ed 021-4526753/55 ti 


Jeep G300/96 Htam,matic,STNK 
Ithitrwt,istw.BraO Jl.Blvr Tmr 
Blok za/15 Klp.Gdg 4526753-55 


ML 350 Th 2006 Silver Interior 
Abu?, KM 37rb,Tgn 1,Kondisi 
Terawat Hub:0858.8090.9099 


ML320 4WD AT '00 Silver Km55 
Rb 10010rilil Sroof Eseat 215jt 
Matrix Auto 0817 000 2517 


ML350 "10/11 Black Grand 
Edition Kml10rb Spt Baru Ph 
021-29450837 


NE 320 Matic 5speed Th 96 
Smoke Silver Intr Hitam,Tgn ke 
2,Terawat:0816.199.6970 


New E280 Nine Edition 09,Km30 
rb Serv Rec 100 Ori,Htm 560jt. 
Hub:32257522/ 0838 5028 1999 


New Eyes E230 Th'96 Matic, 
Silver Ors Cat, H.Rp.107 Juta. 
Tmn Kota Bks. 0812 9866 5308 


New R 500 executive Km.sdkt, 
Panormc Klesgo pk08:3TV:775jt 
Hub:32257522/ 0838 5028 1999 


5280 Th 2003 Silver,Low 
KM,Service Record AutoMax 
15857731-15816819-6506888 


5300 2008 Hitam, ATPM, Fopt, 
3TV PanoramicVacum. | Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


5300 new AT 08 black on beige 
3tv ori kml5rb rec serv F.ori tgl 
dr br ATPM TT/K:021-32068988 


S350 Th 2004 ATPM Hitam Intr 
Abu2, TV, Keyless, Sunroof, 
Vacum 475jt :0816.199.6970 


S350L 2003 Hitam Atpm,TV, 
S.Roof,Keylass,km.rendah, Hub: 
08111 49 557 


SL55 AMG 2004 km 20rb,silver 
antik khs penggemar Kiko Auto 
Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


SLK 200 Silver Metalik Th'2011 
Akhir,Sgt Mulus Spt Baru, Dijual 
Cpt BU, Hub: 0817 57 99999 


Viano V230 Th 2003 bensin 
Hijau Kebiruan aks.pemakai 
Mulus, Mantap Siap Pakai 
Hobbies Pls Call, 085881902907 


VIVA AUTO SPORT 
€ 250 AMG coupe white 
CLS 350 AMG black 3TV 


SLK 250 AMG sil 
PI 7278 8080 Sunter 2945 0909 
Poursusisai 
II New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 
II New Lancer Ex,Meerah Ferari, 


Mobil 10014 Baru, Jok Kulit, 
Komplit, Jarang Ada, Yg serius 
Hub.081213389689 


II New Outlander&Pajero Sport 
r.stok,Free Vkool, Bunga Os. Hub: 
081398951363 - 087889494733 


Fuso B.Up 6D22 Mit Kucing 10R 
6x2 WingBox 2005.JI.Pata Brt/8 
(Prptn Rw.Bokor)021-92736956 


Fuso Ex Jepang Tronton Trinton 
Trintin 6x2, 8x2, 6x4, 8x4 Cargo 
Wing Damp Box Freezer Vacum 
Super Great Matakucing Nissan 
6D24, 6D22, 6D40, 3DC,RF8,RG8 
,PF6 th.08e07405.Kapuk Muara 
27,Teluk Gong 0812 8899 3399 


Fuso Tronton Lokal Pjg 10Meter 
Central Box,Wing B0x 10942011 
&Engkel Pig 814 Mitr 9611004011 
1074/081/095”104/TleLohan "054 
Borneo '09, Kapuk Muara No.27 
Teluk Gong 0812 8899 3399 


Lancer Evo X'98 Matic,km12rb, 
merah,625jt,Bra O JI.BIvr Tmr 
Blok ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


Mirage 139-165jt,Outlander 289 
-325Jt, Pajero free KFtDisc,Rdy 
Stock. 32233066/ 08123009009 


Pajero Sport "10 Putih,Km 35Rb, 
Hitam "10 Km.42R6, Serv Rec, 
tkr tmb// kredit bunga murah 
17132308899 - 081387531967" 


Pajero Sport 2.5 AT'10 Exceed, 
silver, nopol B-1, km low,full ors 
MatahariMb 45846730,4525102 


Strada Triton Dbl Cabin 2011 
Ax4d turbo putih mulus bagus skl 
270it. Hub:0817 465 665 


AII New GL,March, Juke Disc 
Bsr,DP rngn,RD StckHub. Nissan 
Ciledug 021-7357117 


Elgrand 2.5 07 Hitam.Kiko Auto 
Gallery Jl.Radio Dalam Raya 39 
Jaksel #5 ph 7254200 “ii 


Elgrand 2,5 Extronik2011 km7rb 
2tv Acam dbi sroof jkit vacum tg 
1 £.ori good cond:087885694049. 


Fairlady370Z,2010htm,Km6000, 
Knalpot Stillen B.Kit Nismo,Full 
Opt.Hb:081511598898 


G.Livina Dp 40it, ang 3it, march 
G0 Gg ppang 2NE hobi 
00196328735 


GTR,Putih,2008,I anna, 
Knalpot HKS. Hub: 
089673768893 


Juke DP 10, Disc Max, Dealer 
Event 15-16 Sept, Free Gifts 
Dorpriz#BB“Ftmwati 75911088 


Muranno 2.5 tt'1L warna hitam 
harga 610 jt nego hub : 
081908731356 


President 4.592htm,mtic,1L0jt 
kmB5rb,istw Bra @ Jl.Blvr Tmr 
Blok ZA/15 K.Gdg 4526753-55 


Serena CT.Htm "10, drag Ng 
3 Monitor, Full Ori 
Motorsport “ 08122870029500. 


Serena Highway Star AT 2010 
Wm Hitam A/n Sndr Kond Bgs 
Mulus Ors Hrg 265Jt Bks Hub: 
081282010360, 021-82427219 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


Teana New ModeF2012 Hitam 
Met,Km 2rb,Spt Baru, Hrg 429it 
Nego, Hub : 0877.8842.3898 


TERMINAL MOTOR 
AI new serang 20 HWS 
panoramic,2 electric slide door 


black / hita -— 


KG4521111,1520000,P17225222 


X-Trail XT Tahun 2004 Akhir Abu 
Metalik, kond.masih mulus. 
0888-1873736, 021-5159759/60 


Ertiga TDP 22Jt, APV TDP 8Jtan 
Splash 6Jt, P.UP 9Jt, dir resmi. 
021-94210669, 0878 8928 2888 


Grand Vitara 24 AT Th 11/10 
Hitam, Tgnl, low kmy,istmw,Hub: 
MG2 Sguara lot AA:0811143547 


SUZUKI BYPASSINDO 


Splash Bunga Ot,DP mulai 251 
CR I-Sthuunit ready,siapa cpt 
dpt.Daaler Resmi 4207757 


Il tovora 


AJM MOBIL 
Prado 2.7 TXL,Black,Marat 2010 
Good Condition,tvscam,KmL7rb 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


II New Alp/Vell X, SC, G “ 
L.Cruiser UK Facelift si £ 
Lexus RX 270 "sni wd 
Garansi Au 4 6 Bulan 
"##Robby Jaya AutoCar "ix 
021. Par Oz 70367088 


AI New Alphard X, SC, G HDD 
Velifira X, 2G, V HDD Nawis st 
Alphard & Vellfire Wel Chair" 
Lexus "Facelift" RX 270 HK?" 
“Harrier 2.4 White / Black" "iv 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 

« Prado 2.7 TXL/ TX New 
44 FT 86 CBU White / Black 
Wa receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


ALPHARD 2.4 G FACELIFT 
Vellfire 2.1 V, Facelift 
Mphard S-C / Vellfire Z-G 18spk 
Vellfira 2.42 Gold | 18 sok 
Harrier 2.4PLP with park sensor 
Prado 2.7 TXeltd, Black « White 

LC4:6 ZK Bansin 
021-1521148, 0214505666 
(IMOI 45866766 open till night 
——« Call Now @ VIP MOTORS »- 


Alphard 3.0 Facelift Th 2007 
Abu-abu Tua Mat,Tan1, Terawat 
M5Jt Hub:0858.8090.9099. 


Alphard AS th'07 Hitam Camera 
Komplit,Tan Lim. S0Rb,465Jt 
K/TT"08174884775 / 71093711 


Alphard asg Silver Tahun 2008 
Kondisi Terawat Baik.Hubur 
Kari 9857.7755.3379. "& 


Alphard G '09 AT hitam komplit 
18spk e.seat 3 Ka Ha baru 
murah Hubil 206868 


Alphard G 18 Spkr '09/10 Black 
“Tgn 1,Jok Kulit, Krey, Full Ori” 
7263777 ChristianAuto99931800 


Mphard G 18spkr new colour 
Pearl Gold, white,black,Facelift: 
Alphard X audioless BlackWhite 
: Vellfire V 18spkr DVD Facelift 
Black,White:RX 270 Black,Silver 
William Mbi 7269999/25877777 


Alphard G 2010 Pth Premium 
Sound Km,7rb service racord spt 
baru DBS Auto 72786814/6 


Alphard MZG '06 3.0 V6 Tgni 
KM62rb Slvr.Kmnggsan ilir V 
No.16 SLIPI. Telp 08155116969 


'Alphard NewG J.kitelct seatlbh 
murah hanya807,5it grsi ATPM, 
1005 br'12.Star M.0816802477 


Alphard S/10htm18spk Int.beige 
Alphard 3.0 '07:'08 Hitam Istw 
Alphard 5 "09Htm.02133389533 


» OTOMOTIF 


Alphard V 3.5 htm'08/"09 ATPM 
KM Low,Pjk Pja,Cool Box,F.Opt 
"JB Motor” 3808232/3808786 


Alphard Vellfire Prem Sound, 
Audioless Ready Hitam Putih 
RutoMax 45846849-6506888 


Mlphard-Vellfire 2400cc Warna 
Putih Th 2012 Hubungi : 081 
6767 999 


Mphard10htmsvelifire”11Htm, 
(JK WijayaAutoCar's Jl Alter- 
natif cibubur n08:082136134636 


Aitis G Silver '05 Matic, Mulus 
Sekali, Tidak Kecewa (C/K/TT), 
134 Jt. Hub: 0818 0220 0020 


ANTONCARZ 45877555 
FT 86 CBU White 
Harriar L Prem White 
LC UK 4.5 Facelift 
Valifira ZG / V/ X 
Alphard SC / 6/5 
Prada TXL “ Layus RX 270 Felift 
08111 111,577 / 0817.13.1608 


ANTONCARZ 45877555 
FT 86 GT Limited, Coupe Putilv 
TW/DVD/Camera / GPS F, Optn 
Hub 10818.977.600 


AUTO GRAHA 7948000 
II New Alphard 2.4 Facelift: 
AII New Velifire 2.4 Facelift" 
AII New LC UK 4,5 Facelift 
AII New RX 270 Facelift 

“Cepat, Lengkap, Murah' 
TDP 265Jt-an , Angs 4,9Jt-an 
Our Exhibition At Senayan City 
081807279392 / 081806188779 


AUTO GRAHA toa 


2IV, Camera, Jok Kulit, Kai 
TOP 26 Angs 5,8 Jt-an 


Our Exhibition 'At Senayan City 
085779366613 / 0818176889 


AUTO ONE SLIPI 
““4Naw Alphard & Vellfire” 
“424 G Black & White 18 S 
2 S C Edt PBD,Exec Seat Ales 
"24 Z G Edt, PBD, Exec Seat 
Dp 301,Ang Bjtan,3th Free TV 
L.Seat Info Call : 08170707122 


AUTO ONE SLIPI 
landeruiser uk anniversary black 
3 tv landeruiser uk white 3 tv 
sAuto One Premium Cars Btgs 
O21 - 29308685 / 085780000068 


AUTOHAUSE IMPORTS 
“#RX270 Facelift Basic Black” 
RX270 HK Ultimate wht,gry,slvr 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Avanza S A/T, untuk Pemakai: 
th'2008 Silver,Pik Pjgilstw 
Hubungi:081572222263 


Tn Veloz angs 3jtan bawa 
plg lgsg “proses cpt data dbnt 
083872770187/081284276777 


Avanza, Veloz, Inv Diesel, 
fortuner vnt, ready stock, bunga 
3,581 Telp. 0217490724-26 


AYUN JAYA MOTOR 

FT 86 GT Limited, 

Prado 27 TX - L & TX 
New Lexus RX 270 Ultimate: 
Landeruiser 4.5 UK £ 


@ Danau Sunter: 021-65834555 
@ Fatmawati 19: 021-7660000: 
709: 70903282/70330106 


Camry 2.4 V '2011 Hitam Tgn-! 
F.Ors VKool Serv Rutin Toyota 
385Jt Nego Hp:087884401570 


Camry 24V "2007/2008 silver 
STNK Feb 13, Km 55rb,pemilik 
tangan 1. Hub: 081319815324 


Camry 24V Matic Th 2007 
Silver Intr Abu-abu,Tgn 1,Kond 
Terawat Hub:0816.199.6970 


Camry 2007 2.4V Hitam 255jt!! 
Auto High MG2”"Tdp.60it/5,7jt 
0858222.22266, 081319580015 


ui 3,5 O,hitam 2008,istmw, 
| Bik pnja, ass png, 
nba. 2023-2651odiy 


Camry 3.50 hitam 08/07,new 
model,100i  Orsinil,Km 26rb: 
pake dr baru Hub:082164555569 


Camry New 24G AT '010 Ling 
Trbk&1An14-9-12GdYmh Arista 
kiming19 otolink 082125280347 


CamryV'06/07black,smpnan,tgn 
1,Km.42rbCori),ABS,MP3/Wma, 
Spt baru,261it n9,P:14230200 


Celica 1.8 SS1 AT 2004pth pjk 
bin L1,ful interior,audio pionner 
VR 081314240859,68092800 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus LX 570, Tahun 2011,Putih 
Km,15 Rb, Garansi, Mbl Istmwa 
K.Gading 29385555 / 33522239 


CHRISTIAN AUTO 
Vellfire V 18 Spkr 2012/Black 
Vellfire X Facelift 2012/White 
Alphard G 18 Spkr Black/White 
Alphard X Facelift 2012/Black 

FT 86 GT Limited Rad/White' 
“RX 270 Facelift Black/White"' 
Alphard G 3.5 V6 Facelift/Black 
"7263777 - Ready - 70774701” 


Crown Royal Saloon 2005 Hitam 
Coolbox,Matic.Bra O Jl.Blvr Tmr 
Blok ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


Crown RS 3.0 O11 akhir 2unit 
hitam km 3rb Full opt 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Cygnus 4.7 AT th '2000 Hitam, 
Kondisi Istimewa sekali (Antik) 
Hubungi : 68913377 


EXOTIC AUTO 
FT 86 GT Limited 
&# Layus RX 270 Facelift “ 
"dete Prado 2.7 Audioles: 
larrior 2.4 L-Prem na 
"sk Land Cruiser 4.5 / 4.6 

« Alphard Kg Al Me G 


AC 
pi: 7200099 - kini Ta 5816110 


FANTASTIC PRICE !!! 

LC 45 Diesol UK Facelift 
Ready Black @ Suprome Car 

021-1521585 / 15060535 


FANTASTIC PRICE !!! 
Alphard SC,velifiroZ6 Facelift 
Alphard 6,Vellfire V Facelift 
Mphard X, Valifira X Facelift 


Alphard X Welcab 
or 24 PLP 
S Coupa 
0211521585 / A586.6535 
FANTASTIC PRICE !!! 
Lexus RX 270 Ultimate HK 
Facelift Ready : Black, Whita 


Suprometar4521585/45866535 


Fortuner 2,7G LUX A/T 2007, 
Bensin, htm, a/n PT, kondisi 
baik Hubungi : 021-715 12370 


Fortuner 2.7 G A/T Hitam'2006 
Kond Bagus &Trwt,Tgn1 dr baru 
0815,8553.5355/0836.9886.2470 


Fortuner 2.7 G lux09 (AT) silver 
met, Jok kit, istw. Tiara mbl, Jl 
Fatmawati 36 AB ph 7508810 


Fortuner 2.7G Lux A/T Th. 2006 
Bensin Kond Bgs Trwt, Msn 
Halus, Body Mulus, Tinggal 
Pakai Hub: 0877 81745789 


Fortuner Dsl AT 10/11 new mdl 
TRD 2unit pth/htm km 9rb antik 
SKY:021-70580856/93355100 


Fortuner Dsl Turbo mt diskon 
bagus&TRD a/t putih ready1005 
br th/12 krd/tt.star m.70788977 


Fortuner G Lux Pakai 2011 Jan 
Hitam,Km 30rb,1005 Ors,J.KIt/ 
TV,Ass.H.332J1.0852.16061165 


GUARANTEED DEPARTURES 
DR SEPTEMBER & OCTOBER 2012 


6H/4M STARTLING KOREA Ci 


2012: OKT 7, 21) NOV (14, 28) 


7H/SM AMAZING KOREA 


2012: SEP (10, OKT (3,7, 25), NOV (15, 27, DES ( 


2014: JAN G3 21), FEB W, 10) 


9H/7M GRAND KOREA 


2012: SEP (17, 29, 
ROYAL JAN (b, 10, FEB (2, 10) 


TK Mamitan 212108 1000 
hut Year 


(2801 Ka 


Gokdan Pama. GEN)2N HIM 


Anta Tour 


(OK (f, 291, NOV (10, 2M), DES CM 
1 


Sinta Toe 
Wita Tour 


Pa Pemali 


Bngu Bara Trmwe (21) 260 9) 


Fortuner G TRD Sportivo Dsl AT 
2011 Silver VR17,TV,JKIt,R.rack 
Bodykit Perempatan Radio Dlm 
(PNS) No 59 Ph 7211118 


Fortuner,6 Lux09,Slvr,bns,tgni, 
TV/DVD3,km6Orb,pik pjg,Ori,Dp 
35it,C/K.0817767000,70670633 


Harrier 24 Tahun '2007 Silver 
L-Prom Istmwa Rp. 420 “BRAO 
BlvrTmr ZA/15 Gdg 4526753-55 


Harrier 2.4 L-Prem '2006, Hitam 
pwr b.door km.60 rb, 380jt nego 
“132308899 - 081387531967" “ 


Harrier 2007 L-Prem Htm PBD: 
Auto High MG2” Tdp.100jt/9,5jt 
0858222.22266, 08131958.0015 


Harrier 2007, 2400CC, Silver. 
Hub 08128785,0075 / 021, 
91652725 


Harrier 3.0 Airs Th 2003 Biru 
Tua — Metalik,PowerBackDoor, 
3Camera Hub:0858.8090.9099 


Harrier L.Prem 244 AT 2009 
Putih Km2zrb VR18 Jkit Eseat 
Heater PBD Panoramic F.ors 
Perempatan | Radio Dalam 
(PN1S) No 59 Ph 7211118 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SHUTTERSTOCK 


OTOMOTIF | Spion 


Harrier New Model 2003 3.0 
AIRS Hitam Km70rb Nopil Jual 
Cepat 260JT Hub:087885494617 


Harrier Th.2005, 2400CC, Black 
1Sun Roof,Electric Seat,Sensor 
Park Hub:021-95238983 


Innova Diesel G M/T "11, Hitam 
Serv Rcord, Km16Rb, 222jt nego 
“432308899 - 081387531967" " 


Innova E Th'05, Manual, Warna 
Silver, | KM 100Rb — Huby 
021.6903848 


Innova G M/T.Hitam Met/2009. 
Harga 175Jt(khusus kredit). 
Hub (021) 5470005 Raja Mobil 


Innova G Mt DsI'10 Slvr 215,5jt 
#E Mt Ds!/09 Htm 178,Sjt Nego 
ph:58356865/5804264/66 


Innova V AT 09 Grey tgn 1 pik 
pig intr rapi terawat TDP.58,5jt 
09.5,81t BAG Auto 4! 93116333 


Innova V manual hitam Des'10. 
srvc rutin, mulus terawat, no 
SMS, telp 0817887723 


Kang Kapsul LGX ato Tangan 
ik Hu 
trngoayah PA 99976278 


OTOMOTIF 


LC Cygnus 4.7 Mark levinson'07 
hitam, night view, TV, Cam mdr, 
C.Box,ors cat. Hub 0818-661979 


LC Cygnus'048/05 black, N.view 
Harrler 3.0Airs'04 grey,pbd,cam 
MatahariMb 45858711,4525102 


Land Cruiser VX Limited'2006. 
Hitam,Jok Kulit Sun Roof 
Hub:081 123 1968 


Land Cruiser W.Htm ATPM tipe 
full spec baru dealar resmi unit 
ready,terbatas 02195654577 


Landcruiser VX 100 Th 2002 
Hitam,Sunroof,Jok. Kulit 3brs, 
3TV,Dvd,Tanl :0816.199.6970 


LC Cygnus'07 MLev NVis 825jt 
Cygnus'03 N.Vis km60rb 595jt 
MatrixSunter 0817 000 2517 


Lexus LX 570 thn'2008 warna 
black on black Km30rb kondisi 
pemakai Hub:0815 733 2889 


Lexus Rx 270 Facelift bulan 8 
Hitam Km:2000 harga:855jt hub 
081932362891 


New Lexus RX 270 f.lift Black, 
Harrler2.4 BAW"S,Alph,Veli all 
type blck/Wht. Winnar 5201888 


KLASIKA 


Untuk Informasi hubungi 
bagian iklan Kompas 


2567 6000 


Pendukung Penglihatan yang Tak Dapat Diabaikan 


WUJUDNYA memang tak terlalu besar, tetapi 
memiliki peran yang amat penting untuk 
sebuah mobil. Ia dapat membantu dalam hal 
penglihatan, baik untuk kondisi jalan yang 
ada di belakang maupun samping mobil. 
Ya, itulah spion yang biasanya berada di luar 
dan dalam mobil. 

Penempatan spion yang berbeda-beda 
membuatnya memiliki fungsi masing: 
masing. Spion yang berada di luar mobil 
disebut juga door mirror atau side-vlew mirror, 
Perangkat ini terletak di ujung 'atas pintu 
sehingga berguna untuk melihat bagian 
belakang dan samping mobil. 

Sudut kaca spion sebaiknya diatur secara 
tepat sesuai dengan kemampuan penglihat- 
an Anda. Pengaturan dapat dilakukan secara 
manual atau elektrik. Apabila diatur secara 
manual, letak dan arah spion sebaiknya 
disesuaikan dengan sudut pandang ketika 
mengemudi. Pastikan Anda dapat melihat 


obyek di belakang dengan jelas, Untuk spion 
elektrik, manfaatkanlah tombol khusus untuk 
menentukan arah gerak kaca. 

Jenis spion yang berada di dalam mobil 
lebih dikenal dengan sebutan rear-vision 
mirror. Spion ini dirancang agar pengemudi 
dapat melihat keadaan di belakang mobil 
melalui kaca belakang. Karena tidak dileng: 
kapi fitur elektrik, sudut kaca diarahkan 
secara manual. Sejumlah mobil kini dileng: 
kapi spion dalam yang mampu mereduksi 
sinar lampu mobil bagian belakang dengan 
tuas khusus atau sensor cahaya otomatis. 

Sejumlah kendaraan lain pun telah 
dilengkapi dengan spion tambahan, seperti 
fender mirror yang berukuran kecil. Spion 
dengan lensa cembung ini berguna pada saat 
parkir atau melewati jalan yang sangat 
sempit. 

Melihat pentingnya kehadiran spion, hal 
yang perlu Anda lakukan adalah merawatnya 


baik-baik agar tidak cepat rusak. Pada saat 
memarkirkan mobil di tempat yang sempit, 
lipatlah spion untuk mencegah benturan 


dengan kendaraan 


lain. 


Lengkapi juga 


dengan sistem pengamanan karena spion 
luar sering kali menjadi benda yang paling 
diincar oleh pihak-pihakyang tak bertang- 


gung jawab. 


Sementara itu, cara merawat kaca spion 
agar tidak menimbulkan karat dapat dimulai 
dari melepaskan kaca spion. Pembersihan 
rongga spion hendaknya menggunakan kuas 
kecil agar lebih maksimal. Kemudian, basuh 


sisa kotoran dengan 
dengan kain lembut 


air dan keringkan 
sebelum dipasang 


kembali. Jika spion elektrik mengalami ken- 
dala, coba periksa kabel penghubung atau 
hubungi orang yang lebih ahli. (#/GPWJ 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 13 September 2012 


41 


BE3- OTOMOTIF 


PROPERTI 


New Vellfire V 18 speaker 


warna putih th'2012 Harga 
850jt. hub: 081280979489 


New Vellfire Z th 2012 hitam 
2Tv,2Cam, 750juta, Isg nama, 
tidak jadi pakai.082123677788 


OBRAL LEBARAN 2012 
Lexus New RX 270 Facolift 
Black White @ VIP MOTORS 

021-4521418, 0211505666 
@MOI 45866766 open Lil night: 

Tinggal Beberapa Unit Saja 


PAKUBUWONO CARS 


Alphard 24 Wellcab, 


Diesel UK Facallfi 
Stock 725.1898 / 727.90162 


PAKUBUWONO CARS 
#LC ZX,Km1800,hitam' 2010... 
“LC200 Bensin,Hitam'2008 
“Laxus LX470,Hitam,2002 . 
RStock(021)7251893/72790162 


Prado 4WD 2.7 A/T Th'07 Hitam 
#Cool,Kenon, Tv,Camera,Sun 
Roof, 085920017588 


PREMIUM MOTOR 
... New Lexus RX 270 Facelift... 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
vm LC MSI UK Facelift 
Hub: 021-651 5000 “cbumobil'" 


Rush 1.5S AT'09 F Bgr Silver 
Nopil 3 angka Hg 172jt nego 
Cash/Krdt Hub:085782537202 


Rush 2007 Matic Merah km80rb 
Tgn,1 Kondisi Bagus 148juta 
Hub:Merry 2707-2775 


Rush S At'08 Hitam Met Istw 
147,5jt(Nego) C/K Kedoya-JB 
ph:58356865/5804264/66 


SANNY AUTO GALLERY 
GTB6 Limited, RX270 Facelift 
Alphard X/S/G/SC All Colour 
Vellfire X/ Z/ V/ 2G All Colour 
LC Diesel UK 3TV Facelift Kgd 
021-45853188/Str 6525678 


SIMPRUG CBU CENTER 
--Lexus CBU & All Toyota CBI 
Best Price & Bergarans 
Kredit & Tukar Tambah 
Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 739.4543/ 
726.4024/ 722.6383/ 727.99999 


SIRAJAKREDIT 
MphardLexus Ftnr Inv Avz Yaris 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


Soarer 430 SCV 2Pnt '05 Silver 
Hardtop Khs Pamr SptBr Kmerb 
Mangga Besar Ry 36A 16256555 


Vellfire 3.50 th 2008 Hitam 
18speaker, full opt tan | Kiko 
Auto,Radio Dlm 34 ph 7254200 


Vellfire V '10 Htm Fopt J.Kit 
Vellfire Z '11 Htm J.Kulit PBD 
Alphard AS '06, 02133389533 


Vellfire V 18 Spkr 2010 White 
“Cool Box,Krey, Full Ori, Tgn 1" 
7263777ChristianAuto70774701 


Vellfire Z Audioless)/010Hitam 
Abu8,Istmw,LowKm,fulOri,cmra 
.2TvHrg Diskon !!! Buruan.Unit 
Terbatas081317612723(Asih) 


WJM @ KLP GADING 
FT 86 GT Limited Red/White 
Hub:45843333”WJM”91668581 


WILLIAM MOBIL 
New Alphard Sc 


nd 
KGdo 458.77777/ P1 7269989 


WJMGKLP GADING 
Alphard 3.5 18 Speaker Black 
Alphard 2.4 G/S/SC/X Bick/wht 
Vellfire 2.4 V/2/2G/X Blck/ Wht 
RX 2.7 Ultmt Fclift Black/White 
LCruiser UK Facelift Blck/Wht 
Hub:45843333” WIM"91668581 


NELLA A9 ALS Pra MA 
Vellfire Amazing Sale !!! “ 

ZG aless Only 815it. ZG PS Only 
900jt.Direct Bonus:Laather Seat 
6506666, 70/ 7292886 


II vowo 


580 24 Turbo T5 07 Flift Hitam 
4560 2.3 Turbo'04 tt/k.4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


XC 90 3.0 A/T 2004 Hitam,Good 
Condition Hub:Best Car PMK 
Blok 5/55 Ph:65860561/70 


lw 
Beetle '02,2000cc, Matic, Km 25 
e 


tb, Sunroof, VR20', 
" Hub: 0816.620577 


Caravelle Diesel "2005 biru tua 
met, brg bgs, serve record, trwt, 
Tgn ke 2. Hub 0811-148-6445 


CHOSEN AUTOCARS 
New Beatie TSI Panoramic Roof 
Joki 
d, F, Optn 


Blacke 


dy Stock 
K.Gading 29385555 / 70078198 


SANNY AUTO GALLERY 
Naw Beotle 1,2 Panoramic Roof 
“F1 Steering Xanon DVD NAVI" 
Black Silver Blue Yellow White 
Kgd 021-45853188/Str 6525678 


Scirocco 2.0 AT,Grey th 2010 
Sroof,Eseat,Leather,(m7rb,R19 
Call ...(021)725.1893/727.90162 


MOBIL DISEWAKAN 


NA2A3 Alfa,BMW,T.Avz,Inv, 
Kig 3 jtan, Binan/thnan.WM RC: 
71122334-17884275-68739971 


(A2, Avz, Inv, Yrs, Vios, Jazz, 
Freed,Xenyeptva. CWM rental 
7807017/78831595 Trm.titipan 


T.Alphrd new,AvzInv,Frtnr,new 
Crur-stock" Cendikia RC"021-78 
831517-78818339-08161602609 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tawino,Bmw,T.Innova,New Avz 
TAvz, BInan/Migguan, Hriane Spr 
8630001/8627967/90386725 


Vell 2012 putih 2,5jt wedd car 
10 OT,cmry,inv,new bmw,mrey, 
new avz, 70537429, 96267384 


” PROPERTI 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:17885085 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,mrh,cpt prak 
tiskhn gempa. Hub: 0815 8503 
22871 0818929368/82196895 


Gipsum Untuk plafon,Partisi,Lis 
profile,rangka Holo,pengecatan 
trps9.45423555,081381332999 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
air 210x82x4cm warna solid / 
kayu 38ka 690rb. T: 82096895 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


ThemaGordyn,pemasangantcuci 
carpet,sofa,gordyn-verticalBlind 
dIl,Fajar Indah Interior70032800 
7665158,7653563,08170032800 


APARTEMEN 


| DuwaL 
Ada Pro Senayan res. 159m, 3kt, 
lantai tinggi, bagus, semi 


furnish, cpt - 0812.951,1988 


FX Apt dijual Luas 63, 92, 130 & 
150 sam harga nego hubungi: 
Virgie 081905261979, Erwin 
081511522298 


Gajah mada Medit Apt,2kmr full 
Furnished dijual / disewakan 
Hub.0811636782/081260758B1 


Green Lake View,125Jt-an-Incl 
PPN Bnga Ox Angs 1,LJt-an,dkt 
Pdk Indah,Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. 081316615607, 71027884 


GreenLakeView,dkm dr Pd Indh 
fas rsort dnau buatn/H.125itn 
(ine PPN)dg ccln 20rb/hr-sdg 
thp pmbngnan twr,l sold 901, 
No.IMB :618/1129-BP2T/2012. 
dptkn spesial promo. 7022 4966 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


sturana 


INTEGRATED COMMERCIAL ESTATE 


TERSEDIA UNIT RUKO & GUDANG 


APARTEMEN 


DIPASARKAN 
LUXURIOUS VILLA 


DI NUSA DUA 
BALI 


@ HARGA MULAI 
US$350.000” 

@ PRIVATE POOL 

@ FULLY FURNISH 

@ RENTAL 
GUARANTEE 


ADHI 
08159650384 
TIKA 

08787712111 
5. 


( oyunt 


Greenview Pd Indh, G'Invest 
2#18r, 135sgm, s.Furnish,2,6M 
081317928399 


Hampton Toer A127-858-D121 
Residence 8 Senopati 76,Fully/F 
Regina Realty -081.22.1818.324 


Indah Ancol Mansion Aparte- 
men Ya laut,Dijual2Unit,Lt.29 
Hubunc H.Asmadi — 0812- 
S2n09n6. Jakarta Utara Tj.Priok 


MOI City Home Apt & The Villas 
Dijual,RayWhiteSguare Susanto 
021.70409692 / 087886 1111 00 


IMOI Kelapa Gading, Lantai 6 
FurnishsElektronik — Baru,Hdp 
MOI, 500JtMub:021.94028066 


Patria Park Apt 3KT " Thamrin 
Residence Apt 3KT “ ERA Graha 
“ 7653888 / 0817.9958.2383 "" 


Rajawol-Edelweis, 2KT43m 
S,Pool, M,Mart, dkt 
ST. /081298287973 


(DISEWAKAN 

Gading Icon Apt, 2 Ta Bagus 
(Renov) Hub: Widya Pro 
081574739888 


Permata Senayan Kt2s1 Fur 
nish, Hrg 60jt/thn , 100jt/2thn 
Hub: 0812 83129004/5 lok strgs 


Sudirman Park Tower B "“ 18R 
Min, Sewa 1th" Salemba Res 3kt 
Jual, FF,Strgs. Hub:58904450 TP 


The Bellagio Residence, 3KT, 
2KM, SAC, Kitchan Set. Hub: 
02170776290 / 08129424777 


RUMAH DIJUI 
1 BODETABEK 


AlamSutera.Palma200/175,Kav 
Palma300-500.Anggrekloka216, 
Catalina118/90.Aurora120/270 
Puspitaloka195/110,Foresta270 
“Hub : Ave 08158206003” 

#tHarcourts Central BSD" 


BSD D'Latinos cistr Brazilia Lt/ 
Lb:128/165, 2Lt, Kt441, Km2s1 
Lis.4400W,AC5: 021-97055397 


BSDIcon.BU! 112/80, 2Lt,Kt.341 
ViewTmn,Limited,1M-an. Gitta 
DreamTeam93855660/29211700 


Canary Summarecon Lt.7x17, 
Timur Sebrang Country Club 
Indra 0813-11-3333-97 PPS 


Ciputat,Rmh Ready Stock 2Lt, 
AKT,3KM, Kav. Strategis, Hub: 
021 - 7401089, 081288310051 


Grand Galaxy City' 
Miliki Rukan Sentra Komersial 


31t, Harga Rp. 1M termasuk ppn 
dptkan hdh lgsg mtr Honda 
Scoopy. Hub : 02182135500 


Summarecon Bekasi Palm,Baru 
Uk: 7x17m, 2lt, Jarang Ada, 
“Bertha RWKGB 0812 864 7711 


(JAKARTA BARAT 


Arthamas Tmn Semanan Rmh 
Tua It.6x16,Duri Kepa 8x15 & 
19x14,5hm,56962883,99635818 


TOMMY 8, UTOMO 


Asia Baru,Kepa Duri,Lt/Lb,330/ 
315m?, SHM, Pam, Timur-Teddy 
93649388 / 56955088 LJH Puri 


Casa Jardin 8x15. 3#1KT. 2It 
Full. hrg special dowh pasar. Lgs 
pemilik 085838002999 


Citra Garden 2, LT 6x16, KT 4, 
KM 2, SHM, Dekat Sekolah, 1,5 
LT, Siap Huni, Century 21 Centro 
54373232 / 70738283 


Era Top,Permata Buana 144/21t 
Rumah Baru,4Kt,Mnmlis,3M-an 
Rizalsin08128119667-29030690 


Golf Lake 6x15 : 6x18 : 8x15 : 
8x18 j 10x20. Multiland GL 559 
56299 / Klan-An 085261222205 


Green Mansion Rumah Tinggal 
Uk.6x15, 2Lt 3KT#1KP Jual Cpt 
Tanpa Perantara Harga Rp.2,3M 
Minat Serius Hub:0818148769 


Jl Taman AA no7,Lt:158(10x15) 
2Lt Beton,SHM,Sebrang Rama- 
yana Cengkareng, Hub:41210822 


Kemanggisan ilir Raya 230m” 
1Lantai,3 Kamar Tidur, Hubungi: 
0818 80 83 93 “" 


P.Buana,S.huni, Ls.144 / 175 & 
s,250/350.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Permata Buana “ Jual Cepat 
rmh mewah (t/Ib.320/820 dan 
taman,s.pool & 160/450, 200/ 
600, 144/330 “0815 8744 066" 


Puri Botanical, Michellia ta) 
"Utara “Asri “" Am 
#Norick 0811.809,259 " AG Il 


Puri Indah E/160/120,Utr, SHM, 
Murah.Hub.Cicil 0815 991 5765 
Informasi Properti 581 1991 


Puri Kencana Jual Cepat harga 
Nego 1s.135m? tidak banjir 2it 
lokasi ok " 0816 197 5572 " 


Puri Kencana?” “blok J 250/400 
minimalis,SHM,21t,selatan, KPR 
92709579/08161816079 


R.White.Puri “Green Garden,3kt 
160/200m,lokasi ok,serius jual 
“-58,3000.88 / 0812.9023.797-- 


Trisakti, Kos, 30KT, Full Terisi 
Pendapatan bgs,SHM,LT.180m? 
Hub: 0818483238/93681056 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer,indent,Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB, Hub: 
68700156 / 58902565 


(CO JAKARTA PUSAT 


Benhil 170m,3It,New,Lux,Jual 
Cpt - Pindah ke Luar Negeri 
FranRuiz 0819 2900 7999 Leon 


JI.malang658m” lembang763m? 
Mangunsarkoro 717m?, Kotak, 
SHM, Hub:60770963,0818311140 


Tumar 1500 . paseban 1410, 
Banyumas 700, Sumenep 548, 
Borobudur 950,0818.118.986" 


(JAKARTA SELATAN 


Acestate”Fatmawati250/350 
m? Komplek, dekat Simatupang, 
Eliya: 0811 - 850 - 2945 


Acestate” Jeruk Purut 1457/700 
S.Pool,Hal Luas, Cinere Mas 
296/350” “Aty:0816-482-1992 


Andil Pro“ Lbk Bulus III 270/250 
Siap Huni Tenang 2 LT“ 
Hrg Murah J.Cpt'"0818.789.171 


ASA Property"P.Indah&k.Bulus 
PI 750/900 dlm sewa &200/300 
L.Lestari 350/450 Pool, Taman 
H.Nawi 660/100 Murah, Bagus 
Imelda “40818 0872 1969” 44 
0821 1316 0852, 0213606 1951 


Asem II / 12... Open House...!! 
Town House,Brand  New,Pool 
331/600, 110/200 “0811952929 


Asemdua Cipete Rmh Niaga 3 
1t,Lt/b.128/230, Tlp, Pam, SHM 
:087771186903/08176476116 


Bacang 300, Benda 250, Cipaku 
130, Ciomas 10x20, Hanglekiw 
620, Wijaya 580.081316513500 


Barito Raya Blok M, Sale Lt.372 
cek U/toko,tuko,kantor,hotel, 
Hub.Afif 0818 722 122 


Bintaro Permai, The Butterfly 
Residence 25unit, Ready 2lt, 
1045M 2kt Lt148/81,Fas S.Pool 
C.House,SHM 02170770991 


Brawijaya 2Lok"Dempo 3Lok 
Mendawai,Kerinci,Lamandau 
Cilandak11Lok"Fatmawti 6Lok 
Dharmawangsa" 3 Lokasi 
Gaharu 500/60” Prapanca 3Lok 
PangPol5 Lok“Mampang ILok 
Permata Hijau" 3Lokasi" Pondok 
Indah 18Lok" Menteng 16Lok 
Tirtayasa 2Lok“Cipate ILok 
Kemang, Bangka, Antasari 32Lok 
'Agustian':081219586400 


Cilandak-Seberang Citos-265m 
Hit tanah-Satu2nya-Jual Cpat 
ERA Victoria —-0813 877 30004 


Cipete 940/850m 2Lt pool,furn 
sauna fuljati,marmer Italy, msk8 
mbl splux/jrgada 081310175583 


Cipete,1440/600, Halaman Luas 
Cck untuk keluarga besar, Asri 
Bagus, Leslie 08588 2664 688 
Ray White Senayan 57948999 


Dharmwangsa 350, lux” Wijaya 
580,lux"Tirtayasa 650,lwe”Cia- 
sem 320“Polim 650“Lamandau 
470 “ Hub: 0813 8968 8788 


Gudang Peluru Ry E1/2 Rumah 
Baru Mewah(Non Kayu) Murah 
94862525/0818181660 


H.Lekiu 5400m' Martimbang 
400" Polim 370m" T.Patra K 
530m bgs"”:081513439403 


Jagakarsa jual BU rmh Ib/1t109/ 
109m3KT2KM Carport SHM bisa 
KPR, 390jt. Hub: 0818415015 


Jagakarsa Townouse““B'New 
Luas mulai 80-200m“Asri Strgs 
Hubungi ...!!!!! 0811 81 2929 


Kby Baru Gt Royong 340m bun 
lama HGB(2020)jln mbl hrg 
1,8M nego. Jhon 081317678936 


Kby Baru,Blok A-Rumah Kos? an 
200 /400 rmh ok,basement, 12 
KT, Income 27jt/bln, Hrg 4,6M 
Nego Radio Dlm 150/500, ALT, 
12KT rmh ok, income 30jt/bln 
hrg 4M Nego “0812.984.7722 


Kby Baru--—-—-Cibeber------350m 
Best Loc--Tenang-—Jarang Ada 
ERA Vic-0813 11468665-Zulfah 


Kby Baru-Panglima Polim Raya 
1050/1000m-Komersil-Area Cek 
U/Hotel/DII—--Hub:0816780788 


Keb Baru " sandar 
Kotak “"# Tenanc 660m? 
Regina Reaity - 0915:118911107 


Keb Baru “Gandaria”Tenang Jln 
Lebar ““Exclusive" 400mtr 
Regina Reaity- 0815.1189.1147 


KebagusanTownhseJlKebagu 
san Ry24 one gato lux 2It It310/ 
725/1b235-295 3kt 3km Lkp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kebalen """“Keb Bar 
Hitung Tanah “is 
Regina Realty- 0815.849.1 Pi 92 


Kemang Dalam 800-Kemang Brt 
1000-Kemang (kompik) 950 lux 
Kenanga 920 lux-08118881298 


Kemang DIm,805m/450m.Kmng 
Selatan, Luxury, 1025m/700m, 
1030m/500m.Hub:08129895997 


Kemang Thouse,New Pool 220/ 
330,4,6M"'Ampera New Pool 
860/600, 10,5M "08176864979 


IKemang790m-shm-s.pool-tnang 
TebetUtara3C-138/300m-3e1Kt 
ERA Vic--0819 0587 0177—-P'lm 


Komp.Margasatwa Br,Cilandak 
Murah!604/350"4Kt,Poot'"3,5M 
FC“718 0255 / 0818 846 279 


Mampang Prap 2/6,100m dari 
G.Subroto,rmh br,Lux,2Lt,Lt391 
/550M,SHM.4,5M.0811 806 789 


Mampang prapatan 8, rmh lux 
cluster jaksel It/lb 400m2 Skt 
3km s.pool aman dan nyaman 
hub 08568880647 


Margonda Raya,rmh kost It1640 
1b1100 SHM, 58kmr, furnish, 
carport Hub.087774349770 


Pdk Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 21t marmer Sh 
Im fasum s-pool&playground one 
Gate Jl H Muhi 081911720555 


Perum Casamora, Cilandak, LT 
219/LB 330,Min,KT341,KM341, 
Rmh Br, C/KPR, 5,2M (Nego), 
Hub: 0817767000/02170670633 


PI, Metro Pdk Indah 1380 H.Tnh 
Pndk Hijau 200/350 Brand New 
Kencana Indah 400/500, Timur 
Regina Realty -081.22.1818.324 


PI,Alam Asri Lt.298 m?, S.Pool 
Pinang Perak 120/85, Hrg Nego. 
Regina Realty -081.310.54,2007 


Pondok Indah Lt 600 / Lb 700 
16,5M, 2lantai .Bagus. S.pool. 5 
mbl. Startop “ 081287608867 “ 


imited 


Praja Dalam “Bagus“ Minimalis 
282/563" 2Lt,2ktbikg samsung 
FC'“718 0255 / 0818 816 279 


Ps.Minggu-Jt Padang 320/400m 
2M,Pejaten 400/400m,Pool.ERA 
Graha 765.3888/0817.998.2383 


Taman Patra 520-Polim 330 BU 
Singamangaraja 1350 BUP37,5jt 
Wolter Mongin 400-Laksana360 
Cipaku 4005600-08118881298 


Tmn.Radio Dalam 474/346,SHM 
Terawat, Kokoh,Lokasi Huk.ERA 
Graha 7653888/0878.8456.1529 


(JAKARTA TIMUR 


DurenSawitJIMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence Lsunit rmh lux baru 
hub 8621882-92273604 


Rawamangun,Perumahan Br,21t 
Mlai 1.2M,bgs,century21gading 
Liana'"08994578970-4517272” 


Raya Jatinegara Timur. Dkt KFC, 
Mandiri, BCA, Toyota Jual Cepat 
1860m2, strategis utk Show- 
Toom, | Hotel, Bank, dil 
108788783362/0816827051 


Taman Buaran Indh It: 6 x 17 m? 
Ib: 78 m2, 3kt, Ikm, Strgs, 1,2M 
Century2lgading 081288099777 


(JAKARTA UTARA 


Camar 7x21,Manyar 7x25,Layar 
6x15,minimalis,mrh "JJ House" 
1290 32 500 / 0858 11 3738 77 


Csterra#Agung Jaya uk:8x15,21t 
Ffmsh,termasuk elektronik,tmr 
Yanti 08569968878/45874333 


Csterra”K.Cengkir 6x17/G.Indah 
6x15,Puan 6x15Bes7x15,irg ada 
Johan 085691455115/45874333 


Dn.str indah trmr,300m?,2L4,4Kt 
bagus,lingk.nyaman,RwhiteKmy 
Linda/081381124613/4268000 


Gading Pelangi 10x18,5.Huni,2It 
BbsBjr,Cluster,RayWhiteSguare 
1028 921 85 /683 582 85“ 


Kip Gading Molek,2LT Full,SHM, 
hook,uk13x17mninalis5kmr,rapi 
br renov,siap huni 0816714606 


Klp Molek 5 Z-2/18 Klp Gading, 
Rmh Baru, 6x17,24t, It.102, Ib. 
200m, 4#1kt, Akm, Kitc.Set, Rp. 
2,6m. Pemilik 081586003870 


Muara Karang Dijual Rumah 
10x20,21t:5x15,3ItPik 6x15 
7x25,214" CBD 69m.H:70706118 


PIK, Jl. Katamaran Permai 9 No. 
1A,Rumah baru,Hoek,3Lt,Hadap 
Timur Utara,LT2172,LB2215:JI, 
Katamaran Indah 11A No.29,LT 
46,LB2107, Hdp Sitn. 70593159 


Rusun Laguna Pluit Menara A, 
Lt.25Unit 70, Jual/Sewa, Hub: 
Bpk.David Wijaya, T:021-669 
6371,6670081,087888886213 


St Ag Tengaha Ry It.500m2/21t 
marmer,dkt -A, Permai It.7,5x26 
tmr,2It -Kav.DIB 81/148, 15x31 
Hub:70724976-92326861 


Sunter Paradise thp 3, 230/400 
& Kav 394m? Hubungi: 0856- 
9991779 


Sunter Rmh 6x13, Selatan 
Murah! Jual Cpt"RWhiteSunter 
Wita 021-937 688 27 / 6518910 


Sunter, Bagus, Siap Huni,Sdh 
Tinggi, 6x16, 3Lt, Murah.Hub: 
MIR 4515349/087881440479 


TANAH DIJUAI 
| BODETABEK 


/Alam Sutera jual Kavling badan 
300m2 & 280m?, hadap selatan 
Hubungi F&R: 0818.780,765 


Alam Sutera.Kav Narada(240m) 
Jingga180m Inna 081310773388 
HarcourtsCentralBSD53155080 


Alm sutera buana 407m? Narada 
280m?,Batavla313m? J.cpt.Fitri 
0813 1082 6134 / 9961 8089 


Balaraja Timur 8.5ha,cck uindus 
tri lokt2kmdr tol,125ha tigarak- 
sa U Perumahan:0816 736 598 


BSD-Sale ViewGolf,1000-2800 
1000-2800m, Exclusive, Murah. 

#4Hub - Ave 08158706003” 
HarcourtsCentralBSD-95691175 


Bukit Dago Victor Jl.Cendana 
Perum | Al-Falah Ls.1268m 
SHM,0815129321888-74638514 


Cikarang, samping Central Park 
10ha # 550rb/m dkt PT.Kobexo 
AHa, LM 50m « 600rb/m, 9,8Ha 
LM 50m - 600rb/m, 9,8Ha LM 
80m » 775rb/m, 6Ha LM 60m 
775rb/m, lok bagus dkt stasiun 
Lamah Abang Hub: Widya Pro 
081571739888 


Diponegoro Raya 5ha-825rb/m, 
Pd. Ungu Sha-1,7it/m, Pd Hijau 
10has725rb/m, lok bagus Hub: 
Widya Pro 081574739888 


Jl Bintara Ry Pd Kopi,dijual Tnh 
SHM Ls : 699 m? uk: 42 x 16.6m 
Harga Nego, 0877 7458 4711 


Pabangbon Leuwiliang Bogor, 
Tanah Kebon L.20ha bisa beli 
sebagian TP H:0811898444 


JAKARTA BARAT 


Casa Jardin dibwh hrg Is.11x26 
Jual Cepat.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


(C JAKARTA SELATAN 


BuncitBu“rmh tuathitung th) 
1t/1b:420/256,SHM,dlm kmplex 
Nyaman.7210101,71688289/90 


Cilandak KKO Ry--6800m-SHM 
Lok.strategis---——0811.106.178 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Cipete Raya, Ls- 2000m2, Lebar 
belakang, SHM, WBS, TP, Hub: 
021-95691155. 


Kemang Benda Ry-4900-strgs 
cek SPBU/kntr/resto-92160396 
ColdwellBanker Radiant7501889 


Lebak Bulus dim komplek315m? 
(15x21)harga5Jt/m? lok tenang 
BSM 75912929"0853.1149,4242 


Pdk Cabe 9800m,Shm,Cck utk 
Town House,Bbs Bir,Jual Cpt 
Murah.DenisPro 08561054142 


Pejaten Raya dkt Pejaten Vil- 
lage 1,5 ha SHGB 8,250Jt/m cek 
u/ Rmh Sakit,Apartemen,Gdg 
kantor 0818173824/ 93980940 


(JAKARTA TIMUR 


REA PROPERTY 
Pondok Gede Raya-—-LT.1670m? 
Dkt,Tamini Sguarecck u/Usaha 

KWATI---—---0B1 2929 8262” 


(JAKARTA UTARA 


Bukit” Gading — Mediterania 
300meter Hadap Timur Laut 
View Taman Hub:70709976 


Csterra“Kav Danau Indah Barat 
18x40,Hdp Se HGB murni,Mrh 
Yanti 08569968878/45874333 


Kav Gdg Pelangi,Ls.327m?, Sdh 
srtfikt,RayWhiteSguareSusanto 
021.70409692 / 087886 1111 00 


Kav.Industri Marunda,Murah !!! 
Jalan Besar,3435m“RWhiteStr 
Lisa 0815 1010 5778 / 6518910 


Marunda lokasi dekat Pelindo II, 
6Ha - 500rb/m, 12has600rb/m, 
Cilingcing, Cakung 1,1ha, 2,7ha, 
5,5ha,1Oha, 35ha. SHM. Lok Bgs 
Hub: Widya Pro 081574739888 


Pantai Mutiara kavling darat, 
M1x36m, high level privacy, 
pemilik 1sg. 0858 9061 7058: 


Pantai Mutiara Kavling Kanal 
Blok Terbaik-Hdp Utara,600m? 
Peminat Serius.c:0818775948 


RUANG USAHA 


RUKO & GUDANG 
MULTI GUNA 


« SAWANGAN MEGAH 
Jl Raya Parung - Ciputat Jakarta 


PAKET 12 X BAYAR 


PAKET 6 XX BAYAR 


LOKASI STRATEGI 
DEKAT PONDOK INDAH 
DEKAT CIPUTAT PAMULANG 
- DEKAT DEPOK, BOGOR 


XX 386-3910 
(ozy 742-8003 


DIJUAL 
DISEWA 


RUANGAN 
UNTUK 
KANTOR DAN 
RETAIL 
DI PERMATA 
HIjJAU 


ERLIANA 
0878 81560 949 


SENTRA 
KOSAMBI 


JL. RAYA KOSAMBI, DADAP 


55960434 / 28882903 


(yua 


Bgn Pabrik 1800/1100m2,Jual 
MrhtMsn2 Blow/Cut Plastik 
#Ton/hr.Ckrg.021-68160000 


Century 21 Akasia. Rk Tj.Duren 
3Lt,4x15. P.Pengumben 4,75x16 
Alt. Epi 9809 2900 / 563 7979 


Century 21 Gracia ““ 

Rk JI.Gajah Md Smg, LT 1.700n 

otel, Resto, Bank & 
0811 296 180 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gedung Pasar Pagi Kotaslt:491m 
1b:3000myada kios gudangkkost 
lift,basemnt: HGB:085959991789 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rx Golf Island Gandeng:J'Murah 
Hrg dibwh Psran:087881694959 


Csterra”GdgSunter Dijual/sewa 
1500m,bgs,bebas banjir,jrg ada 
Toni 085692938737/45874333 


Gdg Bizhub Komp Pergudangan 
Lok Stras Pusnitek BSD Harga 
Mnrk PPS 54215678--54212188. 


Gdng 4 Lnti.Hook.Lt1066m,Lb. 
1575m Dijual Cpt Hub:0812- 
83632753-021.3140691 


'GdngGrahaSimatupng 360/2985 
1LLt#Basement,200 KVA,LLAC 
HGB,RayWhiteGading 4515993 
Meiliana08218062828/65894826 


Ged jin.raya bekasi1800m,cck u/ 
shwrm/bngkel/ktr:RwhitaKmy 
Herman087884524639,4268000 


Gudang Cakung” “Dipasarkan” 
1s:12x41,10x36,century21gading 
Tian 0852 6723 7878" 


Gudang Sunter It.2000/1250m? 
lokasi bagus jalan lebar 
Hubungi: 92266127 


Hotel Kenari Salemba 1000m 
bgn1350m?,3ItsrayWhiteGading 
0813.8913 7263 / 45855656) 


Kantor BaruJualJlMampangPra 
patan no26 t/b225/750mblt fas 
ilitas lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


Kios diApt,KalibataCityTwr CBM 
05,Strategis,dekat lobby 9,8m?, 
2muka TP 0812 19791871 


Kost Exc Mgg Besar Ry Sit, 3Gkt 
110/550-mg9Bsr4,50kt,olt 216/ 
1100sMgg Besar ME,30ktsHotal 
@.sahari Ry714t,600/4000-Ruko 
Sitkost)30kt,MggBesar 9s Ruko 
Alt(kost)20kt,M9Bsr ryA2UtGdg 
Alt mgBsr8/3,18x23,exSpa/Sau 
na pralatanjl/sewas Bungur Bsr 
RyLs:18/430m hub:0816.901537 


Office Space Bellagio, Strtgs 
Lobby depan,cck u/cafe,bank,dll 
0812 M0 1946 / 700 7379: 


Pabrik Cikembar Sukabumi Lt: 
10Ha, Bngunan2Ha, Rp.850rb/m 
Ray White Gading 15855656 
Melliana08218062828/68891826 


Rk Intercon,5x16”R.White Puri 
3It&Rk Bussines Park,5x14m,4It 
--58,3000.88 / 0812.9023,797-- 


Rk Sunter 8x28Lok Ok!!cocok u/ 
Invst/ktr/Bank/rst,RWhiteStr 
Lisa 0815 1010 5778 / 6518910 


Rk-Arteri Pdk Indah" “8x18”5it 
lift mbl,cck S.room,tdk und.pass 
Regina Realty- 0815.1189.1147 


Ruang Kantor hanya 100m dr 
Bundaran HI,Siap pakai,Angsmn 
20jt'an tnpa Bank,FreeOvertime 
Hub: (021) 392 9988 


Ruang Office 8 SCBD Is 321m Lt 
15JI.Sudirman Kav.52-53 bs dse 
wa 021.7237550/081323028306 


Rukan 4 "4 Lt,stre 
Daan Mogot Mall 


tegis,sebi 
Ih apart sk 

mina,Telp 
7700W Kond.Lut 21-70 


Ruko 2 Gandeng & 3 Gandeng 
diKklp Gdg Boulevard "RayWhite 
Sguare 08788 5596 321 


Ruko Baru 3lt, (dLb.5x20, 
(@kt.5x30, Parkir Luas, Jl. Cinere 
Raya, Hub: 0811 153 672 


Ruko D'Flower, 2 Lantai, 5 Km 
dr istana Cipanas, 297Jt, Cicilan 
12x, Garansi Sewa 15Th 
Dimuka, H:087881732165 


Ruko Gandeng 3 unit,Puri Delta 
mas blok D1-D2-D3,jl bande 
ngan selatan,15x15m, 4it,tip 10 
line (hunting) siap pakai full 
furnished hub 98683320 


Ruko Gn.Sahari 2,5Lt,Jual 190Jt 
sbrg Htl Orchard, dkt M2, 1mnt 
PRJ “71252671 / 68755636 


Ruko Jl.Sultan Agung 5x32m, 
(160/400)/4lt,HGB, Jual Cepat, 
Murah,Strgs. 08129066348 


Ruko Jl: Lautze, 4x30M, 4Lt, 
HGB.Jak-Pus. | Dijual — Hub: 
0818.944597, 93691202 


Ruko Pt Aneka(sampng 1g 4 
Jrk)1t.134m 3Int Bagus ri 
—— Hub 087774356701 


Ruko Suprapto 65b spg yamaha 
4,5x17x4,5tKBU2,95MtOrchard 
Klp Gdg B2-6x17x3,5tk dkt 
Giant BU 6,3M- 081283170375 


Ruko Tnh Abang Blok F 3liit 
Uk.5x15 Hub: 70724976 - 
92326861 


Toko 3 Lt, Jl. Kemang Raya 270 
Kemang Jaksel Over kontrak 
(sisa 11 bln). Hub : Dewa Ayu 
(081339402288/0361-8446 000) 
Harga Nago Urgent!!! 


(DISEWAKAN 


Counter makanan sgt ramai di 
Mr Imperium Kuningn u/Bkery 
Snack, 0818697600/70806203 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya LJtan/Bln bs 
urus domisili Ph:085719862223 


Kantor siap paka Fasilitas 
Lengkap Macam-Macam Ukuran 
Hub:(021)52898099,5152363. 


Ktr@pd,Indah arca,Hrg spesial 
Tsdia mulai kp.1-10 org,furnish, 
Free r.meet,park&wifi 7512038 


Office Space Bellagio 162Mtr 
Lt.2 Mega Kuningan, Strategis 
Dennis Pro 0856 1051 112 


R.ktr,SubleaseMenara Standard 
Chartered,Ls 1,000 sam sdh Fit 
Out,JI.Satrio,Jkt 081806485389 


Ruang Kantor,Uk.40 s/d 180m? 
Gdg Senatama Jl.Kwitang Raya 
No.8.Hub:""021-314 5575! 


Ruang uk 175mtblh sebagian) di 
Mira Imparium Kuningan,cck u/ 
Ktr,Bkry,salon,dll 0818697600 


Ruko Dikontrakan Jin Mangga 
Besar VIII No.80H Hp.0813. 
5504, 0101 Jakarta Barat 


Ruko Gandul Ry Cinere, 1Lt, 
260m?,Boleh Kontr Sebag Cek 
w Showroom Mbl, Poliklinik, 
Apotek,dII. Parkir utk 6 mobil, 
90559695. 


(Dicari 


Gudang 1500-2000m? drh Jakar 
ta Barat,diutmkan sktr Pesing, 
Kapuk Hub:Mina 021-91031805 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Gading kirana 2Lt,3kt#1kmp,Ac 
Jual/sw WGP 37m,44m,100m. 
08979213595,081908629161 


Jl Utan Panjang III Jkps Dikontr 
rmh: Lt195/235m/. Mnmalis 
2Lti/4kt,kmd-bgs 021-6200061 


JlAnggrek dkt Hilton,FF Rmh 
Expat Priv Comp,3kt,24hr,sec, 
pool,gym,6.250rb/bln-5321007 


MI TANAHDICARI —) DICARI 


Dicari Tnh Industri sertifikat, di 
Karawang 10 Ha&20 Ha,akses 
Bas,dkt grbg Tol.Pmilik Isg sms. 
0858,8120.3338 (sms only,TP) 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 


Bintaro Jaya IX,Strategis Bisnis 
area,225m,Cck u/usaha,jln lebar 
Regina Realty -085 88 304 1916 


Radio Dalam Rumah Lt.373/Lb. 
400, Shm,Jalan2Mobil, Strategis 
400m PIM Hub: 0853 1028 8815 


PROPERTI | Dapur 


Poris Plawad-Tgr7LT:13.176m? 
HM,murah,hrg NJOP.ERACenter 
5420 5000”“1rene:08158775599 


GUDANG SIAP PAKAI 
£ 360M? s/d t 6000M? 


hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


Melegakan Ruangan Dapur 


PERNAHKAH Anda merasa dapur menjadi 
terasa sempit? Jangan menyalahkan ukuran 
ruangan Anda terlebih dulu. Hal ini karena 
bisa jadi penataan dapur yang dilakukan 
tidak sesuai. Sebenarnya, di dapur yang 
memiliki ukuran ruangan terbatas, Anda 
tetap dapat membuat dapur terlihat lebih 
bersih dan lapang. 

Pertama, Anda harus memastikan segala 
sesuatunya rapi dan ramping. Hindarilah 
menempatkan dekorasi yang besar dan tidak 
perlu. Pertimbangkanlah untuk menempatkan 
lemari dinding yang tidak terlalu tinggi jika 
plafon rumah Anda rendah. Apabila memiliki 
plafon yang tinggi, Anda juga bisa memasang 
lemari gantung agar ruangan bagian bawah 
terasa lebih lapang. Kalau bisa, usahakanlah 
unit-unit tidak tampak mendominasi 


keseluruhan ruangan. 

Pasang sederetan kabinet yang di ujungnya 
terdapat rak berbentuk lengkung. Hal ini bisa 
memberikan tampilan yang lebih ramping. 
Kalau bisa, tekstur pada lemari memiliki 
unsur minimalis untuk memberikan kesan 
simpel dan tidak ramai. 

Cobalah untuk memasang pintu dan laci 
dengan pegangan yang tidak menonjol. 
Apabila memungkinkan, Anda bisa memasang 
rak dengan pintu geser sehingga tidak 
menghabiskan tempat. Pintu yang berengsel 
biasa bisa memakan banyak ruang jika dibuka 
penuh. Selain menghemat tempat, hal ini 
bisa membuat tampilan menjadi manis dan 
tidak terganggu dengan kenop atau handle 
yang menonjol. Anda juga bisa memilih 
dinding split yang pintunya dibuka ke atas 


atau dilipat ke dalam ceruk lemari. 

Sembunyikan semua peralatan dapur di 
dalam kabinet agar tampilan luarnya tetap 
terlihat bersih dan rapi. Apabila Anda 
memutuskan untuk membeli peralatan 
memasak, usahakan membeli peralatan 
masak yang multifungsi. Hal ini dilakukan 
agar menghemat tempat di dalam dapur. 
Kurangilah kedalaman lemari penyimpanan 
dengan memotong sedikit bagian belakangnya 
sehingga bisa sedikit menambah kapasitas 
penyimpanan. ("/VTOJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 13 September 2012 


'AGEN PERWAKILAN 


Prshn Trvl Hj-Umrh cr agen sirh 
Ind,25-65thn,pny tpt bs bk.Arief 
081808824660, 085813591330 


AGROINDUSTRI 


Penawaran Krjsm  P'kebunan 
Sengon #Jabon.Ls 1,5ha, Ditnmi 
rb Phn Sengon 220b Phn jabon. 
Hasil Panen :1000m3. Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Ppk s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bin,1 
Ha. Panen 56Ton, Sewa / Beli 
Lhn). PT. Panca Niaga Persada. 
0253 - 501836 / 081275511666 


'ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, ” ant 100rb” 
pabola 1,Sit/Indvdn,Top tvcctv 
71443335-56958877-83311183 


Agar Antena di TV Anda Bagus 
Ada, Ahli Antena TV Hy (100rb) 
Parabola (LSI) CCTV BSE) 
Indovision, Top TV, dll Hubungi: 
Jkrta:56980784,Tngrg:51202262 
Bkasi:83225656,Dpok:71133344 


Agen & Ahli "Antena TV” 100rb 
Pabola 1,Sjt,CCTV,Indusn,top tv 
jakarta 56962844 bksi 80333200 
Tgrg 56181850 depok 71115853 


Specialis Parabola Digital. Trm 
pmsng/pbtin Pbola Dati Antena 
TV, "Abui/":64711054 / 6410184 | | 


BIRO IKLAN 


Adv.Citra Kompas Smua Koran 
baris/klm/daerah :02183795120 
-91282414-081319940825 Tebot 


PRODUK PROMOSI 


Aerlic display-cutting sticker-ld 
card-papan nama - hrf timbul- 
rambu / signage, hub email: 
melodhia.-a rtGyahoo.com 


BIRO JASA 


Jakarta Pusat 


dan Boarding School (SMU) 


Minggu, 16 September 2012 
pukul : 13:00 - 16:00 WIB 

InterContinental JAKARTA MIDPLAZA HOTEL 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 , 


Menghadirkan para Direktur Penerimaan Calon Siswa dari: 
Universitas Negeri/Swasta yang menyelenggarakan 
Program Pra Sarjana (Associate & Bachelor degree) 

dan Pasca Sarjana (Master Degree Program dan MBAS) 
Universitas Kristen/Katolik, Universitas/Akademi 2 tahunan 


Jika anda inginmengetahui lebih banyak hal 


tentang kesempatan belajar di Amerika, kunjungilah : 


Pameran 
Pendidikan 
4Amerika. 


"persyaratan masuk yang diperlukan, “kurikulum 
"rencana karir, “pemondokan,, "kegiatan dan olahraga, 
"studi kerja, “pembiayaan, "program ESL 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 9281013,8352323 


The AEO Tour 


| Pr. MGM - Bari 

PT. KONTRACTOR KERAMIK INDONESIA 
Toko BESI SUMBER KARYA 

Toko KIAN JAYA - cibubur 

CV. SUMBER KARYA GEMILANG - Jaktim 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang, 
pada hari Selasa, tgl. 11 September 
2012, pki. 07.00 WIB. di RS. HUSADA. 
Mama, Mama Mertua, Nenek, Makco 
kami yang tercinta : 


NG KAP FUNG 
(Tjen Loe Jin ) 
Dalam usia 79 tahun 


Jenazah disemayamkan di HEAVEN Funeral Home. Lt. 8 
Ruang Cancer & Leo. Jl. Gedong Panjang No. 47, 
Jakut. Diberangkatkan pada hari Sabtu, tgl. 15 September 
2012. ke Rumah Duka Yayasan Sosial Budi Bhakti, 
Tanjung Pandan. Akan dimakamkan pada hari Minggu, 
tgl. 16 September 2012, pkl. 11.00 WIB. di Pemakaman 
Budi Bhakti, Tanjung Pandan. 


Kami yang mengasihi : 
Suami : Alm. Phang Kim Fan 

Anak Laki-laki : Menantu : 
Phang Tjhiauw Min Chung Lie Moy 
Phang Kwet Min - 
Phang Kian Min Jong Mee Lien 
Phang Kong Min Dian Novita 
Anak Perempuan : Menantu : 
4 Phang Thau Yin - 


AktAdopsi, Api, CV, Kitas, PMA D KS OVER S 2 
Se An OA aa BMA Century, Cc : LIMITED UNIT WITH " ” Bosorta Cucu, Cucu Mantu, Cici & segonap tamil 
088211506954, 081908177702 TA the award winning franchise di S 
hana ita n Aoss#AWINNER STUNNING CITY VIEW Fa 

A.ptypsporptbena » 
Woo2be112097 081775552622 MOORERA: ? . PULANG KE RUMAH BAPA AN 
AkteNkIycraiImb,nilykitas,kitap kepada Bapa, kalau tidak melati Aku,” Yohanes T4:0, 


Pspr,Vsa,PT,CV,PMA,SIUP,Mrk, 


api02199843441-081384199272 Dalam Kasih dan Kemurahan Tuhan, Engkau telah memanggil pulat 


pada hari : Senin, 10 September 2012 pukul 19.25 WIB, Suami, Papa 
Papa Mertua, dan Opa kami yang terkasih 


Bpom.Depks,pbf.klinik.alkes,ob 
at,kosmtk.pangn.export-imp.dll 
JLKJek19/111H-081219174825 


Menyalurkan Baby Sitter & 
Perawat O,Sakit/Lansla.Yys 
Sarana Mulia.021-70999774 


| 
21 


PEAK 


Pengurusan Jasa Ekspedisi Cont Leylimeraterkad 
ygbrmslhKonsultasiKepabeanan 
&Hkm.Hub: 08568888889/email 
busurpelangi777Gamall.com 


PT, CV, PMA, SKT, Migas, Ipak, 
Siup,TDP, Merek, Kadin, Gapnsi, 
SKA, Siujk, Telp:83419918 


Ac & Amply beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr,Kybrd,Cmra,Lotop,TV,688: 
17703/081288282889 Dimas 


Beli Beks/Rsk:TV,Amply,Power 
Speaker,Keyboard Laptop DII 
Munif:32399211,081513179277 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer-Speaker,Drum.Laptop.Cam 


GUARANTEED 
RENTAL INCOME 


CALL 
021 526 5555 


jungi stand kam 


STAND NO : V7: 


14-1 SEPT hey 


ESTER 
201 p) 082 # hrus 085 64 1234 911 OB1 8080 30 267 
Training Gratis Bisnis di Rmh 


3-20jt/bl Cek irt/mhs/dsn/dl 
Dftr www.wfhid.com/imelda 


30 september 2012 


PETRUS BOEDIARTO PRABOWO 


(GOEI ING LOK ) 
Usia : 72 tahun 
Jl. Kawi I/ 24, Semarang 
Misa Regulem pada hari Kamis, 13 September 2012 pukul 18.00 WIB 
Jenasah akan diperabukan di Kedung Mundu, Semarang pada hari 
Jumat, 14 September 2012. Berangkat pukul 10.00 WIB dari Rumah 
Duka Tiong Hoa le Wan, Ruang: A. Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang 
(depan SPBU Puri Anjasmoro). Ibadat pemberangkatan pukul 09.00 WIB. 


Deutz Genset, Hemat Bahan 
Bakar, Heavy Duty, Stock 
Lengkap, Hubungi“? Triana 


JL MRH GENSETSLNT NISAN 
PDGT 125 kva.komp accu. Kond 
bas skli. Hrg nego 0811177567 


Fas"R.rapat 180rbebr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph :021-5550124 / 5550130 


eraTv Lcd.DINCArief)70001573 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000.5-6020 -18jt. 5-6570 
Bit. IR3-4570-5,75jt.IR3300 
it,Kyocera 7,5it.Toner Super 
70Rb-Part Ori Komplit.Murah 
Wisuda 021-1700089-4897863 


Jual/sewa mulai 150rb u/kantor 
canon IR 5000/NP 6035/DC400/ 
105/506 sparepart,toner.Sunter 
Karya bik HA7 No.l jkt6M10353 


FURNITUR 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,lt asli,im- 
itasi oscar,politur dll:85460829 


KiatTahapAwal Belajar StandUp 
Comedy Indonesia (Kitab Suci) 
Gramonpapana bk pertama,satu 
satunya unt, Belajar Stand Up 
Comedy modern Indonesia. ICC@ 
rezatakkuasal 1021 91214921 - 
087881340189 / #diskon & tt 
penulis — di www.indonesia 
comedyshop.com 


| CENTRAL DIESEL 
ENSET 20 - 2000 KVA 


PEN Dan Mb Ca 


ian “ia TI 


ntra-diesel.com 


Alat Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyar H:Nego,Garansi.0214453 
1101,82425888,081210003134 
email-hamerteknikGgmail.com 


American Crane 9310A, 225 Ton 
(rawler,Boom-Jib 90Moter,siap 
pakai, Caterpillar OHT Truck 
D777 th 2001,Hp.081280821000 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " 
Unggul", Telp:6391752 
Jl.Hayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
Jl.Kebon Jati No.21-23,Tp.(022) 
1239737 - 1238643, Bandung 


Cetak offset Komori L226 th 89 
konv & 1226 th 92 alctIR dry 
hub.021-32153725/92892686 


Bintang (024) 3519.324 


Dijual Ex Japan: Loader WA180, 
WA200,WA350, CAT9666,926F, 
Exc PC220-6,PC300-6,PC400-6, 
Dozer D3C,065PX/EX-12,D31P- 
20 Hub: Eddy 08121000116 


Dijual Forklift Kap:1 s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp,Reach Truck ex 
Japan 71578038/0816712308 


DIJUAL GENSET BARU 
Yanmar China super silent20Kva 
Hp081805897133,085711135917 


Dijual genset cummins USA kap 
500kva hour meter 500jam kond 
9911081805897133/08164241104 


Disewa/Jual Genset ”Murah” 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1945723 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-6mtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan.Sales & Rental, Ready 
Stock.Ph: 6306888 Fax: 6306533 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi...! Hub 
021-2900 6565 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins: 
Dgn Harga Murah. 021-5118833 
“32 / 541M195 , Fax: 5442021 


Jual Boiler Kap 5Ton Standard 
Kessel Th'94 Bhn Bakar Solar, 
Kondisi Baik. 0852.1026.2996 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836174 fax.021-5328376 


Jual/Sewa Backhoe Long ARM 
Kobelco Mark II Backhoe Hitachi 
&x 200-1, Crane Roughter Kato 
20 H-lIl Ponton u/Backhos 
Crawler Crane iHi 30 T Hubungi: 
"08111.990.18 / 4039-0172 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,15 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


HOTEL/PENGINAPAN 


Att Hotel: Fas”Berbintang,Ber 
sih&Aman",Hrg Mulai 110Rb 
Tnp Deposit.Hub:JI.TPI II BIk 
N/A,Telp:021-6681679 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fast,torsedia meating room,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic” Jln, 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
telp:(022)7511464/7511166 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tu,break 
fast,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Banua" Jin. 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


Faswaterhot &cool,Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat'Hotel New Idola"Jl. 
Pramuka Raya No.26 Ph:(021) 
8580224/36395999/8503232 


Pginapan.kostbln850rb/75rb/hr 
,TV,bed,kmd:AmperaVI/20,6 
sahari dpn mg2 sguare 6411885 


By Air sing Jkt 25rb/kg-3hr tiba 
, China Korea Taiwan Bangkok 
80rb,Eropa amerika ausie afrika 
99rb/kg. Hub: 021-55963604 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA dg 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal Blok M 
Novi 99301778:085780091188 


Abaikan Angsuran CC/KTA!Byr 
Dg Disc Bsr/Bbs Byr(Pmutihan) 
Legal.STC Snyn.Evi:96033601, 
081283172016:087876161526 


AbaikanCC/KTA?stopBng.Odisc 
sd.70h?X-Bt, Bela 92179911 


Gita 9332 399, Vivi 3255 5033 


Bantu ttp ce/kta dgn pemutihan 


(Dibebasbayarkan) Legal STC 
Senayan Andre 02190408617 


Dicekik krt.kredit/KTA & Kolek 
tor? Disc 901, Alin 9600 1797, 
Aldo 92831499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
Jln. Gajah Mada No : 9, Jak-Pus 


Tutup kk/kta hnya byr 158 dr 
total tgihan — trakhir,hutang 
lunas 10014. Hub:081802033247 


RAGAM | Sepatu 


Merawat Sepatu Berbahan “Suede” 


SEKARANG sepatu semakin beragam saja 
jenisnya, baik dari model, warna, maupun 
bahan dasarnya. Salah satu yang kini 
menjadi favorit adalah sepatu berbahan 
dasar kulit suede. Bahan kulit jenis ini 
melambung permintaannya karena bisa 
membuat sepatu menjadi lebih terlihat 
santai, tetapi tetap menghadirkan kesan 
formal dan mewah. 

Bahan kulit suede sendiri merupakan 
bahan kulit yang apabila dibalik atau 
disamak pada bagian dalamnya, sekilas 
terlihat seperti beludru. Hal ini membuat 
sepatu berbahan suede memerlukan 
perawatan yang khusus, sama seperti 
sepatu berbahan kulit pada umumnya. 
Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa 
dilakukan untuk menjaga sepatu suede 
Anda tetap awet. 

Pertama, gunakanlah suede protector 
untuk mempertahankan sepatu Anda dari 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


debu dan kotoran. Suede protector yang 
berbentuk seperti cairan disemprotkan 
pada sepatu secara merata. Cairan ini 
banyak dijual di tempat khusus penjualan 
sepatu pada pusat perbelanjaan. 

Jika sepatu suede Anda terlanjur kotor, 
karet penghapus bisa digunakan untuk 
menghilangkan noda atau debu yang 
menempel. Gosoklah secara merata dan 
searah, tetapi jangan terlalu keras 
menekannya. Hal ini dilakukan agar lapisan 
suede dan sol sepatu Anda tidak rusak dan 
mengelupas. 

Jika waktu Anda cukup senggang, 
cobalah untuk menyikatnya. Gunakan sikat 
gigi untuk menghilangkan noda yang 
menempel seperti cipratan lumpur. Pilihlah 
sikat gigi yang memiliki rambut lembut. 
Basahkan sikat gigi dengan sedikit air dan 
gosokkan searah pada noda yang 
menempel. Keringkan segera sepatu 


dengan kipas angin, dan jangan dijemur. 
Akan tetapi, jika waktu Anda terbatas, 
gunakanlah suede cleaner. Anda tinggal 
menyemprot dan menggosok perlahan 
bagian yang kotor. 

Untuk menjaga bentuk sepatu dan 
kelembabannya, apabila tidak dipakai 
dalam waktu lama, sebaiknya sepatu 
dimasukkan ke dalam boks. Anda bisa 
menyisipkan kertas koran agar bentuk 
sepatu tetap terjaga selama tidak dipakai. 
Selain itu, Anda bisa menggunakan silica 
gel atau kamper yang dimasukkan ke 
dalam sepatu agar tidak berbau. (VTOJ 


Kami yang mengasihi 


Isteri 
Anak 


C. SHINTA RATNASARI PRABOWO 


L. LOEKITO PRABOWO (f) 


A. TONY SOENARTO PRABOWO 


M. MELANI URIP WIBOWO (LIEM KIEM LAN) 


Menantu 


J. ARIEF HARRIS TANDJUNG 


SRI LESTARI 


Cucu : 
AUSTIN JULINUS PRABOWO 
BESERTA SEGENAP FAMILI 


"Akulah kebangkitan dan hidup, barangsiapa percaya kepadaKu, 
daakan hidup walaupun ia sudah mati", ( Yohanes 11 : 25) 


Telah pulang ke Rumah Bapa di Surga pada hari 
Selasa, 11 September 2012 pukul: 17.04 WIB 
Kakak, Mamih, Oma, Oma Coh kami yang tercinta: 


Liliana Tanzil 


Rumah Duka St. Borromeus Ruang B, Jl. Suryakencana 4, Bandung. 


Dalam usia 84 tahun 
Jenazah disemayamkan di 


Dan jenazah akan dikremasikan pada hari 
Jumat, 14 September 2012, diberangkatkan menuju 


Krematorium Cikadut Bandung, pada pukul 10.00 WIB 


Misa Reguiem 4 Tutup Peti : 
Hari Rabu tgl. 12 September 2012, Pk 17.00 WIB 


Ibadat Pelepasan : 


Hari Jum'at tgl. 14 September 2012, Pk. 09.00 WIB 


Adik: 


T. Gitaadji 

Flora Tan (t) 
Lucy Linggashanti 
Rosy Tanyashanti 


Anak: 


Kami yang mengasihi: 
Suami: Daniwidjaja Muljamartana (t) 
Adik Ipar: 
Berty (t) 


FA. Lingga 
A. J. Kristiadi 


Menantu: 


Rosa Lynda Muljamartana 
Silviani Muljamartana, drg. 


Cucu: 

Cindy Tedjajuwana, B.A 
Andrew Tedjajuwana, B.Eng 
Buyut: 

Cynthia Ashley Sugiono 


Sulistyo Rahardjo, drs. 
Muljadi Tedjajuwana, drg. 


Cucu Menantu: 
Andre Mathias Sugiono, S.E. 


Beserta segenap family 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 13 September 2012 


43 


HUREKA 


Tender Lamb 


olahan lamb. 


Pilihan hidangan lezat lamb dengan kesempurnaan proses pengolahan 
dan racikan bumbu untuk cita rasa istimewa hadir dalam momen spesial 
hidangan Tender Lamb dari I7 
Crowne Plaza Jakarta. Nikmati kelembutan olahan Lamb Chop yang 
dilengkapi taburan kacang almond. Penggemar masakan timur tengah 
dapat mencoba Moroccan Lamb Kebab yang dikombinasikan dengan 
Chick Pea. Bayam merah juga dapat dijadikan pilihan pendamping 


$ September 2012 di Beranda Cafe, Hotel 


Koe Oreo KEY re 


EXPERIENCE SE 
MICHELIN 


STARRED ( 


favehotel 


NOw 


NSATIONAL 
HEF 


RICHARD TOIX 


27 - 29 SEPTEMBE 


Three-cour 


legustation 


cooking Cla 


R 2012 


enu IDR 638,000 
IDR 
xenu IDR 1 
s Table IDR 2, 

from IDR 368 
IDR 


FLAVOURS OF 


OP 


EN 


ART BY 


————- 
Rolex dll @:2jt kmi thu bnyk yg 
ragu,Simlh kal atas/tnama men 


jadi Iganan stlh mbuktikan nya 
krn tdkAda ditmpt lain-7365461 


Accounting & Tailor Mode Prg, 
Free Demo,Bs Modif,Full Modul. 
Hub:37000190 / 081380306090 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah”"16-20H Sampai"Service 
Memuaskan "““Blueray Cargo' 


MAKANAN MINUMAN 


Basosapi 99.9dgg-halal,bumbu 
kuahecabe,frozen mpek2,frozen 
Siomay. 97536369 dicari Agen 


SERVICE REPARASI 


AC , AC bgs dgn, dispsr , Frezr 
K.Gas, kulkas, P.air/M. cuci, sihrt 
TehmikCool.71457718-71481084 


AC Cool,Disp,Kulks,K.Gas,Frezr 
M.Cuci,P.Air, Solahart/W.heater 
"JKT":71793880-081321607070 


Acc "Ahli Piano-Organ" Prof 
Rep/Stem(Kropos,gnt bdy,cat) 
rs."DMC'".32726699 / 7363015 


'Ace Piano-Ahli Bergrsi sjk th 75 
Rep/Stem/ Salon Sgl Merk & Sgl 
krskn Heinz PianoSrvc70370383 


Ace"plano-orgen"ahli stem/rep 
ymh & sgl mrk grs.tng prof 
(young ms)70114213-27916974 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board, Drum,Pwr,Mixer, Speakr 
151218988-081517215633,Bono 


Dijual Piano Yamaha Ul 
warna.Maron, Kondisi Prima 
Telp:081388327927 


Mau Beli/TT:Rupa2 Piano Baru/ 
Rusak, Organ Yamaha Hrg lebih 
tertinggi Ph:5644859-56968924 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


RAGAM 


Piano Berhadiah BlackBerry/ 
Voucher 2Jt Sincera Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga Ots s/d 24X”. 
Telp:29008010,4243173,0812 

8189 6188,Pendaftaran murid 
baru berhadiah Voucher Belanja 


PAKAIAN/SEPATU 


Terima pesanan Kaos Promosi & 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
hyget 90 grm, dan Terima Sabl 
On/Cetak kain Spanduk hub 021 
5610716/ 08129501651 Jakbar 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Ahli atasi Air/WCMmpt.Sdt,dak 
bgn br,Idg,rnov,cat. Prima Karya 
021-7243149-7266245.Lbr Buka 


Ahli Bocor:Dak:Tmbk: K.Mdisdil: 
Renov: 100NGrnsi&To.Jwb6865 
6835, 081384099925, Raja Bocor 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


FAVEHOTEL KEMANG 


ASTON BUKA FAVEHOTEL 


KAWASAN Kemang, Jakarta Sela- 
tan, memiliki keunikan dibandingkan 
kawasan-kawasan lain di Ibu Kota. 
Kemang — merupakan — lingkungan 
paling bohemian dan terkenal sebagai 
pusat gaya hidup perkotaan. Di 
kawasan ini terdapat banyak galeri seni dan barang 
antik, toko buku, kafe, bar, klub, dan restoran. 
Keunikan itu membuat Kemang tak hanya menarik 
kaum urban Ibu Kota, tetapi juga menjadi favorit 
kaum ekspatriat. 

Bagi mereka yang kebetulan mampir di Ibu Kota 
dan hendak merasakan atmosfer unik Kemang, kini 
menjadi lebih mudah dan menyenangkan dengan 
hadirnya favehotel Kemang. Ini menjadi favehotel 


VIEW 


DI KEMANG 


dengan layanan terpilih yang kedua belas yang 
dihadirkan pengelola keramahtamahan ternama, 
Aston International. 

Dengan 130 kamar yang fun, fresh dan friendly, 
favehotel Kemang baru ini menjadi hotel kelas 
ekonomi favorit yang menawarkan fasilitas dan 
kenyamanan yang setara dengan hotel berkelas 
seperti kolam renang, ruang pertemuan yang 
modern dan fungsional, lobi hotel yang menarik 
dan kontemporer, serta kafe yang ekiektik. 

Pengunjung akan merasakan kenyamanan 
dengan kamar tamu yang dilengkapi televisi 
LCD besar, tempat tidur berkualitas tinggi, WIFi 
berkecepatan tinggi yang cuma-cuma, serta 
menonjolkan ciri khas desain fave yang memberikan 


nuansa energik, 

Sehubungan dengan pembukaan favehotel baru 
tersebut, Wakil Presiden Sales & Marketing Aston 
International, Norbert Vas, mengatakan, “favehotel 
terletak di lokasi yang terbaik dan berada di daerah 
yang trendi serta biasanya jarang terdapat hotel 
budget, Posisi terbaru di pusat Kemang sangat 
sesuai dengan fave dan akan menjadi tambahan 
hotel fave yang telah hadir di Bali - Seminyak atau 
Langkawi — Cenang Beach. Dalam waktu dekat 
kami juga akan membuka fave di daerah-daerah 
terbaik lainnya, seperti Petitenget di Bali, Legian 
Center, dan Kuta Sauare atau Pasar Baru di Jakarta 
dan Gatot Subroto." ("/ACAJ 


PERHIASAN 


Ahli Arloji & Beli Berlian”“Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dIl 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
JoyWatch Mall Artha Gading Lt. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mwh, Rolex, Patek.P,AP, dil, Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


Ahli arloji“arloji&berlian anda 
dibli hrg tggi,tem bli smntr.rolex 
patex,p,piaget dll.Center Watch 
tc senayan It.G/117-118.Halim 
081388800869/ph.57931564/84 


Ahli arloji&berlian hrg togi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No, 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Lebih untung&akurat.Kami har- 
gal Emas6Berlian anda dg nilai 
wirsMemakai mesin. pengukur 
terkini.Draam Cash-Gajah Mada 
Plaza. Lt.1 unit 34,tel:63854033 


PERLENGKAPAN RMH 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lancar.Hub:Kasa | NyamukAlfin 
Garansi seumur hidup,70900009 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
54350657,51350707,68529888 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W,papr #cuci Sofa,carpet.gordyn 
117658319-7656919 Ikp & murah 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin, BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr BJ/1 


Ahli Bhs PLGing,toefl,ielts,mdr, 
bld,prcjpg,jrm,kor,span,kermh/ 
ktrP.58900927,98168658,KbJrk6. 


Anda Ingin Cpt Bs Brbhs Ing ? 
Hub:Danaworld,8312229,68824 
263,081287904770,TBD78/8jks 


Bid MdrSolusiGrUi-Itb74707766 
Ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sjdtabek Cirandeu2 


Kursus Kit: TOEFL-IELTS-TOEIC 
Conv.2Mgg,skor tgi,bnyk sukses 
Ph.70662626-71209455 Slipi 76 


MhsS2 UI trm prvt lolos UMPTN 
u/3SMA rp 700rb/bl u/jaktim bs 
9roup087889220560Fatimah/22 


PEMBERSIH 


B.Cup,kramic km,closed,stnles, 
kmbli spt baru,tdk trbukti uang 
kmbli, (02177511862,41622017 


TELEPON 


Djual no cantik 081919191919 
harga 560Jt (Nego), Peminat 
serius hub: 021-92709270 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rb1key2s!t,cctvd cha 
it FreepsngT.5323060(H) 


TOUR-TRAVEL 


Balipkt3-4d mli 2.5jt/jog soc sub 
/sra/plm 290,upg/bpn/bdi/mes 
159,dib pda pku 450: 62301873 


KARIER 


Beshan 8.9Jt# :Hoshema 8.5Jt#j 
sinthaimal 5.3Jt :Old & New 
Pack Newcity 65867915/14 


Bgkok C'mai c'rai ptya21oct&25 
des/beijing shanghai/legoland 
15nov/happytourindo.56941717 


Halongbay7h8,9jt.HkMacshzn7h 
8,9it.KorearJejuah 15,5jt.Sin 3h 
3,6 Jt.6102725/68373788 


Sedia Dana Cash/krd Deposito 
Bti (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


ERAH-DAERAH 


J sauirpapan 


Dijual tanah 2 hektar sertifikat 
karlangau km5 balikpapan 75m 
dari pinggir jalan 0811546077 


JP samar LampuNG 


Jualtanahluas 300HA@1ljt/HA 
AJB lokasi Lampung.hub:08131- 
7889197 cocok u/ klapa sawit) 


(B eamouna 


Century 21 Mediterania 5 Graha 
Puspa 970/450,Huk,Dkt Sapu 

I, Kp.Gajah, Kp.Daun 3 Man, 
Rita Tio 0817611272 


Jl Tnh 1,5ha Ciganitri-Cck Utk 
Perum -Dekat Pintu Tol Bubat - 
Hp.085291919595 Omeya 


Ruko disewakan 3 lantai Grand 
Metro Rancabolang Buah Batu 
Bandung. Hub. 0811185978 


JP socor 


Jual tnh milik 900,1300, 1HA 
SHM di puncak,cck utk villa hub: 
085710953179 & 081399915424 


IP sovonecoro 


Jual Tah 3000m? SHM dlm kota 
Strais,top  ski,u/prmbn,gudang 
ktr,htel,wisma,kos,0811817740 


( apanas 


Dijuat Kavling Siap Bangun 
Seluas 6,325m? ( Lebar 115m? 
x dalam 55m? ) HGB di Resort 
d'Orchid Park. Di Jln Raya 
Padarincang, Cipanas.Harga Ro. 
800Rb / m2 Hubungi Pemilik: 
0918912151 ( Hanya sms ) 


DisewakanVilla diPuncak Resort 
2Tk&4kt,Ls/3km, Sejuk& Tenang 
4 08111491712/73881339 


Villa Disewakan 4Kimr tdr,3 kmr 
mndi,gazebo,bumi Cimacan Cipa 
nas 0817167898/081319616093 


Villa Kota Bunga Blok AA 3 
No.18 Type Panggung Swis, 
0818-142312 


JB oempasar 


Boutigue Condotel Seminyak, 
SHM,dakat Pantai,unit terbatas 
ROI 1656 “4 0811 956 327 "““ 


BP meoan 


Tanah bekas pabrik air 413 ha, 
SHM, Mata air alami, Pagar 
tembok keliling 085297505618 


Pekerjaan 


JP pamerasan 


Kavling Madura di Camplong Jin 
Raya Sampang Lok Strgs 240 
Ribu m?,Kotak,Langka,cck u/ 
Pabrik/Palabuhan,HGB 2028 1 
Sertifikat,Hrg 850rb/m2 nego 
Meiliana RWhiteGading4515993 
0812 806 2828 / 6889 4826 


( Tawcerang 


Karya Indah Villa II BIk N No.6 
J.mangu Tim.Msk dr Kreo.Rmh 
Lt 84m, 15 Lt, 2Kmt, 1Kmp, 1 
Gdg, SIH lgkp, List 2200w, Hub: 
Rodia 081 8860 051 (TP) 


IR vocvararta 


Disewakan Rmhslahan kosong 
(600 100m) cck u'deppo suplier 
@ jogja stras @Jombor Jl. Mage 
lang km6 h.nego 08129636064 


LUAR NEGERI 


SekolahMandarin(1-2th)Utk Ju- 
nior (SMP/SMA) Lot 5-Kajang 
SelangorMalaysiaAsrama Aman 
/Sersih.Info021-29210258,0818 
07735775 PT.Korunika Lestari, 
Permata Ancol Blok F No.15 Jkt 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman, 
"65 98510888/ BBM: 238e1cc0 


Spore: Sewa Kmr Harian Bersih 
dkt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070188 


Studi MasterMBA)di Bangkok 
Lit bs Bragkt,Studi Lth,Biaya 
j Indonesia.hub: 

275EEEA 


PELUANG USAHA 


Cari Distributor Air Mineral di 
Sumatera. Hub: 08569998889/ 
busurpelangi777@gmail.com 


Dijual Usaha Bakery yg Sedang 
Berjalan, Jakarta.Hub: "ani 
“keiakk 0853 1313 1029 " 


Jual mrh master franchise Mar- 
tabakAlim seumur hdp,bbs royal 
ti,bs bnykcab,openresep,drkkrwg 
Jabar,sbgn Jateng,0816713356 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-29 Halim@BakmiMGM.com 


Peluang bisnis membuka kesem 
patan u/ mitra/franchise bisnis 
pddkn PG/TK mdh djinkn,cpt bik 
modal hub:otty 021-34271029 


KERJASAMA 


Kec 


Jam ada 


978rb, 
Gding (0. 


Mbl Krdt, Brhdiah BB,Apj 


Ace 1, Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 01514 dn Isg cair tnp 
srvy Undur 70hr,Platinum Blvd 
Raya Barat G65 45851381-3 
Lsng Cair sd 100M 


Ace" Jam adi 
aman bng 0,17” 
srvy 25x pahran 
Ei aeman 021 
7hdh temMdtr 


agunar 


dn Isg cair to 
Pt Prioritas 
26711 


AAce 14 Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 0,514 dn Isg cair tnp 
srvy Undur 70hr, Metro Financa 
Mnara Kuningan It.LG 30015924 
- 5 Djmn Plng bw Uang 


» RAGAM 


bng 


np Surve 
sady tunai 300mIyr 
ke permat 0211682 
/ 66670658-59 "grns rmh 
tunal 150)t280.000 nasabat 


mega 
ot 


Acc Ijam cair jmn BPKB mbl PT 
SAF grand ITC Permata Hijau G 
16 ph94558551/087876355643 


Ace Mam caisbs Byr Bng saja, 
tnp survey,agunn Bpkb MbI/mtr 
Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


'Ace Ijam cairjminan BPKB Mbl 
/Mtr,tnp surveybs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya Jl.KH 
Noer Ali 41A Kalimalang Bks Ph 
88950011-19770786-99198368 


Dana Tunai prs cpt 1hr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
82/83 jmn bpkb mbi/mtr aman 


Ace Ijam cair,Jminan BPKB Mbl 
/Mtr,Tnp Survey,Bs Byr Bng Sj 
Tri Makmur Sjhtra .Arteri Klp 2 
Ry 28 kbJrk,53670815-5320004 


Undangan Reuni Halal Bihalal 
SMPN-19 Angk.1971,Keb.Baru, 
Sabtu 22 Sept,11-15.00 Cafe Sa 
fari,Jl.Kha Dahlan,Dpn Ktr Pajak 
,Keb.baru,Jaksel,hub: Dannie 08 
38.9045.4561/0815.1820.875, 
Marjuki:0822.6010.1152/0819. 
0550.6252  & Hartono 
0811.902,934 


KEHILANGAN 


Hig BPKB Asli No A2586351H, 
An Armanda P.nk:MHDESB416R 
3007444,ns: G16AID117380,N0 
Pol FL445AV,Tidak Berlaku Lagi 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000-2567 6076 


PS kamuEn 


CARI KERJA 


Driver, handal&Loyal, phm jl 
DKI, hr/bl,personalG,tpcya sjk97 
.021-63868864/ 081210907510 


Usaha anda mau terkendali dg 
software Integrated,budgetting, 
sop&tentukan hrg jual80290700 


LOWONGAN 


IP uinaan 


DM, CS, Personal Asst, 
Ar Exec 5 Day Work, 
Inct: 5-25Jt 081294081203 


Artis Cln Pemula p/w Der u/mdi 
iklan & sinetron, h: 92108283/ 
08561664033 Jmn Lsg Shoting 


Bth Bag.Dealing P/W Min SMA 
Max 40Th Bs Komptr,Bhs Mand 
Dtg lgsg ke: Citra Garden 3 Blok 
D10/7A Jak-Bar, pkl.10-16.00 


Bth cpt SMU/sdrj sbg guru TK 
imilut Diklat sngkt hub: Lb.Bulus 
11491124 / Kemang 78842586 


Bth segra : Kasir, Pramuniaga 
(wnt) pnmpin mnrk,Aktif,usia 
18-35th, min SMU.Dtg bawa CV 
Jl.Pecenongan Ry 34 jam 09-15 


Bth Sgr Bbrp Tenaga Kerja yg 
akan dtmptkn di Parus: 

tah berkembang 
Serv,Security,ME 
in.D3,lamaran Ikp dikirim 
14 Jakarta 10031 


Bth Sgr Sopir Pnglmn,30-35th, 
Tinggal sktr Greengarden, Lmrn 
diantar Isg : Greengardan A7-16 


Bth SPV, Waiter, Cutter, Cook, 
Taha (Pglmn) @jadestar Resto 

Pluit Karang Brt No.6 
Hub :021-6624725 


Bth Teknisi(SMK),Admin&Front 
OffWnt,min D3 max 30th.Lmrn 
krm:PoBox 6219 JKBKG 11480A 


Bth: Bbrp SPG#Merchandiser 
Supermarket, Wnt max 30th, 
SMA,  Motor#SIM, Meruya, 
Jakbar (90606225) 


Bth: Project Controller, Pria 
max.4Oth, S1/52/SipiI/Listrik/ 
Mesinspglmn Sth utk proyek 
PLTM (Power Plant) di Sulsel 
Cprarif-ikram@greatcolour.net 


Bth: Supir Punya SIM B, Dom. 
Tangerang Komp. Pergudangan 
Taman Tekno 2 Blok L1/21 BDS 
- Tangerang 


BthiKapsterPtong Rambut(P/W) 
Palm&Tkg Lulur, hub"Jeanny 
salon”021-68100022/93390679, 
Ruko CitraNiaga,A/38 X-Deres 


Butuh Disigner Baju ABG di- 
utmkn Ilsn IKJ (Single,berpglm) 
Hub:Ruko Mahkota Ancol Blok 
E5-EB JI.RE Martadinata Jakut. 


(r:CS,ADM,Timrktg,(w,minSMU, 
pnglmn) Dtg Isg ke klp. gading 
Hub:37298738, 08129907989 


Cr:Marketing & A/C managemnt 
trainee,min.D8 pglm marketing 
min.2th,P/W max.35thytegasjir 
disiplin & mampu memimpin, di 
utmkndom.sktr pbrk kapukjakut 
0817817079 ping Imbt15/09/12 


(ri gr mdrm bpgim di bgor.ikt dl, 
mlai mgir okt, 085710009669 
@mandarin. one@ymall.com 


ATA Entry(F/P)30position 
D 22-57Th,IRT,Pensiun Wlc 
Incz5-14it 081311211253 


Etika Bekerja di Balik “Cubicle” 


TAK terelakkan, sebagian besar pekerja 


Suara 


pribadi, 


Misalnya saja, 


mengatur nada 


SHurreRsTock 


lebih banyak menghabiskan waktu di dalam 
kantor — dibandingkan — di rumah. 
Wajar saja jika kantor kerap diibaratkan 
sebagai rumah kedua. Tempat yang 
nyaman, bersih, dan memiliki atmosfer 
kerja yang menyenangkan tentu menjadi 
impian para pekerja. Namun, apakah hal 
tersebut juga didukung oleh ruang kerja 
Anda saat ini? 

Dewasa ini layout ruang kerja di perkan- 
toran mulai bervariasi dan tak jarang pula 
dirancang dengan efisien. Beberapa di 
antaranya memilih untuk menerapkan tata 
ruang kerja bersama. Meja kerja antarkar- 
yawan dibatasi partisi rendah (cubicle). 
Desain interior seperti ini memudahkan 
penataan ruang dan interaksi antarkar- 
yawan. Ironisnya, tanpa disadari privasi 
individu justru semakin berkurang. Berikut 
beberapa etika bekerja agar kenyamanan 
rekan di sebelah Anda tidak terganggu. 


Jenis gangguan yang paling utama 
dengan tata ruang cubicle adalah suara, 
Jarak tempat duduk yang dekat memung- 
kinkan rekan meja sebelah mendengarkan 
suara yang Anda timbulkan. Sayangnya, 
tidak semua orang merasa nyaman 
saat mendengarkan suara keras dan 
lebih menyukai suasana tenang pada saat 
bekerja. 

Agar tidak mengganggu suasana 
sekitar, manfaatkanlah telepon internal 
untuk berkomunikasi jika hendak mengajak 
bicara rekan yang lain. Selain itu, gunakan- 
lah aplikasi online chatting yang saat ini 
sudah familiar bagi sebagian besar orang. 
Dengan demikian, apa yang dibicarakan 
dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak 
mengganggu rekan sebelah Anda. 

Selain etika dalam berkomunikasi, 
Anda juga perlu meminimalkan suara 
bising yang ditimbulkan dari barang 


dering ponsel pada level volume medium 
atau dalam keadaan silent. Gunakanlah 
pula carphone apabila ingin menikmati 
lantunan musik. Niscaya, ruangan terhin- 
dar dari polusi suara yang akan memecah 
konsentrasi kerja orang lain. 


Privasi 

Ruangan kerja yang dirancang terbuka 
justru kerap membuat batas privasi 
menjadi bias dan terabaikan. Agar tetap 
menghormati ruang privat orang lain, 
sebaiknya Anda meminta izin lebih dahulu 
jika ingin mengambil sesuatu. Jangan lupa 
untuk segera mengembalikannya di tempat 
semula tanpa mengubah posisi benda lain- 
nya. Bagaimanapun, tidak ada orang yang 
nyaman jika ruang pribadinya terusik orang 
lain. (GPWJ 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 13 September 2012 


TOMMY B UTOMO 


WALAUPUN sering diabaikan, kamar mandi adalah 
salah satu ruang terpenting di rumah. Fungsinya tidak 
tergantikan oleh ruang mana pun. Saat ini tersedia banyak 
sekali material yang dapat digunakan untuk membuat 
atau merenovasi kamar mandi. Namun, material-material 


TR 


Miliki rumah impian 
dengan bunga cantik 
6,994 


BNI memberi lebih 


Renovasi 


Cermat Memilih Material Kamar Mandi 


itu harus diperhatikan agar kamar mandi bisa berfungsi 
secara optimal, 


LANTAI 

Kriteria untuk memilih material lantai adalah yang 
permukaannya tidak licin, kuat, mudah dibersihkan, ser- 
ta tahan terhadap bahan kimia. Pilihan bahannya bisa cat 
lantai, keramik, batu alam (marmer, granit, dan sejenis- 
nya), atau bahan vinil, Selain bahan, pemasangan lantai 
perlu diperhatikan. Kemiringan lantai yang disarankan 
adalah 1 persen dari panjang dan lebar lantai. 


DINDING 

Pelapis dinding dipilih dari bahan yang mudah 
dicuci dan tahan air sehingga mudah dibersihkan. 
Bahan yang dapat digunakan antara lain cat jenis water 
proofing, keramik, batu alam, atau partisi pembatas 
yang dilaminasi dan tahan air. Sebagai alternatif, bahan 
dinding yang lebih murah bisa digunakan dinding batako 
yang dilapis cat tahan air. Pilihan warna terang pada 


dinding akan sangat memudahkan dalam mengontrol 
kebersihannya, 


PINTU 

Mengingat kegiatan di toilet akan intensif 
menggunakan air, pilihan bahan pintu dan kusen pun 
sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan air, ringan, 
dan mudah dibersihkan. Bahan yang disarankan antara 
lain pintu dan kusen PVC, kusen aluminium, daun pintu 
dari lembaran aluminium/seng/lembaran fiber, atau 
pintu yang dilaminasi. Ketinggian pintu dari lantai harus 
mempunyai ambang yang lebih tinggi dari biasanya (jenis 
pintu-pintu lainnya). Jika tak ada kendala terkait dengan 
luasan ruang, sebaiknya daun pintu dipasang di sebelah 
kanan dan membuka ke dalam (untuk menghindari 
benturan dengan aktivitas di luar). 

Untuk informasi pembiayaan Griya, silakan meng- 
hubungi cabang BNI terdekat atau BNI Call di nomor 
(021) 500046 atau 68888 dari ponsel. Dengan senang 
hati kami akan melayani kebutuhan perbankan Anda. (“J 


Nikmati mudahnya 
afektif tia 1 an 


angka weaktu kred 


Best Mortgaye Business 2012 


500046 (E) cemas 
Om 


Diasuh oleh: 


Diah Sulianto 


(EVP Product Management BNI 
dan Tim Ahli BNI Griya 


Kirimkan pertanyaan Anda 
seputar pembiayaan, desain, dan hukum 
properti melalui e-mail ke 
klasika realestat@kompas.co.id. 
(dilengkapi data diri, nomor telepon, dan copy KTP) 
Pertanyaan yang menarik akan mendapat 
suvenir dari Kompas. 
Banner dalam bentuk digital dapat dilihat 
di http://epaper.kompas.com 


13 @BNI46 


BNI griya 


waw dengar 


0 tahun dar lienit kr 


Kamu 


ya Bunga Cai 


A BNI 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


taman 
DATA INPUT 


Bisa Ms.Word Punya Internet 
Min.z2jam/hari“0877.8864.1108 


Dbthkn:Mrkting&Bag-Document 
yg brpgim dibdng exp import& 
Forwarding.PIK Ruko Toho Blok 
B10,Jakut.Hub:55965721 


Dbutuhkn Sgra Sales Baju Gar 
P 


Motor,Sim C,Tnggal 


DcariBbrpGuru Mandarin&Lukis, 
Jl.Moa No.52 Teluk Gong Jakut 
Ph.94029528/08129423512 


Der Acetg pglmn min2th,S1,Wnt 
Mnrk,m uMrktg palm min 
th, Krm: Batik Salsa 
jakarta 
tau email 
saindonesiaGamall.com 


Dcr development mng, pglm min 
5 thvllsn LN/pernah tinggal di 
LN hub: B. yayuk 08121039805 


Der:kep Gudng/pglmn/min.SMA 
Lok:Bakasi.Hub: 65301635 Par- 
kantoran Sunter Prmai Blok A/2 


Dibtthkan (1)-Ace/Pjr min.D3/SL 
wnt max.30th,pglmn min.2th, 
(2).Wnt Staff Acc.pimn min.2th 
bs pajak.(3).Adm wnt,max30th. 
Diutamkn bs bhs.Mandarin. Dtg 
ke Apt.Gajahmada Mediterania 
Blok TUC 10/TUC 07 Jl.Gajah 
(mada Raya,TIp.02163875051 


Dibthkan Sgr Supir Pribaditbisa 
tinggal dalam). Lamaran datang 
langsung Jl, RS. Fatmawati No, 
29 Cilandak Barat (Dapur Susu) 
JakSel, TIp.021.7650222 


Dibthkan: Driver(P)Pglm, Mmi 
liki Sim A, Mtr&Ponsel, di Utm 
kan Dom.Jakut,Krm LmrJl.Pa 
madam No,LCacing Jakut 19130 
T.4900273/Walk In Intrviw 


Dibutuhkan Segera Kennel Boy 
4 OB untuk di Bali. Hub: 0817 
5184 284 / 0838 5777 707 


Dicari cleaning service Pria atau 
wanita yang berpengalaman di 
perusahaan, Contact person 
38208165 


Dicari Operator Bubut, Serap, 
Milling, Tkg. Las (STM Listirk / 
Mesin)Adm Ringan, Supir-Dta 
Isg ke Jl.Otonom Gang Masjid 
No.6 - Cikupa,Tangerang 


Dicari:Waitress,Receiptionist 
(Wanita),Rest — Jepang,SMU 
Sederajat, Lamaran dikirim Lsg 
ke PT Nihon Jasaboga Indonesia 
(Fukuten Rest)Plaza Senayan 
Arcadia Lt.1/X.109,JI.New Delhi 
No.9,Jakarta 10270 


DicrzGraphic Designer, Berpglm, 
Mnggunakn Photoshop / Corel 
Draw, Membuat Gif/Aftar Effe 
ct,KreatifPenampilan Menarik, 
Trima Fresh Graduate,Gj Tnggi, 
(V:jobsGexceitrado.co.id  021- 
30010941(ext.109) 


Dicr:Jommla ProgrammertIT),Br 
palm Bekerj Dgn Jommla,Modu 
les/Plug-ins/templates. Pengo 
tahuan Html,CSS, Java Script Gji 
Tinggi. Telp: 30010484 ext.109 
EmaijobsGexceltrade.co.id 


Dnas Luar/Kurir, pny mtor, pglm 
kerj. Lmr Igs Pluit Sakti Il 
No.49 Jakarta Utara 14450 


Dosen Statistik & Bhs Inggris 
Min SL.Hub:STIE Kasih Bangsa 
Jl.Dr.Kasih No.1CJI E) Arteri Kbn 
Jeruk,Jakbar 11530 


Driver pribadi.Pria max40th,kua 
sai Jakarta-Tangerang,mtr prib. 
PO.BOX 8357/JKB 11083 Jakbar 


Kami Prsh Interior,bth Operator 
Produksi, Pglm di pkrin/instalasi 
intrior/furniture,marmer granit 
(bid.body repair.Ahli dim prss 
pemotongan, pengamplasan & 
pemolesan yg m'gunakan mesin 
dom.Dadap, Hub 021-29030262 


Lowongan penjaga stand 
makanan d jkt timur, gaji total 
lit. hub 081808905881 


Need:Staff Acetg,Finance,Mlktg, 
Exprt Stff,exp2-3yrs,good inEng 
danoraagroprimaptgmail.com, 
office Kelapa Gdg 


Income 47-15Juta/Bulan. 


|) :A P/T.Exp 2Th.Mandarin, 
Job Info: 081219799860 


Penjaga counter kantin sklh inti, 
Snn-Jmt5.30-14.30,pria,smu,pny 
kndr sdr. 5305714/08176015922 


Prsh.Kontrktr bth Tng Prof sbg 
“Project Mngr,max.40th,S1 sipil 
(arstktr,palm 'min.Sth -Spv Pro 
Ject,max.30th,STM bangn/sdrit 
oglim min.3th.Lmrn:HRD Po.Box 
1178/JKB 11011/021-70728112 


Prshn Adv bth Admin,Receptio- 
nist & Mrktng,wanita max 28th 
min SMA sdrjt,Walk in IntrvwJ! 
Raya Jombang No.7 Rt01 Rw.08 
Ciputat Tangerang, Tlp: 
91272021 / 91304515 


Prshn Plastik b'kmbg Bth: 1. 
Sales Kanvas,SIM C,Kmnktf.mtr 
sndr.max35th,2.Teknisi,minSTM 
max35th,3.Opr.Msn Printg,STM 
Grafika,Pglmn.Krm Lmmm: Jl. Yos 
SUdarso No.L15A (Daan Mogot 
Km 19,5) Batu Ceper Tar. E: 
hrd@klipplastik.com. T:5518899 


Salon Mobil Supershild Bth Tng 
Mrktg Shwroom,P/W&Security. 
Samuel021-92733010,65308671 


SGR: 1)DesignCover,2)Setting/ 
layout,3)lIlustrator,P/W,max30 
th,mind.3G1)smat2,3)mahir pho 
toshop,Ilustrator,InDesign, Page 
maker,Kirim-Galaxy,JI-Curug Ry 
No26 jatiwaringin-Bks,8652324 


Supir, SIM B1, Pglmn, Lmrn 
Rukan Mahkota Ancol Blok (/29 
JILRE. Martadinata, Jakut 14430 


Tng Patisserie kantin sklh intl, 
snn-jmt5.30-14.30,pria,smktata 
boga.ely 5305714/08176015922 


YPE In Data , Min 03/S1, 
T 5Mari Kerja/Minggu,Rp 7it- 

Rp 10)t0873 1526 0398 
Urgent needed Supervisor, 
Female, fluent in English & 
Chinese, Call: 0815 1032 0666 


Il some xeuancan 


Accounting,Wint,min.D3,pglmn 
min.2th.Imrn ke: Yamaha Music 
Rukan Exclusive G21-22, PIK 


Adm Pembukuan Wnt,max30th, 
D3/S1 Akuntansi. Jl.Pluit Ka- 
rang Manis Blok D.7.8/46 Jakut 


AdmCcounter)wnt,bscomp,pglm 
min.th.Imrn ke: Yamaha Music 
Rukan Exclusive G21-22, PIK 


Bth Segera Ace,Wanita Brpglmn 
Menguasai Pajak.Kirim Lmaran 
Ke : Greengarden A7-16 “““ 


Bth Tn.Accounting Mahir Kompt 
Single,Penglmn,SMEA s/d S1. 
Hub: Ruko Mahkota Ancol Blok 
E5-EB JI.RE.Martadinata Jakut 


Bth:Acct,diut pglmn di perctkn, 
min D3 Jl.Dr.Semeru Raya No.5 
Grogol JakBar,021-5634132 


Bth:Adm,Pglmn,Wnt,Max.35Th, 
Bs Komp.CV Ke-Tmn Pegang- 
saan Blok B 18-19 Klp Gdg 
(4612189-Putri) 


Cari Acc/Adm,wnt,min.SMA/D3 
max.30th.Imrn krm/antrijl.pintu. 
kecil 32(Tekstil)Jak-Kota 11230 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dbtihkan segera ace & gudang 
staf, 19-35thn, SMK-S1. sms 
083899479777 tmn suryaS,ikb 


Dibthkn sgr wnt max.25th,Smu 
/sdrit,bag,Adm,JI.Ketapang Uta 
ra n0,50 Jakbar Mantap Jaya 


DicariiKep Acct/Pglmn/mengrti 
Accurate / Hub: 65301635 Per- 
kantoran Sunter Permai Bik.A/2 


Staf adm PT/FT 24th,D3,gd look 
kmnktfz3jt(FT),-200rb/day(PT) 
sms nama,posisi 082110312188 


Staff Accounting(W),Mengerti 
dik, SMK.CV Krm:Ruko Mahkota 
Ancol Blok E No.32 Jakut 


Kntr Akuntan Publik/Konsultan 
Pajak Bth Senior Auditor, Staf 
Acct &Pajak. Pglm or Fresh.CV 
Kirim ke: pangki@cbn.net.id 


II marwetina & sates 
Agent Telesales for CELCOM 


one of the biggest Taleo In Asia 
Fluent in Engl 

interview 
10.00-16.00 Grah 
It.1Gatot Subroto Jaks 
00// hedfinuglobi 


Aksesoris importir computer cr 
exSales&Marketing, pglmn, bth: 
cpt. CV: kweekianGyahoo.com 


Bth Sgr Sales Bidang Plastic 30- 
35th,Pnya SIM A/C.Imrn diantar 
Lngsung ke: Greengarden A7-16 


Bth: Marketing Prla/Wnt,max 
30th, min D3, Min 1th dibdg 
Mrktg, SIM A & C, bersedia 
bertugas di Jkt & “Sukabumi. 
Lmrn Isng dibawa & interview 
ke: PT.kidang Gesit Perkasa, 
Jlbaan Mogot Raya Km.13 
No.32, Cengkareng-Jakbar 11730 
Telp.(021) 5451920/22 


Bth sgr Sales Wil Jakarta usia 
max 30th,pria,S1, gaji #3jt pglm 
1 tahun Hub:087883356398 


Dealer daihatsu bth spv,countr 
sales,p/w,smu,d3#pny mtr dpt 
Gi#bnstinstf#Trip ken walk 
invw ji-sukarlo wiryopranoto 
n0.73swh bsr jkp up.ibu devi/ 
bp-irwan,93370216.99785059 


Dicari 1 Sales bhn bangunan 
mewah Jl.Kemurnian 1/36-38 
(Dpn Busway glodok) jam ktr 


Sales / Marketing Perusahaan 
Distributor Bahan Pangan,Max 
30th.Gaji#komisi.biodata Isg ke: 
PD sempana pusat perdagangan 
Beras Cipinang Blok FB No.7 


IU sekretaris 


Sekertaris Mgr Min.25,Exp.min, 
2Th,Eng Aktif,Good Looking &5jt 
sms namakposisi 08161481962 


Sekre:Wnt,Kompt,D3,Mandarin, 
Dtg Dgn Cv Ke Jl.Layar Permai 4 
No.21, Pik, Jakut.Telp:70090009. 


JI tewuir probursi 


Btih Sgr: Pengembangan Produk 
(RBD) Khusus Alat Listrik, bisa 
AUTOCAD,Pglmn Kerja min.Sth, 
Pria max,35th,S1. Krm CV ke 
PT Jakarta Akuratama Plastik 
JllRaya Jakarta Serang Km 14 
10.8” Ciujung Indonesia,emall 
Jakartaplastik@hotmail.com 


Acmoa & 


NB Kesawan 
Buka Dua Cabang Baru 
di Jakarta Barat 


Pada 6 September 2012, PT Bank ONB 
Kesawan (ONB Kesawan) membuka dua 
kantor cabang baru di Jakarta Barat, yaitu 
di Kompleks Central Park, Jl Tanjung Duren 
Raya Kav 5-9 dan Rukan Golden Green, Jl 
Kedoya Raya. Dalam 2012, ONB Kesawan 
masih akan menambah kantor cabang baru 
di kota-kota besar. 


Guinness 
Rayakan Arthur's Day Ketiga 
dengan Luar Biasa 


Antara 31 Oktober-8 November 2012 stout 
unik dunia Guinness akan merayakan 
Arthur's Day—sebagai penghargaan kepada 
Arthur Guinness, tokoh di balik ikon 
Guinness—dengan menampilkan band rock 
papan atas AS, Creed, di Surabaya, 
Jakarta, Medan, dan Makassar. 


Indosat 
Hadirkan Komunikasi Lebih 
Hemat di Tanah Suci 


Menyambut Musim Haji 2012, Indosat 
bekerja sama dengan operator Arab Saudi, 
Saudi Telecom Company (STC), 
menghadirkan berbagai kenyamanan dan 
kemudahan berkomunikasi bagi pelanggan 
yang sedang menjalankan ibadah haji di 
Tanah Suci. Layanan tersebut antara lain 
gratis menelepon 1 menit setelah 
menelepon 2 menit, serta layanan 
BlackBerry dan internet Rp 19 ribu/hari. 


Axioo 
Hadirkan Picopad 9-- 


Axioo menghadirkan Picopad 94 dengan 
ukuran layar lebih besar, yaitu 9,7 inci. 
Tablet seberat 510 gram ini sangat nyaman 
untuk membaca buku elektronik, menonton 
video HD, dan membuka file office. Bermain 
game juga lebih menyenangkan berkat 
teknologi layar sentuh yang bisa mengenali 
10 titik sentuhan secara bersamaan (10 
multitouch points). I“/ACAJ 


CROSS WORDS #98 


MENDATAR 


ituh (Inggris) 


iilangan kesedert 


tpinggang pejudo 


10. Bola c 
11. Poros 


12. Tidak berisi 
14. Ujian Akhir Nasional 
16. Menahan hawa nafsu berpantang 
1 ya resolusi kamera utama 
pada 
KTOUCH H90O 
Ketua: pemimpin 
Menjadi besarj mengembar 
Diulang, badut: pelawak 
Keruglan 
Sesuatu yang menjadi pokok 
kekuatan 
Ginjal (Belanda) 


Kata ganti kepemilikar 


Ampela 


40. Burung 


41. Pulau karang berbentuk cincin 


12. Kain penutup dada dan perut pada 


balita 


13. Kain satin yang mengkilat 


44.T 


MENURUN 


Pulang pergi: ulang:alik 
3. Gudang amunisi 

Kejahatan (Inggris) 
Daging pada lambung sapi 
Pandai: mahir 
Kampungan 
Permainan dengan kartu 
domino 
Tuan rumah (Inggris) 

13. Bentuk terikat di atas 

15. Ad Interim 


ang tajam 
Ibukota Tibet 
Meret 


Bah: 
aci maki 
am 
by leher baju 


Diulang, susun, atur 


Rompes pada tepi 


dalam arena PON XVII 
a di Philipina 


- Ia 


» Ir k- 


b jo ja 
lo jp F5 


» Io je 


Ic 


Ale le Im ole ri 


Ef 


dwiweko/H-002. 


Cahas 


bersuami 
6. Pelangi 


Perlengkapan untuk minum 
32. Pekerjaan Rumah 

ng keluar dari api 
Kesatuan: perkumpulan 
Julukan wanita y 


Pesta olahraga yang sedang 
be ung di Riau 


Ketentuan pengiriman: 

1 Tulis jawaban di kertas, cantumkan 
nama, alamat jelas, lengkap dengan 
kode pos, dan nomor telepon. 

2, Masukkan ke dalarn amplop, tempel 
kupon di sampul luar, 

3. Kirim surat ke PO BOX 
4612/JAKARTA/12046, 

4. Jawaban ditunggu selambat-lambatnya 
tanggal 2 Oktober 2012. 

5, Nama pemenangaakan diumumkan 
tanggal 4Oktober 2012. 

6 Hadiah @ Rp 250000 bagi 12 
pemenang dan 3 Handphone untuk 3 
pemenang. 

7. Untuk informasi, hubungi marketing 
support Iklan Kompas, telp (021) 
53679909 dengan Dhani (ext 6047). 


g sudah 


PEMENANG TTS KLASIKA EDISI #95 


12 PEMENANG UANG @ Rp 250.000 


.. Noriksa Ratu Vetsera 

.. Eli Rosnita 

. VipSapri 
Ubaidillah 

Ni Made Suriani 

.. FBuche Nolopo 

'. Shabrina Tias W 
Karyani Manalu 

.. Anang Susanto 


10, Armi Hapsari 
1. Indah Wulan Utami 
12. Kalvin 


3 PEMENANG HANDPHONE K-TOUCH 


1.Tjung Lie Fong 
2.VeyenD 
3. Marmita Nindya D 


0852-48965xxx 
0817-6615xxx 
0852:22216xxx 
0812-2523xxx 
0813-38565xxx 
0370-624xxx 
0274-623xxx 
0853-71420xxx 
0856-49104xxx 
0271-710xxx 
0838-30056xxx 
0852-75234xxx 


fax 021 
- Batas waktu peng 


dan alamat len 


- Pemenang mengirimkan data FC KTP, 
dan buku tabungan dile 
"ama sesuai den. 
pemenang HP mengirim 


p untuk per 
ut dikirimkan melalui 
3699093 

iman data ditunggu 


sampai dengan 28 September 2012 


- Proses transfer di 


pengiriman hadiah 


mulai tanggal 4 Oktober 2012. 


0819-705xxx 
021-5801xxx 
0811-898xxx 


DAPATKAN HADIAH @ RP 250.000 BAGI 12 PEMENANG DAN 
3 HANDPHONE K -TOUCH UNTUK 3 PEMENANG, 


In informasi dapat 


menghubungi 021-53679909 ext. 6184 


